dzikra 


Keruntuhan 



Keruntuhan Teori Evolusi 


"Buku ini dilulis dan didokumentasikan dengan baik untuk 
semua muslim intelektual, dan penganut agama lain, Suara 
Harun Yahya seharusnya digaungkan oleh semua golongan 
muslim terdidik di seluruh dunia. Buku ini dapat menjadi sumber 
referensi yang baik untuk pefajar/mahasiswa pada berbagai 
disiplin Ilmu pada berbagai tingkat pendidikan' 

Md- Maimul Ahsan Khan, 

PH.D. dalam Hukum. Mahasiswa Fuibnght. 
profesor Hukum pada Univarsity of Illinois. USA , 

"Harun Yahya adalah pahlawan internasional. Buku-bukunya 
telah tersebar di seluruh dunia Isfam. Dia telah mengembangkan 
Krea&ionisme Islam dengan taranya sendiri." 

New Sckentist, 22 April 2000, Wo 2235 


"Saya mengagumi bukt^bukti Anda yang dengan kuat 
membantah teoii evolusionis. Saya sangat senang membaca 
karya Ini dan menghargainya, karena telah mengupas bantahan 
tersebut dengan bukti-bukti yang benar." 

Dr. Hamid Khsn, BSME, MSIE, MBA, PHD, PE, 

Sctaso/ o f tndustry and Technology 
Best Carolina Univenuiy, U. S. A 


Harun Yahya lahir di Ankara tahun 1956. Semenjak tahun It&flO 
telah menerbitkan banyak buku tentang ilmu pengetahuan, keiman- 
an, dan politik. Harun Yahya lerkenal sebagai penulis dan banyak 
karya penting yang menyingkap kekeliruan dan rekayasa para evo- 
lusionis, ketidaksariihan klaim-klaim mereka dan hubungan antara 
□arwinisme dengan berbagai ideologi gelap. Buku-bukunya telah 
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Italia, 
Spanyol, Portugis. Albania. Arab, Polandia, Rusia, Bosnia, Indone- 
sia, Turki, Tatar, Urdu, dan Melayu. Karya-karya Harun Yahya 
menga ; ak semua orang, Muslim maupun non-Muslim, dari segala 
umur, ras den kebangsaan, karena semuanya berpusat pada salu 
tujuan membuka pikiran para pembaca dengan menampilkan 
kepada mereka landa-tanda keberadaan Allah yang abadi. 


Pt ritriJC tuh ij-BuJur Safri s Islami 
Jh Cikulra No. 99. Bandung 401Z4 
T&l 022 J2 19006 1 07 Fax 727*47$ 
e-maihdKikrai^&yaamn.CO.Id 


ISBN P79-9MB9-0-4 




64390 7 




judul Asli: 

THE EVOLUTION DECEIT 
Penulis: 

Harun Yahya 


Cetakan Kelima, Agustus 2004 
Edisi bahasa Indonesia 
diterbitkan pertama kali 
Juni 2001 / Rtbii’ul Tsaanl 1422 H 


Diterbitkan oleh; 

Ta-Ha Publisher s Ltd. 
t VVynne Road , London SW9 OBB 
Edisi ketiga bahasa Inggris, 

Januari 2000 

Judul Teij^mehan: 

KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 
Alih Bahasa: Catur Sriherwantu, Intan 
i aufik, Teguh Cahyonu, Dadang W. Tisrifl 
Editor? Ary Nilandarl, Halfino llerrv, Tirta 
Rakhmalin 

Sampul & Tata Letak: Ferry l'uwi 


Penerbit: 

Dzikra 

J L Cikutra Mo, 99, Bandung 40124 
Jawa barat, 1MDONESIA 
Telp, (+62-22) 7219806, 7219S07 
I ax. (+62-22) 7276475 
k-mai I : dzLkraSsvLiamiiLeo. i d 

jr 

Dicetak oleh: 

PT Syaamil Cipta Media 
Bandung 

Perpustakaan Nasional: 

Katalog Dalam Terbitan 


Yahya, Harun 

Keruntuhan Teori Evolusi/ Harun Yahya ; alih bahasa, Gatur 
Srlherminto * h . (Et al.f ; editor, Ary Nilandari, Halflno Berry r Tina 
Rakhmalin — 

210 hlm ; 15 f 2x23cm. 

Judul asli : The Evolution DeceiL 
ISBN 97y-964B94M 


1 , Hvolu si I . J udul. II. Srihenvanto, Catur. UI. Ni [andari Ary. 
IV. Berry, Halfuno P V. Rakhmalin, Tina. VI. Taufikurrahman. 

596.82 


Kutipan Pasal 44 Sanksi Pelamaran Undjuig-Undang Mnk Cipta 1367 

Birnnr^j.TpT Jmytwi sengaja tihut imtpa Itak /ttfttgiHmtmluiM ahtu mcmperh^^k nrofu aptam ahm 
nrmttevr ?‘zm wprJrdf rfie ilywitiuu putem jrtra/tfnr peting fana 7 (tujuh ) iatutn danfittau tknde 
prting bari^itk Iip. ICKJ.CTO.OtJfl,- (smytois juta rupM 0. 

BafUfigstapu iiangfti wnguju mnimirim, miimtneriuitt, meng^datktm atttu mmfnd trjuda umum 
ftfAfu rrptaaii ahni btfnm# JusrJ j^H^giwiivr J r.ik ripta dflfcwr nyai f J>, djjndfora 

dengan pMftm f* n jam pilin# lumu 5 (lima} taburi dtoytaiffiW dbi &i paling btmyak Rp. 50,000,000* (Iir?ja 

puShhfutii rrjpfflAj, 


Keruntuhan 

Teori 

Evolusi 

Membongkar Manipulasi Ilmiah 
di belakang Teori Evolusi Darwin 
dan Motif-Motif Ideologisnya 

HARUN YAHYA 

fS 

dzfkn 


P&nefbit Buku-Buku Sain$ Islami 


IV 


TENTANG FENG ARANG 



Pengarang, yang menulis dengan nama 
pena HARUN YAHYA, lahir di Ankara pada 
tahun 1956. Setelah menyelesaikan sekolah 
dasar dan menengahnya di Ankara, ia 
kemudian mempelajari seni di Universitas 
Mim a r Si n a n, Istambul dan filsafat di 
Universitas Istambul. Semenjak 1980-an, 
pengarang telah menerbitkan banyak buku 
bertema politik, keimanan, dan ilmiah, 
Harun Yahya terkenal sebagai penulis yang 
menulis karya-karya penting yang menying- 
kap kekeliruan para evolusionis, ketidak- 
sahihan klaim-klaim mereka dan hubungan gelap antara Darwinisme 
dengan ideologi berdarah seperti fasisme dan komunisme. 


Nama penanya berasal dari dua nama Nabi: "Harun" dan "Yahya" 
untuk memuliakan dua orang nabi yang berjuang melawan kekufuran. 
Stempel Nabi pada cover buku-buku penulis bermakna simbolis yang ber- 
hubungan dengan isi bukunya. Stempel ini mewakili Al Quran, ki tabu Nah 
terakhir, dan Nabi kita, penutup segala nabi. Di bawah tuntunan Al Quran 
dan Sunah, pengarang menegaskan tujuan utamanya untuk meng- 
gugurkan setiap ajaran fundamental dari idelogi ateis dan memberikan 
"kata akhir", sehingga membisukan sepenuhnya keberatan yang diajukan 
melawan agama. 

Semua karya pengarang ini berpusat pada satu tujuan: menyampaikan 
pesan-pesan Al Quran kepada masyarakat, dan dengan demikian mendo- 
rong mereka untuk memikirkan isu-isu yang berhubungan dengan ke- 
imanan, seperti keberadaan Tuhan, keesaan-Nya, dan hari akhirat, dan 
untuk menunjukkan dasar-dasar lemah dan karya-karya sesat dari sistem- 
sistem tak bertuhan. 

Karya-karya Harun Yahya dibaca di banyak negara, dari India hingga 
Amerika, dari Inggris hingga Indonesia. Buku-bukunya tersedia dalam 
bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Portugis, Urdu, Arab, 
Albania, Rusia, Serbia -Kroasia (Bosnia), Polandia, Melayu, Turki, Uigur, 
dan Indonesia, dan dinikmati oleh pembaca di sel u ru h dunia. 

Buku-buku karya pengarang: The Evolution Deceit (Keruntuhan Teori 



Tentang Pengarang 


v 


Elitis/), Signs* in the Heaven and the Earth for the Men o f Understanding 
(Menyingkap Rahasia Alam Semesta), Perished Nations (Negeri-negeri yang 
Musnah), The Creation of the Universe (Pencipttum Alam Raya), The Miracle 
m the Ant (Keajaiban pada Semut), The Miracle of the Atom [Keajaiban pada 
'The. Miracle Ln theSpidcr (Keajaiban pada Laba-Laba), 3 he Miracle tti 
! he Honeybee ( Keajaiban pada Lebah), The Miracle in the Cell (Keajaiban pada 
Sd), The Miracle of the lmmune System (Sistem Ketefwkn dari Keajaiban di 
; talamnya), The Miracle in the Eye (Keajaiban pada Mata), The Miracle in the 
Gnat (Keajaiban pada Nyamuk), The Creation Miracle i n Plants [Keajaiban 
l \>ncip taat i pada Tu m buhan ), , The T ruth of the Li fe of Th Is W o rld ( F ok fa - Fakta 
yang Mengungkap Hakikat Hidup di Dunia), ChiEdren, DarwnTs Lied! (Mari 
Menyelidiki Kekeliruan Teori Evolusi), Tire Qur'an Leads the VVay to Science, 
The Design in Nature, Darwin's Antagonism Against the Turks, The 
Golden Age, Confessions of Evolutionists, The Misconceprion* of 
Evolutionists, Self-Sacrifice and Intelligent Models of Behaviour in Living 
Beings, Eternity Has Alrcady Started, The End of Darwinism, Timeless- 
nes$ and the Reality of Fate, Judaism and Freemasonry, Freemasonry and 
Capitalism, Satan's Religjon; Freemasonry, Jehovah's Sons and the Free- 
masons, The New M a sonic Order, The 'Secret Hand' i n Bosnia, The Holo- 
caust Hoax, Behind the Seenes of Terrorism, Israel' s Kurdish Card, A 
National Strategy for Turkey, Solution: Qur'anic Morals, 

Terdapat pula karya-karyanya dalam bentuk brosur: The Mystery of the 
Atom, The Collapse of the Theory of Evolution: The Fact of Creation, The 
Collapse of Materialism, Tire End of Materialis m, The Blender* of 
Evolutionists 1, The Glunders of Evolutionists 2, The Microbiological 
Collapse of Evolu tion, The Fact of Creation, The Collapse of the Theory of 
Evolution in 20 Questions, Tire Biggest Deception in the History of Biology; 
Darwinistn. 

Karya-karya pengarang yang berhubungan dengan Al Quran: Ever 
Thought About the Truth?, Devotcd to Allah, Abandoning the Society of 
Jgnorance, Paradise, The Theory of Evolution, Moral Values i n theQur'an, 
Knowledge of the Qur'an, Qur'an Index, Emigrating for the Cause of Allah, 
l'he Charaeter of Hypocrites Ln the Qur'an, I he Secrets of the Hypocrite, 
The Epithets of Allah, Communicating the Message and Disputing i n the 
Qur c an, Basic Concepts in the Qur k an, Answers from the Qur'an, Death 
Resurrection Hdl, The Struggle of the Messenger*, l'he Avowed Enemy of 
MamSatan, Idolatry, The Religion of the tgnorant, The Arrogance of Satan, 
Ptayer in theQur'an, dan sebagainya. 


Pengantar Penerbit 


S ejak awal kami telah tertarik dengan buku-buku seri 
Harun Yahya yang telah diterbitkan di seluruh dunia 
dalam berbagai bahasa ini. Kami sangat berkeinginan 
untuk menerbitkan terjemahan buku-buku iri i bagi konsumsi 
masyarakat Indonesia, tentunya dengan kualitas materi dan 
tampilan yang sama bagusnya. Alasan utamanya, karena ini- 
lah buku-buku yang menyebarluaskan sebuah wacana baru 
ilmiah populer yang tidak sekedar berhenti pada memper- 
lihatkan betapa hebat dan sempurnanya peneiptaan alam ini, 
namun juga mengajak pembaca untuk lebih mengenal dan 
mendekatkan diri kepada Zat Mahakuasa — Penci pta segala 
kesempurnaan tersebut. 

Kami memilih buku ' Keruntuhan Teori Evolusi" ini se- 
bagai awal untuk seri Harun Yahya, karena teori evolusi me- 
rupakan senjata utama bagi mereka yang menihilkan keber- 
adaan Tuhan (Aliah swt) dan membela materialisme. Dengan 
membongkar habis kekeliruan dan kebohongan teori evolusi, 
maka gugurlah pondasi berpijak mereka. Argumen-argumen 
mereka bahwa alam yang sempurna ini "menjadi ada'' secara 
kebetulan kemudian berevolusi, akan terbantah dengan mudah 
melalui bukti-bukti nyata dan hujjah kuat yang dipaparkan 
Harun Yahya. Kami berharap, mereka yang ragu akan ke- 
beradaan Allah dan fakta peneiptaan akan tersadarkan, dan 
yang telah yakin akan semakin kokoh keimanannya. 

Buku-buku seri Harun Yahya selanjutnya pun mem-bawa 
misi yang sama, yakni menyebarluaskan sains dengan visi re- 
lijius ini kepada berbagai kalangan masyarakat. Semoga buku 
ini menjadi "wama" tersendiri, yang berasal dari nilai-nilai 
Ilahiah. Lnsya Allah, 


Penerbit Dzikia 


vu 


Kata Pengantar 

Dtk Taufi ku rahman. 

Ketua jurusan Biologi, FMIPA ITB 


T eori evolusi barangkali satu-satunya teori yang telah 
menyelusup ke segenap aspek ilmu pengetahuan. Kon- 
sepnya sendiri yang mengandung implikasi bahwa du- 
nia ini tidaklah statis tetapi terus berubah dan bahwa spesies 
kita adalah produk dari proses evolusi lak terelakkan lagi telah 
mengubah pandangan dan pemahaman manusia lerhadap 
alam, dan terhadap dirinya sendiri Karenanya, kata evolusi 
kemudian menjadi sangat mudah diadopsi untuk dijadikan 
terminologi bagi banyak cabang ilmu pengetahuan. 

Setelah teori evolusi organik, orang kemudian mengem- 
bangkannya menjadi evolusi kimia, evolusi sistem ekologi, 
evolusi perilaku, evolusi kebudayaan, evolusi alam semesta, 
evolusi kehidupan spiritual, dan seterusnya. Evolusi organik 
sendiri kemudian dikembangkan menjadi evolusi makro dan 
evolusi mikro. Masing-masing dengan pengertian dan batasan 
yang berkembang sendiri walaupun memiliki nada dan irama 
yang kurang lebih sama. Karena itu bicara mengenai teori 
evolusi harus secara spesifik menyebutkan konsep evolusi 
mana akan kita bicarakan. 

Para ahli biologi dengan kemampuan analisa genetik saat 
ini lelah berhasil melakukan banyak "manipulasi" dalam skala 
DNA ataupun kromosom. Di samping itu, upaya kawin silang 
antar varietas atau ras dalam dunia tumbuhan atau hewan telah 
berkembang begitu maju sehingga kita kemudian melihat ada 
berbagai macam jenis anjing, dari yang paling kecil hingga 
sebesar kambing, dengan bulu yang tipis atau setebal domba, 
begitu juga jenis bunga-bungaan, dengan besar mahkota dan 
warna yang beraneka ragam, juga buah-buahan. Semua itu 
menunjukkan ada-ny a beraneka variasi genetis makhluk hidup 
dalam satu spesies, dalam satu populasi, dalam satu "gen t' poci". 
Darwin tidak pernah membayangkan bahwa variasi yang 


Kata Pengantar 


VIII 


terjadi dalam satu spesies ternyata jauh lebih banyak berlipat ganda dari 
yang diperkirakannya lewat pengamatan morfologis, la menyatakan 
bahwa populasi alam dibangun oleh tipe genetis yang lebih kurang sama, 
dengan sedikit sekali varian. Saat ini asumsi di atas berlawanan dengan 
bukti bahwa populasi alam memiliki sumber daya variasi genetik yang 
t uar biasa banyaknya. (Ayal a, 1978) 

Dengan penemuan di atas, banyak ahli menganggap terjadinya variasi 
genetis seperti itu dalam skala mikro merupakan dukungan terhadap ter- 
jadinya proses evolusi dalam skala makro, karena menganggap pola-pola 
jangka panjang dan sifat alami dan keanekaragaman makhluk hidup yang 
ada saat ini secara sederhana adalah merupakan hasil kumulatif dari pro- 
ses-proses yang dapat diamati dalam skala singkat. Pendapat di atas bu- 
kan tanpa tantangan, dan inilah dinamisnya dunia ilmiah barangkali, ba- 
nyak juga yang berpendapat bahwa konsep evolusi makro dan konsep 
evolusi mikro adalah dua hal yang berbeda (Alexander, 1979). Secara se- 
derhana memang belum terbukti bahwa evolusi mikro ini akan mengarah 
ke evolusi makro. Loncatan spesies dalam skala populasi di alam dengan 
mekanisme seleksi alam masih tetap tinggal sebagai teori. 

Darwin juga sadar bahwa jika teori evolusinya ini benar-benar terjadi 
di alam, harus mampu menjelaskan kesempurnaan yang tampak dari or- 
ganisme dan tidak semata-mata sebagai variasi belaka. Darwin berang- 
gapan bahwa variasi yang terjadi pada makhluk hidup merupakan feno- 
mena transien (sementara), karena makhluk hidup beradaptasi dengan 
lingkungannya. Menurutnya, kebanyakan modifikasi di alam bersifat 
merugikan, dan karena itu individu yang termodifikasi ini akan segera pu- 
nah melalui mekanisme seleksi alam. Sebaliknya, bila ada modifikasi yang 
menguntungkan, suatu peristiwa yang jarang terjadi, individu yang ter- 
modifikasi ini akan lulus hidup dan benreproduksL Akibatnya mereka 
akan secara gradual tersebar ke segenap populasi dari generasi ke generasi 
sehingga pada akhirnya menggantikan tipe yang semula dominan. 

Di samping itu proses perubahan jenis dalam satu spesies pun ternyata 
tidak linear dan juga tidak deterministik. Terbukti ada mekanisme dt alam 
yang mengatur terpeliharanya komposisi gen dalam suatu populasi, 
sehingga menyebabkan gen yang resesi f dapat bertahan dari masa ke masa 
melalui mekanisme "heterozygote advantage . * Contoh-contoh tak berbantah 
adalah seperti mekanisme pemeliharaan gen resesi f "sfcfcle celf anaenm" 
yang ternyata memiliki keunggulan dalam daya tahan terhadap penyakit 
malaria tropis dibandingkan dengan sel darah normal yang dominan, ini 
menyebabkan gen reses [f tersebut tetap ada dalam populasi, diturunkan 


Kata Pengantar 


IX 


dari generasi ke generasi (kasus di Afrika) . 

Bahkan komposisi gen yang sedikit dalam suatu populasi ternyata 
membawa '"keunggulan": menyebabkannya tidak tereliminir dari popu- 
lasi, bahkan secara gradual dapat menjadi dominan, menggantikan jenis 
semula, melalui mekanisme yang dikenal sebagai "seleksi tergantung 
frekuensi". Contoh yang terkenal adalah pada jenis siput pantai dengan 
pola garis cangkang berbeda, terbukti pola yang sedikit dapat bertahan 
hidup di tengah pola yang dominan karena burung-burung memakan 
siput dengan pola cangkang yang dominan. Pada saatnya pola yang 
tadinya sedikit kemudian menjadi dominan (karena yang tadinya sedikit 
akibat pemangsaan), dan proses yang sama berlaku Jika dominasi dalam 
kehidupan manusia dipergilirkan oleh Allah Swt sebagaimana firman- 
Nya: "dan masa itu dipergilirkan di antara manusia,," tampaknya demi- 



Paling tidak, ada sepuluh faktor yang menyebabkan kondisi populasi 
dalam keadaan nyaris terus seimbang pada setiap masa dan ini menjadi 
ganjalan paling besar (secara ilmiah) dari kebenaran teori Darwin. Dapat 
kita ungkapkan di sini: spa tirt dittes, temporal dine s, fteterozygous advantage 
$exuality and selfincompatibility faetors, sex differences in genatypic fitness, 
mutation-sdection baiance , host-pathogen intemetions, non-Darwinian seledion 
(yakni fretjuency-dependeti t selection), non-Mendetian inheritnnce dan neutrti 
genes. Terjadinya faktor-faktor di atas menunjukkan bahwa "evolusi" 
tidak mungkin terjadi daiam skala waktu yang dapat dipahami manusia 
(Haldane, 1954; May o 1983), di samping peluang terjadinya perubahan 
alami yang menyangkut skala populasi sangatlah kecil. Akibatnya proses 
spesiasi (pembentukan spesies baru) berlangsung dalam skala waktu yang 
kelambatannya di luar jangkauan berpikir manusia. 

Menyadari hal ini, ilmuwan bukannya mencari alternatif bagi teori 
evolusi tetapi cenderung menyederhanakan permasalahan dalam bahasa 
"ilmiah"-nya dan mencari alasan untuk menangkis segala hal yang akan 
meruntuhkan teori evolusi. Teori evolusi kokoh bukan karena dukungan 
fakta ilmiah tetapi lebih oleh kefanatikan para ilmuwan penyokongnya 
dan kelihaian mereka dalam memutarbalikkan fakta-fakta ilmiah. 

Berkaitan dengan proses adaptasi dengan lingkungan, Darwin sendiri 
sebenarnya mengakui secara jujur akan kelemahan teorinya. Darwin sadar 
bahwa kesempurnaan dan komplikasi yang luar biasa dari organ-organ 
adalah merupakan "criiicat test case" untuk teorinya, Lewcntin (1 978), 
profesor zoologi pada Harvard Universitv dan profesor ilmu populasi 
pada Harvard Schooi of Public Health menulis kemusykilan terjadinya 


X 


Kata Pengantar 


bentuk dan adaptasi yang luar biasa pada makhluk hidup sebagai semata 
berasal dari multiplikasi dan diversifikasi pada makhluk hidup, ia sampai 
pada kesimpulan bahwa mestilah ini merupakan hasil kerja yang saksama 
dan bernilai seni teramat tinggi, bukti adanya suatu ' J Suprme Designer". 

Salah satu postulat Darwin adalah bahwa organisme yang serupa 
berkerabat dan berasal dari satu induk yang sama. Seluruh mamalia, me^ 
n urutnya, berasal dari satu spesies tunggal, seluruh serangga memiliki 
induk yang sama, dan begitu pula seluruh organisme dari kelompok yang 
lain. Bahkan menurutnya, seluruh makhluk hidup dapat ditelusuri berasal 
dari satu kehidupan awak Pengikutsertaan manusia dalam postulat Dar- 
win sebagai keturunan yang berasal dari satu jenis mamalia induk bagi 
banyak orang dianggap sebagai “unforgivttbte insutt to human race " (May r, 
1978). Bagi banyak kalangan agamawan, konsep Darwin yang mengikut- 
sertakan manusia di dalamnya juga dianggap merupakan penghinaan ter- 
hadap ajaran mereka yang menyatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan 
secara spesifik, terpisah dan tidak terkait dengan kejadian makhluk lain. 

Pendapat yang menyatakan manusia sebagai bagian dari evolusi or- 
ganik tak syak lagi masih merupakan spekulasi dan perdebatan sengit di 
antara para ilmuwan, terutama dalam bidang biologi, paleontologi, atau 
lebih tepat lagi antara "evolusionis" dengan "krcasionis". Konsep GAIA 
dari John Lovelock (1988) misalnya, bahwa bumi adalah sesuatu yang 
hidup (iiiring organism), akan membawa perspektif baru bagi para ilmu- 
wan dalam melihat alam, proses interaksi antara makhluk hidup dengan 
lingkungannya. Ini pada gilirannya kelak akan mempertanyakan ke- 
absahan konsep adaptasi yang merupakan konsekuensi logis dari konsep 
seleksi alamnya teori evolusi. 


Pertanyaan mengenai apakah manusia merupakan produk dari proses 
evolusi ataukah " diciptakan* (tanpa proses evolusi), menurut Aiija ‘Ali 
Izetbegovic (1985) sebenarnya mesti berangkat dari pertanyaan: siapakah 
manusia? Apakah dia merupakan bagian dari dunia ataukah sesuatu yang 
berbeda dari dunia? 'Aiija melihat permasalahan ini dari sudut psikologi. 
Menurutnya manusia memiliki rasa ''seni" yang membuatnya berbeda da- 
ri makhluk lain. Sains mungkin dapat melukis dunia dengan detail, tetapi 
gagal menangkap dimensi hakiki dari realitas. Pengetahuan mengenai 
manusia adalah mungkin hanya jika manusia itu merupakan bagian dari 
dunia atau produk dari dunia. Namun ini tidak terjadi jika ia berbeda dari 
alam, jika manusia itu adalah makhluk yang di dalamnya, jika dia adalah 
suatu kepribadian. 

Manusia bukan hasil penjumlahan fungsi-fungsi biologi sebagaimana 


Kata Pengantar 


XI 


lukisan tidak dapat dikurangi nilainya setara dengan jumlah cat yang di- 
gunakan, atau puisi dengan kata-katanya. Benar bahwa sebuah masjid di- 
bangun dari sejumlah tertentu batu-batuan, kayu dan sebagainya; tetapi 
ini bukan gambaran masjid yang sebenarnya. Pada akhirnya ada perbeda- 
an antara masjid dengan barak militer. Sebuah puisi tidak sama dengan 
sebuah kamus. " A dicfionary is exad bu t sewsekss, n poetn has meaning and 
umttainable e$$ence"> Fosil morfologi dan psikologi menggambarkan ha- 
nya bagian luar dari manusia. Manusia lebih seperti sebuah lukisan, sebu- 
ah masjid atau sebuah puisi, bukan sejumlah atau beberapa materi pemba- 
ngunnya. "Mm h more than all theessence together can sm f nboui him'\ 

Manusia tidak berperilaku sebagai 'anak alam" tetapi lebih sebagai 


" orang asi n g" di dalamnya. Perasaan dasarnya adalah takut, tetapi bukan 
ketakutan biologis sebagaimana yang dialami binatang. "ff is n spiritual, 
cosmic and primevalfear bound ia secrets and ritfdks of human existence'\ Hei- 
degger menyebutnya "etemai and timeless determinan t of human exfetcnce". 
Rasa takut ini bercampur dengan rasa ingin tahu, kagum, pengharapan, 
perasaan-perasaan yang mungkin merupakan dasar dari budaya dan seni 
kita. Reaksi kita yang tidak memadai terhadap dunia ini sebagaimana, 
yang diekspresikan dalam agama dan seni adalah merupakan penyang- 
kalan dari konsep ilmiah mengenai manusia. Jelas, manusia tidak bereaksi 
terhadap dunia sekitarnya dengan cara Darwin. 

Selama era zoologi, sebelum era manusia, tak ada tanda apa pun akan 
datangnya periode kebudayaan dan etika primitif. Bahkan jika kita ba- 
yangkan periode ini diperpanjang secara tak terbatas, kebudayaan tetap 
tak mungkin terjelma. Evolusi hewan tidak menuju ke arah kesempurnaan 
fisik dan intelektual. Dan dari sana ke arah “super-mtelligence” dan ‘ super- 
animar, ke arah superman-nya Metzshe. Jika "super-ammal ” dilahirkan 
dari proses evolusi maka dia akan menjadi makhluk tanpa “biner tife l \ 
tanpa kemanusiaan, tanpa drama, tanpa karakter, tanpa perasaan.,.. 

Teori evolusi memang tampak indah dan sepertinya memberikan 
penjelasan yang mudah mengapa berbagai jenis makhluk memil iki struk- 
tur dan bahkan fungsi yang mirip satu sama lain. Tetapi semakin digali 
dengan kaca mata yang paling objektif, manusia akan semakin yakin, 
betapa sukar dan tak mungkinnya menarik garis yang meyakinkan bahwa 
teori itu benar dan merupakan fakta. Bahkan orang semakin ragu dengan 
h i potesa dan kesimp u I a n yang telah d i bua tny a dabu lu . 

Buku dari E i AKU N YAHYA ini telah membedah secara komprehesif 


teori evolusi dengan menggunakan pisau analitis ilmu pengetahuan mo 
dern itu send iri. Secara gamblang dipaparkan bahwa bukti-bukti penemu 


XI] 


an ilmiah modern saat ini telah menunjukkan secara telak bahwa teori evo- 
lusi tak lebih dari sebuah kebohongan besar yang direkayasa Darwin dan 
dipertahankan mati-matian oleh para pembelanya dengan bungkus keil- 
miahan. Kebohongan, kepalsuan, penipuan-penipuan, pemutarbalikan 
interpretasi atas banyak fakta-fakta ilmiah, telah dilakukan para pon d u - 
kung teori ini, yang ingin menegaskan dan mengokohkan paradigma 
sekuiarismedan ateisme dalam dunia ilmiah. 


Bandit ng, nkfsi r ]u ni 2001 


xiii 

Daftar Isi 

Pengantar Penerbit vi 

Kata Pengantar vit 

Daftar Isi h xii 

Pendahuluan Ada Apa dengan Teori Evolusi? 1 

Bab 1 Agar Bebas dari Prasangka 4 

* Materialisme Buta 6 

* Indoktrinasi Teori Evolusi Secara Massal 9 

Bab 2 Sejarah Singkat Teori Evolusi 11 

* Khavalan Darwin 12 

-I 

* Fokus: Rasisme Darwin 14 

* Usaha Putus Asa Neo-Darwinisme 15 

* Coba-coba: Punctuated Equilibrium 17 

* Fokus: Ilmu Pengetahuan Primitif 

di Masa Darwin 19 

Ba b 3 Mekanisme Kliay ala n Teori E vol usi 21 

* Seleksi Alam 21 

* "Penggelapan Warna karena Pengaruh Industri" 22 

* Dapatkah Seleksi Alam Menjelaskan 

Kompleksitas? 24 

* Mutasi 25 

Bab 4 Catatan Fosil Membantah Evolusi 29 

* Kehidupan Muncul di Muka Bumi dengan 

Tiba-tiba dan dalam Bentuk Kompleks 33 

Bab 5 Dongeng tentang Transisi dari Air ke Darat 36 

* Fokus: Mengapa Transisi dari Air 

ke Darat Tidak Mungkin 38 

Bab 6 Asal UsuJ Burung dan Mamalia 41 

* Satu Lagi Bentuk Transisi Hipotetis: 

Archa?opteryx 42 

* Spekulasi Evolusionis: Gigi dan 

Cakar Archaeopteiyx 44 

* Fokus: Desain Bulu Burung 46 

* Archa?opteryx dan Fosil-fosil 


X sv 


Daftar Isi 


Bab 7 
Bab 8 


Bab 9 


Bab '10 


Burung Purba Lainnya 

* Mata Rantai Imajiner Antara Burung 
d n n Dinosau rus 

■ Fokus: Bagaimana dengan Lalat? 

* Asal Usul Mamalia 

* Fokus: Mitos Tentang Evolusi Kuda 
Penafsiran Menyesatkan Tentang Fosil 
Pentfiuan-penipuan Evolusi 

* Manusia Piltdown: Rahang Orang U tar 
dan Tengkorak Manusia 

* Manusia Nebraska: Gigi Babi 

* Ota Renga: Orang Afrika dalam Kerangkeng 
Skenario Evolusi Manusia 

* Silsilah Imajiner Manusia 

* Australophitecus: Spesies Kera 

* Homo Habilis: Kera yang Dinyatakan 
sebagai Manusia 

* Homo Rudolfensis: Susunan Wajah yang Salah 

* Homo Erectus dan Setelahnya; Manusia 

* Neanderlal 

* Homo Sapiens Kuno, 1 lomo 1 leiddbergensis 
dan Manusia Cro-Magnon 

* Hidup Sezaman dengan Kenek Moyang 

* Sejarah Rahasia Homo sapiens 

* Sebuah Pondok Berusia 1,7 Juta Tahun 

* Jejak Kaki Manusia Modern, 

Berusia 3,6 Juta Tahun! 

* Kebuntuan BipedalKme bagi Evolusi 

* Fvotiisi: Kepercayaan yang Tidak Ilmiah 
Kebuntuan Evolusi Molekuler 

* Dongeng Tentang "Sel yang Terbentuk Secara 
Kebetulan'"' 

* Fokus: Penga kuan Evol usion is 

* Keajaiban dalam Sel dan Akhir Teori Evolusi 

* Protein Menggugat Teori Kebetulan 

■ Protein Asam Amino Levo 

* Ikatan yang Benar Sangat Penting 

* Probabilitas Nol 

* Adakah Mekanisme Coba-coba di Alam? 



49 

50 

51 
54 
56 
60 


60 

62 

64 

65 

66 
68 


69 

74 

76 

79 

80 
62 

84 

85 



93 

94 

95 
97 

101 

103 

103 

104 


Daftar Isi 


xv 


* Pertentangan Evolusioner tentang Asal Usul 

Kehidupan 107 

* Eksperimen Miller 109 

* Eksperimen Miller Hanya Akal-Akalan 109 

* Fokus: Sumber-sumber Evolusionis Mutakhir 

Membantah Eksperimen Miller 111 

* Atmo&ftr Bumi Purba dan Protein 113 

* Sintesis protein Tidak Mungkin Terjadi 

di dalam Air h 114 

* Usaha Nekat Lainnya: Eksperimen Fox 114 

* Molekul Menakjubkan: DMA 117 

* Dapatkah DNA Muncul Secara Kebetulan? 118 

* Usaha Lain Evolusionis yang Sia-Sia: 

"Dunia RNA 11 121 

* Kehidupan, Konsep yang Lebih dari Sekadar 

T umpu kan Molekul 1 25 

Bab 11 Ilmu Termodinamika Menyanggah Evolusi 127 

* Mitos '"Sistem Terbuka" 130 

* Mitos "Pengorganisasian Mandiri oleh Materi" 131 

Bab 12 Antara Rancangan dan Kebetulan 134 

* Formula Darvvin! 136 

■ Teknologi pada Mata dan Telinga 137 

Bab 13 Pernyataan-pernyataan Evolusionis dan Fakta 141 

* Variasi dan Spesies 140 

* Pernyataan Evolusi tentang Resistensi 

Antibiotis dan Kekebalan 144 

* Resistensi Bakteri terhadap Antibiotik 145 

* Kekebalan Serangga terhadap DDT 145 

■ Kekeliruan Tentang Organ-organ Peninggalan 146 

* Mitos Homologi 143 

* Organ-organ Serupa pada Spesies yang Berbeda 149 

* Kebuntuan Genetis dan Embrio logis pada 

Homologi 149 

* Ketidakabsahan Pernyataan Homologi Molekuler 150 

* Mitos Rekapitulasi Embriologis 152 

Bab 14 Teori Evolusi: Kewajiban Materialistis 154 

* Pengakuan-pengakuan Materialis 157 

* Fokus: Kematian Materialisme 159 

* Materialis, Agama Palsu dan Agama Sejali 161 


Daftar Ssi 


Bab 15 Media; Lahan Subur bagi Evolusi 163 

* Kebohongan yang Terbungkus Rapi 164 

Bab 16 Kesimpulan; Evolusi Adalah Sebuah Kebohongan 167 

■ Teori Evolusi Telah Runtuh 167 

* Di Masa Mendatang pun Evolusi Tidak Dapat 

Dibuktikan 168 

* Rintangan Terbesar bagi Evolusi; Jiwa 168 

* Allah Mencipta Menurut Kehendak-Nya 16,9 

Bab 17 Fakta Penciptaan ■ 171 

* Lebah Madu dan Keajaiban Arsitektural 

Sarang Madu 172 

“ Arsitek yang Menakjubkan: Rayap 173 

* Burung Pelatuk 174 

* Sistem Sonar Kelelawar 175 

* Paus 175 

* Rancangan pada M y amuk 176 

* Burung Pemburu Bermata Tajam 177 

* Benang Laba-laba 177 

* Hewan-hewan yang Tidur di Musim Dingin 178 

- Ikan Listrik 179 

* Taktik Cerdas pada Hewan: Kamuflase 179 

* Cumi-cumi ISO 

■ Aneka Sistem Penglihatan. 181 

* Sistem Pembekuan Khusus 182 

* Burung Albatms 183 

* Migrasi yang Sulit 184 

* Koala 184 

* Kemampuan Berburu dalam Posisi Diam 185 

* Rancangan pada Bulu Burung 186 

■ Kadal Pasi lis k: Ahli Berjalan di Atas Air 186 

•Fotosintesis 187 


Pendahuluan 


Ada Apa dengan 
Teori Evolusi? 



S ebagian arang yang pernah mendengar "teori evolusi" 
atau "Darwinisme" mungkin beranggapan bahwa kon- 
sep-konsep tersebut hanya berkaitan dengan bidang 
studi biologi dan tidak berpengaruh sedikit pun terhadap ke- 
hidupan sehari-hari. Anggapan ini sangat keliru sebab teori 
ini ternyata lebih dari sekadar konsep biologi. Teori evolusi 
telah menjadi pondasi sebuah filsafat yang menyesatkan seba- 
gian besar manusia. 

Filsafat tersebut adalah "materialisme'", yang mengan- 
dung sejumlah pemikiran penuh kepalsuan tentang mengapa 
dan bagaimana manusia muncul di muka bumi. Materialisme 
mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu pun selain materi dan 
materi adalah esensi dari segala sesuatu, baik yang hidup 
maupun tak hidup. Berawal dari pemikiran ini, materialisme 
mengingkari keberadaan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah, 
Dengan mereduksi segala sesuatu ke tingkat materi, teori ini 
mengubah manusia menjadi makhluk yang hanya berorien- 
tasi kepada materi dan berpaling dari nilai-nilai moral. Ini 
adalah awal dari bencana besar yang akan menimpa hidup 
manusia. 

Kerusakan ajaran materialisme tidak hanya terbatas pada 
tingkat individu. Ajaran ini juga mengarah untuk meruntuh- 
kan nilai-nilai dasar suatu negara dan masyarakat dan men- 
ciptakan sebuah masyarakat tanpa jiwa dan rasa sensitif, yang 
hanya memperhatikan aspek materi. Anggota masyarakat 
yang demikian tidak akan pernah memiliki idealisme seperti 
patriotisme, cinta bangsa, keadilan, loyalitas, kejujuran, pe- 


2 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUEjE 


Kari Mara dangan 
jelas menyalakan 
bahwa teori Cam' n 
inamberikan da$ar 
yang koftcti bagi 
maleri^sme, dan 
lenlu sa^a bagi 
ko™nisn» la juga 
menunjukkan 
&(Tpadnya kepada 
Darwin dengan 
inempen&erntiahkan 
buku Dlt£ foptos, 

yang dianggap 
sebagai karya 
:eibe53my0, cepada 
Darwn Dalam 
bukunya yang 
D-erbatiasa Jerman, ia 
menulis: 'Dari 
semang pengagum 
ssha kepada Cbarifcs 
Darwin’, 


ngorbanan, kehormatan atau moral yang baik, sehingga 
tatanan sosial yang dibangunnya pasti akar hancur dalam 
waktu singkat. Karena itulah, materialisme menjadi salah 
satu ancaman paling berat terhadap nilai-nilai yang menda- 
sari tatanan politik dan sosial Suatu bangsa. 

Satu lagi kejahatan materialisme adalah dukungannya 
terhadap ideologi-ideologi anarkis dan bersifat memecah 
belah, yang mengancam kelangsungan kehidupan negara 
dan bangsa. Komunisme, ajaran terdepan di antara ideolo- 
gi-ideologi ini, merupakan konsekuensi politis alami dari 
filsafat materialisme. Karena komunisme berusaha meng- 
hancurkan tatanan sakral seperti keluarga dan negara, ia 

menjadi ideologi 
H| fundamental ba- 
TB gi segala bentuk 
a gera ka n separah s 
k, 3 yang menolak 
p struktur kesatu- 
A an suatu negara . 
^B Teori evolusi 
■ menjadi sema- 
cam landasan il- 
miah bagi materialisme, dasar pijakan ideologi komunisme. 
Dengan merujuk teori evolusi, komunisme berusaha mem- 
benarkan diri dan menampilkan ideologinya sebagai sesua- 
tu yang logis dan benar. Karena itulah Kari Marx, pencetus 
komunisme, menuliskan The Origin ofSpecies, buku Darwin 
yang mendasari teori evolusi dengan "Inilah buku yang ber- 
isi landasan sejarah alam bagi pandangan kami" 1 . 

Namun faktanya, temuan-temuan baru ilmu pengetahu- 
an modern telah membuat teori evolusi, dogma abad ke- 19 
yang menjadi dasar pijakan segala bentuk ajaran kaum ma- 
terialis, menjadi tidak berlaku lagi, sehingga ajaran ini — 
utamanya pandangan Kari Marx — benar-benar telah am- 
bruk. Ilmu pengetahuan telah menolak dan akan tetap 
menolak hipotesis materialis yang tidak mengakui eksis- 



1) Cliff, Conrw, 'Fvddjltai vs. Sn Etete/iss-of Smfjnfc ThinSting', Intemabona 

Sccidlis: Rawaw {Suplemen Majateh Mingguan untuk Militan), Mflfwmbw 1980 


Ada Apa dengan Teori Evolusi? 


3 


t^rai apa pun kecuali materi. Dan ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa 
segala yang ada merupakan hasil dptaan sesuatu yang lebih tinggi. 

Tujuan penulisan buku ini adalah memaparkan fakta-fakta ilmiah 
ang membantah teori evolusi dalam seluruh bidang ilmu, dan mengung- 
.,,pkan kepada masyarakat luas tujuan sesungguhnya dari apa vang dise- 
but "ilmu pengetahuan" iri. r yang ternyata tidak lebih dari sebuah peni- 
puan. 

Perlu diketahui bahwa evolusioms tidak memiliki bantahan terhadap 
buku yang sedang Anda baca ini. Mereka bahkan tidak akan berusaha 
membantah karena sadar bahwa tindakan seperti itu hanya akan mem- 
buat setiap orang semakin paham bahwa teori evolusi hanyalah sebuah 
kebohongan. 


Agar Bebas 
dari Prasangka 


K ebanyakan orang menerima apa pun yang mereka 
peroleh dari ilmuwan sebagai kebenaran sejati. Tidak 
terlintas dalam pikiran mereka bahwa ilmuwan pun 
mungkin memiliki berbagai prasangka filosofis atau ideologis. 
Pada kenyataannya, ilmuwan evolusioms telah memaksakan 
prasangka dan pandangan filosofis mereka kepada masyarakat 
luas dengan kedok ilmu pengetahuan. Misalnya, meskipun 
sadar bahwa kejadian acak hanya akan menghasilkan ketidak- 
teraturan dan kekacauan, mereka tetap menyatakan bahwa 
keteraturan, perencanaan dan desain yang sangat mengagum- 
kan pada jagat raya dan makhluk hidup terjadi secara kebe- 
tulan. 

Sebagai contoh, ahli biologi semacam ini akan dengan mu- 
dahnya menemukan keselarasan yang menakjubkan pada mo- 
lekul protein, bahan penyusun kehidupan, dan molekul ini 
sama sekali tidak mungkin muncul secara kebetulan. Meski 
demikian ia malah menyatakan bahwa protein ini muncul pada 
kondisi bumi yang primitif secara kebetulan milyaran tahun 
yang lalu. Tidak cukup sampai di sini, ia juga menyatakan tanpa 
keraguan bahwa tidak hanya satu, tetapi jutaan protein terben- 
tuk secara kebetulan, dan selanjutnya secara luar biasa berga- 
bung membentuk sel hidup pertama. Lebih jauh lagi, ia ber ke- 
ras mempertahankan pandangannya secara fanatik. Orang ini 
adalah i I m u wan 'evol u sionis" . 

Jika ilmuwan yang sama melewati sebuah jalan datar, dan 
menemukan tiga buah, batu bata bertumpuk rapi, tentunya ia 
tidak akan pernah menganggap bahwa ketiga batu bata terse- 


Agar Bebas dari Prasangka 


5 


•uli terbentuk secara kebetulan dan selanjutnya menyusun diri menjadi 
tumpukan, juga secara kebetulan. Sudah pasti, siapa pun yang membuat 
pernyataan seperti itu akan dianggap tidak waras. 

Lalu, bagaimana mungkin mereka yang mampu menilai peristiwa- 
peristiwa biasa secara rasional, dapat bersikap begitu tidak masuk akal 
ketika memikirkan keberadaan diri mereka sendiri? 

Sikap seperti ini tidak mungkin diambil atas nama ilmu pengetahuan, 
pelani ilmu pengetahuan, jika terdapat dua alternatif dengan kemungkin- 
an yang sama mengenai suatu masalah, kita diharuskan mempertim- 
bangkan keduanya. Dan jika kemungkinan salah satu alternatif tersebut 
iuh lebih kecil misalnya hanya 1 % t maka tindakan yang rasional dan il- 
miah adalah mengambil alternatif lainnya, yang memiliki kemungkinan 
99 % f sebagai pilihan yang be nar.. 

Mari kita teruskan dengan berpegang pada pedoman ilmiah ini, 

I erdapat dua pandangan yang dapat dikemiikakan tentang bagaimana 
makhluk hidup muncul di muka bu ini. Pandangan pertama menyatakan 
h ihwa semua makhluk hidup diciptakan oleh Allah dalam tatanan yang 
rumit seperti sekarang ini. Sedangkan pandangan kedua menyatakan 
bahwa kehidupan terbentuk oleh kebetulan-kebetulan acak dan di luar 
kesengajaan. Pandangan terakhir ini adalah pernyataan teori evolusi. 

Jika kita mengacu kepada data-data ilmiah, misalnya di bidang bio- 
logi molekuler, jangankan satu sel hidup, salah satu dari jutaan protein di 
dalam sel tersebut sangat tidak mungkin muncul secara kebetulan. Seba- 
gaimana juga akan diilustrasikan dalam bab-bab berikutnya, perhitungan 
probabilitas telah berkali-kali menegaskan hal Ini. jadi pandangan evolu- 
sionis tentang kemunculan makhluk hidup memiliki probabilitas nol 
untuk diterima sebagai kebenaran. 

Artinya, pandangan pertama memiliki kemungkinan "lOfl %” sebagai 
suatu kebenaran. J adi, kehidupan telah d i munculkan dengan sengaja, atau 
dengan kata lain, kehidupan itu "diciptakan". Semua makhluk hidup telah 
muncul atas kehendak Sang Pencipta yang memiliki kekuatan, kebijaksa- 
naan dan i I mu yang tak tertandingi. Kenyataan ini bukan sekadar masalah 
key a ki na n; i n i ad ala h kesi m pu I a n y a ng sudah semes ti nya d 3ea pa i melal u i 
kearifan, logika dan ilmu pengetahuan. 

Dengan begitu, sudah seharusnya ilmuwan "evolusionis" tadi mena- 
rik pernyataan mereka dan menerima fakta yang jelas dan telah terbukti. 
Dengan bersikap sebaliknya, ia telah mengorbankan ilmu pengetahuan 
demi filsafat, ideologi dan dogma yang diikutinya, dan tidak menjadi 
seora ng il mu wan sejati . 


6 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


Kemarahan, sikap keras kepala dan prasangka "ilmuwan" ini semakin 
bertambah setiap kali ia berhadapan dengan kenyataan. Sikapnya dapat 
dijelaskan dengan satu kata: "keyakinan". Tetapi keyakinan tersebut ada- 
lah keyakinan takhayul yang buta, karena hanya itulah penjelasan bagi 
ketidakpeduliannya terhadap fakta-fakta atau kesetiaan seumur hidup 
kepada skenario tak masu k aka J y ang ia susun dalam khay a lan ny a sendiri. 

Materialisme Buta 

Keyakinan yang kita bicarakan ini adalah filsafat materialistis, yang 
berpendapat bahwa materi bersifat kekal, dan tidak ada yang lain kecuali 
materi. Teori evolusi menjadi semacam "pnndasi ilmiah" filsafat materia- 
listis ini, sehingga dibela secara membuta demi mempertahankan filsafat 
tersebut. Ketika ilmu pengetahuan menggugurkan pernyataan-pernyata- 
a n tentang evolusi pada penghujung abad ke-20, mereka berupaya men- 
dis torsi dan menempatkan ilmu pengetahuan untuk mendukung teori 
evolusi, sehingga ideologi materialisme tetap hidup. 

Kutipan dari salah seorang ah [ t biologi evolusionis ternama dari Turki 
berikut ini merupakan contoh nyata untuk melihat tujuan dari penilaian 
menyimpang akibat keyakinan buta ini, Ilmuwan ini membahas probabi- 
litas pembentukan secara kebetulan sitokrom -C, salah satu enzim terpen- 
ting bagi kehidupan: 

Probabilitas pem t tikan rangkaian si tokrom-C mendekati nol. jadi, jika ke- 
hidupan memerlukan sebuah rangkaian tertentu, maka dapat dikatakan 
bahwa ia memiliki probabilitas untuk terwujud hanya satu kali di selu ruh 
tilam semesta, jika tidak, kekuatan-kekuatan meta fisi s di luar definisi kita 
mestilah telah berperan dalam pembentukan tersebut. Menerima pernyataan 
terakhir ini tidak sesuai dengan tujuan-tujuan ilmu pengetahuan, karenanya 
kita haru s mengkaji hipotesis pertama. ' 

Bagi ilmuwan ini, menerima sebuah kemungkinan yang "mendekati 
nol" lebih ilmiah daripada menerima fakta pendptaan. Padahal menurut 
pedoman ilmiah, jika terdapat dua alternatif penjelasan tentang suatu 
kejadian d an sa lah sa t u ny a memi 1 i ki kem u n g ki n a n ya ng " m endeka ti nol ", 
maka yang benar adalah alternatif lainnya. Namun pendekatan materi- 
alistis dogmatis ini melarang pengakuan terhadap Pencipta Yang Maha- 
□gung, Pelarangan ini mengarahkan ilmuwan tersebut dan banyak ilmu- 


1 1 Ali Darnissijy, Kanton wfimni (Pewnw> $<fo! dan Ei/oto#}. Ankara: Mfliefcsan Publish ng Co., 1964. hlm. 61 


Agar Bebas dari Prasangka 


7 


Michael Sate 
Kerumitan yang 
!uar btfsfl dar. 
Mbifah se! ini 
diwiri&utifcngsn 
nefcisusn yaag 

•i-enghersiHan.' 


wan lain yang mempercayai dogma materialis ini untuk 
menerima pernyataan-pernyataan yang bertentangan sama 
sekali dengan akal 

Orang-orang yang mempercayai ilmuwan tersebut pun 
menjadi terpikat dan dibutakan oleh mantra materialistis 
yang sama, dan mengalami kondisi psikologis serupa ketika 
membaca buku-buku dan artikel-artikel mereka. 

Sudut pandang materialistis dogmatis menjadi penyebab 
banyaknya ilmuwan ternama yang ateis. Sedangkan mereka 
yang telah membebaskan diri dari jeratan mantra ini dan 
mau membuka pikiran, tidak akan ragu menerima keber- 
adaan Sang Pencipta, Ahli biokimia Amerika, Dr. Michae! J. 
Behe, salah seorang ilmuwan terkemuka pendukung teori 
"intelligent design" yang akhir-akhir ini telah diterima lu- 
as, menggambarkan para ilmuwan yang tidak mempercayai 
"desain" atau "penriptaan" makhluk hidup sebagai berikut:: 

Selama empai dekade terakhir, bio- 
kimia modern telah berhasil me- 
nyingkap rahasia set. Hal ini rm 1 - 
nuutut puluhan ribu orang mende- 
dikasikan bagian terklik dari hidup 
mereka untuk pekerjaan laboratori- 
um wpjy iMm&osarjfoira.... U&uJtfl 
kumulatif meneliti sel yang berarti 
meneliti kehidupan di tingkat mole- 
kuler, menghasilkan sebuah teriak- 
an tajam f jelas dan nyaring, Desain!''. Hasilnya sangat jelas 
dan begitu signifikan, sehingga harus dikategorikan sebagai 
sebuah pencapaian terbesar dalam sejarah ilmu pengetahuan.. 
Anehnya , kerumitan yang luar biasa dari sebuah sel ini disain 
bu t dengan kebisuan yang mengherankan , Mengapa koniu 
n i tas ilmuwan tidak antusias menyambut penemuan yang me- 



ngejutkan ini? Mengapa eitsgfttis/ desain ini diselimuti de- 
ngan tabir intelektual ? Yang menjadi dilema adalah bahwa 
ketika satu sisi seekor gajah diberi label “inhriligeni 


m T 

design", sisi yang lain harus diberi label "Tuhan ", ' 


2| Michael J. 8ehe. Udmtii'S Btetf Box, Nbw York: Free Press 1496. hlm. 232- 233 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


Inilah kesulitan bagi ilmuwan evolusionis ateis yang A ri- 


bu kubuku yang mungkin Anda baca. Semua penelitian il- 
miah yang mereka lakukan menunjukkan keberadaan. Sang 
Pencipta. Akan tetapi, karena telah begitu mati rasa dan buta 
oleh pendidikan materialistik dogmatis, mereka masih saja 
bersi keras menol a k . 


dukung kemustahilan. Contohnya Richard Dawkins, se- 
orang evolusionis terkemuka yang menyeru umat Kristen 
untuk tidak meyakini mukjizat bahkan jika mereka melihat 
patung Bunda Maria melambaikan tangannya. Menurut 
Dawkin, " Mungkin saja semua atom penyusun lengan pa- 
tung itu kebetulan bergerak ke arah yang sama pada saat 
bersamaan — suatu kejadian dengan probabilitas teramat 
kecil tetapi mungkin terjadi," ‘ 

Masalah psikis orang-orang yang tidak beriman telah 
ada sepanjang sejarah. Dalam Al Qurandi nyata kan: 

"Kalau sekiranya Kami turunkan malaikat kepada me- 
reka, dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan 
mereka dan Kami kumpulkan {pula) segala sesuatu ke 
hadapan mereka niscaya mereka tidak (juga) akan ber- 
iman , kecuali jika Allah menghendaki, tetapi kebanyak- 
an mereka tidak mengetahui. " (QS. Al An'aam,6: II I) 0 

Sebagaimana dijelaskan ayat tersebut, pemikiran dog- 
matis para evolusionis bukan sesuatu yang baru, bahkan bu- 
kan karakteristik mereka saja. Nyatanya, apa yang diperta- 
hankan ilmuwan evolusionis bukanlah pemikiran ilmiah 



R-ciiard EJawktfts, 
sibuk menebarkan 


evolusi 



Mereka yang terus-mene- 
rus mengabaikan tanda-tanda 
dan bukti-bukti nyata keber- 
adaan Penci p ta a ka n ke hila ng- 
an seluruh kepekaan. Mereka 
terperangkap dalam keperca- 
yaan diri yang menyesatkan 
akibat memudarnya kepeka- 
an, dan akhirnya menjadi pen- 


3) Richard Dikira, TtaEtond Mfrflofifirfsfw London W. W. Norloo 1993 h)m. 159 



Agar Bebas dari Prasangka 


9 


modern, melainkan kebodohan yang telah mendarah daging sejak zaman 
masyarakat penyembah berhala yang tidak beradab, 

Aspek kejiwaan yang sama disebutkan dalam ayat lain: 

"Dan jika seandainya Kami membukakan kepada mereka salah satu 
dari (pintu-pintu) langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, 
tentulah mereka berkata: 'Sesungguhnya pandangan kamilah yang 
dikaburkan , bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir'." (QS. 
AJ Hijr, 15: 14-1 5) 0 

Indoktrinasi Teori Evolusi Secara Massal 

Sebagaimana ditunjukkan dalam ayat-ayat di atas, salah satu penyc- 
ba b ma n u si a tida k mamp u mol i ha t rea 3 i tas kebera daan mereka ada tah se- 
macam 'mantra ' yang mengaburkan penalaran mereka. "Mantra" ini pu- 
la yang mendasari seluruh dunia menerima teori evolusi. Mantra yang di- 
maksud di sini adalah suatu pengondisian melalui indoktrinasi. Orang- 
orang telah diindoktrinasi sedemikian gencar mengenai kebenaran teori 
evolusi hingga mereka tidak menyadari penyimpangan yang ada. 

Indoktrinasi ini berdampak negatif pada otak dan melumpuhkan ke- 
ma m puan ine nilai sesu atu, Pa daakh i. r ny a, otak ya ng dibombar d i r ol eh in- 
doktrinasi terus-menerus ini mulai menerima realitas tidak sebagaimana 
adanya, tetapi sebagaimana yang diindoktrinasikan, Fenomena ini dapat 
dijumpai pada sejumlah contoh lain. Misalnya, jika seseorang dihipnotis 
dan diindoktrinasi bahwa tempat tidur tempatnya berbaring adalah se- 
buah mobil, ia akan tetap merasa tempat tidur itu sebagai sebuah mobil 
meski masa hipnotis telah selesai, ia menganggap hal ini sangat logis dan 
rasional karena ia benar-benar melihatnya demikian dan ia tidak ragu se- 
dikit pun, Contoh yang menunjukkan keampuhan dan kekuatan mekanis- 
me indoktrinasi ini merupakan realitas ilmiah yang telah dibuktikan mela- 
lui banyak percobaan, telah dilaporkan dalam literatur ilmiah, serta meru- 
pakan santapan sehari-hari buku-buku pelajaran psikologi dan psikiatri. 

Teori evolusi, dan materialisme yang berpijak padanya, dijejalkan ke- 
pada masyarakat luas melalui metode indoktrinasi seperti, ini. Mereka 
yang tiada henti menemui indoktrinasi evolusi ini di berbagai media 
massa, sumber akademis, dan wahana "ilmiah", tidak menyadari bahwa 
menerima teori ini bertentangan dengan prinsip nalar yang paling menda- 
sar. Indoktrinasi serupa pun menjerat para ilmuwan. Ilmuwan muda yang 
sedang meniti karier menerima cara pandang materialis ini dengan dosis 
vang bertambah seiring perjalanan waktu. Akibat mantra ini, banyak i'l- 


10 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


mu wan evolusionis terus mencari pembenaran ilmiah bagi pernyataan 
evolusionis abad ke -19 yang tidak masuk akal, usang, dan telah lama di- 
gugurkan oleh bukti-bukti ilmiah. 

Ada pula mekanisme tambahan yang memaksa ilmuwan menjadi 
evoJusionis dan materialis Di negara-negara Barat, seorang ilmuwan 
harus memenuhi beberapa persyaratan untuk mendapatkan promosi, me- 
nerima pengakuan akademis, atau agar artikelnya diterbitkan dalam jur- 
nal-jurnal ilmiah. Pengakuan terang-terangan terhadap teori evolusi ada- 
lah kriteria nomor satu. Sistem ini membuat para ilmuwan menghabiskan 
seluruh hidup dan karier ilmiahnya demi sebuah keyakinan dogmatis. 

Inilah realitas sesungguhnya di balik pernyataan J ' evolusi masih tetap 
diterima oleh dunia ilmu pengetahuan 17 . Evolusi dipertahankan hidup 
bukan karena memiliki kelayakan ilmiah, tetapi karena merupakan se- 
buah kewajiban ideologis, Sangat sedikit ilmuwan yang menyadari kenya- 
taan ini, dan berani menunjukkan "sang raja tidak mengenakan selembar 
baju pun 'T 

Bagian selanjutnya dari buku ini akan mengetengahkan penemuan- 
penemuan il miah modern yang telah meruntuhkan kepercayaan evolusio- 
nis dan yang menunjukkan bukti-bukti nyata keberadaan Allah, Pembaca 
akan menyaksikan bahwa teori evolusi ternyata merupakan kebohongan 
- sebuah kebohongan yang dibuktikan oleh ilmu pengetahuan pada tiap 
tahapannya, akan tetapi tetap saja dipertahankan untuk menutupi fakta 
penciptaan. Diharapkan pembaca akan membebaskan diri dari mantra 
yang menumpulkan pikiran dan melumpuhkan kemampuan menilai ter- 
sebut, dan selanjutnya merenungkan dengap sungguh-sungguh apa yang 
disampaikan dalam buku ini. 

Jika ia melepaskan diri dari jerat mantra ini dan mampu berpikir jernih, 
bebas dan tanpa prasangka, ia akan segera menemukan kebenaran sebe- 
ning kristal. Kebenaran tak terbantahkan ini, yang telah ditunjukkan pula, 
oleh ilmu pengetahuan modern dalam semua aspek, adalah bahwa makh- 
luk hidup muncul bukan secara kebetulan melainkan sebagai hasil pencip- 
taan. Manusia akan dengan mudah melihat fakta penciptaan ketika ia mau 
memikirkan bagaimana dirinya menjadi ada, bagaimana ia tereipta dari 
setetes air, atau kesempurnaan pada setiap makhluk hidup lain. 


Sejarah Singkat 
Teori Evolusi 


t 


Bab 


A kar pemikiran evolusionis muncul sezaman dengan 
keyakinan dogmatis yang berusaha keras menging- 
kari pendptaan. Mayoritas filsuf penganut pagan di 
zaman Yunani kuno mempertahankan gagasan evolusi, jika 
kita mengamati sejarah filsafat, kita akan melihat bahwa ga- 
gasan evolusi telah menopang banyak filsafat pagan. 

Akan tetapi bukan filsafat pagan kuno ini yang telah ber- 
peran penting dalam kelahiran dan perkembangan ilmu pe- 
ri get a h ua n mod ern, mdai nkan kei mana n kepada Tu h a n Fa d a 
umumnya mereka yang memelopori ilmu pengetahuan mo- 
dern mempercayai keberadaan-Nya. Seraya mempelajari il- 
mu pengetahuan, mereka berusaha menyingkap rahasia jagat 
raya yang telah diciptakan Tuhan dan mengungkap hukum- 
hukum dan detail-detail dalam ciptaan-Nya» Ahli Astronomi 
seperti Leonardoda Vinci, Copernicus, Kepplerdan Galilea; 
bapak paleontologi, Cuvier; perintis botani dan zoologi, Lin- 
naeus; dan Isaac New ton, yang dijuluki sebagai"' ilmuwan ter- 
besar yang pernah ada", semua mempelajari ilmu pengetahu- 
an dengan tidak hanya meyakini keberadaan Tuhan, tetapi ju- 
ga bahwa keseluruhan alam semesta adalah hasil ciptaan- 
Nya. Albert Einstein, yang dianggap sebagai orang paling je- 
nius di zaman kita, adalah seorang ilmuwan yang memperca- 
yai Tuban dan menyatakan, "Saya tidak bisa membayangkan 
ada ilmuwan sejati tanpa keimanan mendalam seperti itu. 
Ibaratnya: ilmu pengetahuan tanpa agama akan pincang/' : 

i ■ Dan Grsves. Seonce oIFailh: Fnrty’GgN Btosaphias oiHtsioric SetentfflS S'M 1 TJwCMsffHrt 
Feflft Grand Rapkis. Ml, Kregd Resources 
2) Soeue$. Pfaiosophy. And Ftetigiw: A Syiraposiwi?. 1941, Bato 13. 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


Salah Seorang pendiri Fisika modem, dokter asal Jerman, Max Planck 
mengatakan bahwa setiap orang, yang mempelajari ilmu pengetahuan de- 
ngan sungguh-sungguh, akan membaca pada gerbang istana ilmu penge- 
tahuan sebuah kala: ''Berimanlah", Keimanan adalah atribut penting 
seorang ilmuwan. 

Teori evolusi merupakan buah filsafat materialistis yang muncul ber- 
samaan dengan kebangkitan filsafat-t'ilsafat materialistis kuno dan kemu- 
dian menyebar luas di abad ke- 19- Seperti idah disebutkan sebelumnya, 
paham materialisme berusaha menjelaskan alam semata melalui faktor- 
faktor materi. Karena menolak penciptaan, pandangan ini menyatakan 
bahwa segala sesuatu, hidup ataupun tak hidup, muncul tidak melalui 
pe nci ptaan te ta p i d a ri sebu a h pe ri s ti wa kebet u lan ya ng ke m ud ian menca.- 
pai kondisi teratur. Akan tetapi, akal manusia sedemikian ter struktur se- 
hingga mampu memahami keberadaan sebuah kehendak yang mengatur 
di mana pun ia menemukan keteraturan. Filsafat materialistis, yang ber- 
tentangan dengan karakteristik paling mendasar akal manusia ini, me- 
munculkan "teori evolusi" di pertengahan abad ke-19* 

Khayalan Darwin 

Orang yang mengemukakan teori evolusi sebagaimana yang diper- 
tahankan dewasa ini, adalah seorang naturalis amatir dari Inggris, Charles 
Robert Darwin. 

Darwin tidak pernah mengenyam pendidikan formal di bidang biolo- 
gi. la hanya memiliki ketertarikan amatir pada alam dan makhluk hidup. 
Minat tersebut mendorongnya bergabung secara sukarela dalam ekspedi- 
si pelayaran dengan sebuah kapal bernama H -M. S. Keagle, yang berangkat 
dari Inggris tahun 1832 dan mengarungi berbagai belahan dunia selama 
I i ma tahun. Darwin muda sangat takjub melihat beragam spesies makhluk 
hidup, terutama jenis-jenis burung/wtf? tertentu di kepulauan Galapagos. 
ta mengira bahwa variasi pada paruh buru n g- burung tersebut disebabkan 
oleh adaptasi mereka terhadap habitat. Dengan pemikiran ini, ia menduga 
bahwa asal usul kehidupan dan spesies berdasar pada konsep "adaptasi 
terhadap lingkungan". Menurut Darwin, aneka spesies makhluk hidup ti- 
dak diciptakan secara terpisah oleh Tuhan, tetapi berasa! dari nenek mo- 
yang yang sama dan menjadi berbeda satu sama lain akibat kondisi alam. 

Hipotesis Darwin tidak berdasarkan penemuan atau penelitian ilmiah 
apa pun; tetapi kemudian ia menjadikannya sebuah teori monumental 

3) J De Vries, Essen^t of Physicsi Scfeflc&, Wm. S. Eerdmans Pub Co., Graikd Rspkfe, SD 1S5S, hlm. 15 


Sejarah Singkat Teori Evolusi 







Cftartes. OmAn 


berkat dukungan dan dorongan para ahli biologi materialis 
terkena! pada m asa nya. Gagasannya menyatakan bahwa in- 
dividu-individu yang beradaptasi pada habitat mereka de- 
ngan cara terbaik akan menurunkan sifat-sifat mereka ke- 
pada generasi berikutnya. Sifat-sifat yang menguntungkan 
ini lama-kelamaan terakumulasi dan mengubah suatu indi- 
vidu menjadi spesies yang sama sekali berbeda dengan ne- 
nek moyangnya. (Asal usul ''sifat-sifat yang menguntung- 
kan" ini belum diketahui pada waktu itu.) Menurut Darwin, 
manusia adalah hasil paling maju dari mekanisme ini. 

Darwin menamakan proses ini "evolusi me- 
lalui seleksi alam" Ja mengira telah menemukan 
"asal usul spesies": suatu spesies berasal dari spe- 
sies lain, la mempublikasikan pandangannya ini 
dalam bu ku nya y ang berj udu t The Origin oj Specit% 
By Means of Natural Seledim pada tahun 1859. 

Darwin sadar bahwa teorinya menghadapi ba- 
nyak masalah. Ia mengaku i ini dalam bukunya pa- 
da bab "Difficulties of the Theorv". Kesulitan-ke- 
sulitan ini terutama pada catatan fosil dan organ- 
organ rumit makhluk hidup (misalnya mata) yang 
tidak mungkin dijelaskan dengan konsep kebe- 
tulan, dan naluri makhluk hidup. Darwin berha- 
rap kesulitan-kesulitan ini akan teratasi oleh pene- 
muan-penemuan baru; tetapi bagaimanapun ia 
tetap mengajukan sejumlah penjelasan yang sangat tidak 
memadai untuk sebagian kesulitan tersebut. Seorang ahli 
fisika Amerika, Lipson, mengomentari "kesulitan-kesulit- 
an" Darwin tersebut: 


Ketika membaca The Origin ofSpecie$ t say a mendapati bah- 
wa Darwin sendiri tidak seyakin yang sering dikatakan orang 
tentangnya; bab " DifficuUies of the TJteariT misalnya, me- 
nunjukkan kemgu-ragttannya yang cukup besar. Sebagai se- 
orang fisikawan, saya secara khusus merasa terganggu oleh 
komentarnya mengenai bagaimana mata terbentuk 


4 ) H, $, Litton. 'A Pfiysicisf's Vfettof itenwtis lYiecfy', EviatiftJff Tfeitfs ..n Pu.nr.s. Vol. 2, Wc 
i 1966, hhn. 6. 


Rasisme Darwin 


Salah satu aspek diri Darwin yang 
terpenting namun; tidak banyak diketa- 
hui adalah pandangan rasisnya; Dar- 
win menganggap orang-orang kulit pu- 
tih Eropa lebih 'maju' dibandingkan 
ras-ras manusia lainnya. Selain ber- 
anggapan bah- 
wa manusia 
adalah makhluk 
mirip kera yang 
telah berevolusi, 
Darwin juga ber- 
pendapat bah- 
wa beberapa 
ras manusia 
berkembang 
lebih maju 
dibandingkan 
ras-ras lain, dia n 
ras-ras terbela- 
kang ini masih memiliki sifat kera, 
□alam bukunya TTfe Descent of M&n 
yang diterbitkannya setelah The Ongrn 
of Species, dengan beranii ia berko- 
mentar tentang 'perbedaan-perbeda- 
an besar antara manusia dari beragam 
ras 1 ' Dalam bukunya tersebut, Darwin 
berpendapat bahwa orang-orang kulit 
hitam dan orang Aborigin Australia sa- 
ma dengan gorila, dan berkesimpulan 
bahwa mereka lambai laun akan 
"disingkirkan' oleh "ras-ras beradab', 
la berkata: 

Di masa mendatang, tidak sampai 
berabad-abad tagi r ras-ras manu- 
sia beradat hampir dipastikan akan 
memusnahkan dan menggantikan 
ras-ras biadab cfi seluruh dunia , Pa- 
da saat yang $ama r kera-kera an- 
iropomorfus (menyerupai manu- 
sia).,, tak diragukan legi akan mus- 
nah. Selanjutnya jarak antara ma- 


nusia dengan padanan terdekatnya 
akan lebih lebar, karena jarak ini 
akan memisahkan manusia dalam 
keadaan yang lebih beradab — kita 
dapat berharap bahkan lebih dari 
Kaukasian - dengan jenis-jenis 
kera serendah tabun, tidak seperti 
sekarang yang hanya memisahkan 
negro atau penduduk asti Australia 



Pendapat-pendapat Darwin yang 
tidak masuk akal ini tidak hanya dijadii- 
kan teori, tetapi juga diposisikan seba- 
gai 'dasar ilmiah' paling penting bagi 
rasisme. Dengan asumsi bahwa makh- 
luk hidup berevolusi ketika berjuang 
mempertahankan hidup Darwini&me 
bahkan dimasukkan ke dalam ilmu- 
ilmu sosial, dan dijadikan sebuah kon- 
sep yang kemudian dinamakan "Dar- 


winisme Sosial’. 

Darwinisme Sosial berpendapat 
bahwa ras-ras manusia berada pada 
tingkatan berbeda-beda pada "tangga 
evolusi", dan ras-ras Eropa adalah 
yang paling "maju" di antara semua 
ras, sedangkan ras-ras iain masih me- 
miliki ciri-ciri "kera" 





t) Bwijamin Farringlon IrtfrarPanviinfif^AySaid. London Sptveri! flMks 1971, hlm. 

2 ) CharlK Darwir J'fjgPescenforMu.'' «fisi B, VbrtL AJ. BulPo,. 1674. h. -n E7B 


Sejarah Singkat Teori Evolusi 


35 


Saat menyusun teorinya, Darwin terkesan oleh para ahli biologi evolu- 
ionis sebelumnya, terutama seorang ahli biologi Peran ris, Lamarck. Me- 
nurut Lamarck, makhluk hidup mewariskan ciri-ciri yang mereka dapat- 
an selama hidupnya dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga 
terjadilah evolusi. Sebagai contoh, jerapah berevolusi dari binatang yang 
menyerupai antelop. Perubahan itu terjadi dengan memanjangkan leher 
mereka sedikit demi sedikit dari generasi ke generasi ketika berusaha 
menjangkau dahan yang lebih tinggi untuk memperoleh makanan. par- 
.vin menggunakan hipotesis Lamaick tentang "pewarisan sifat-sifat yang 
diperoleh ' sebagai faktor yang menyebabkan makhluk hidup berevolusi. 

Namun Darwin dan Lamarck telah keliru, sebab pada masa mereka, 
kehidupan hanya dapat dipelajari dengan teknologi yang sangat primitif 
dan pada tahap yang sangat tidak memadai. Bidang-bidang ilmu penge- 
tahuan seperti genetika dan biokimia belum ada sekalipun hanya nama. 
Karenanya, teori mereka harus bergantung sepenuhnya pada kekuatan 

imajinasi. 

Di saat gema buku Darwin tengah berkumandang, seorang ahli botani 
Austria bernama Gregor Mendel menemukan hukum penurunan sifat pa- 
da tahun 1865, Meskipun tidak banyak dikenal orang hingga akhir abad 
ke-19, penemuan Mendel mendapat perhatian besar di awal tahun 1900* 
an, Inilah awal kelahiran ilmu genetika. Beberapa waktu kemudian, struk- 
tur gen dan kromosom ditemukan. Pada tabun 1950-an, penemuan struk- 
tur molekul DNA yang berisi informasi genetis menghempaskan teori 
r. olusi ke dalam krisis. Alasannya adalah kerumitan luar biasa dari ke- 
hidu : andan ketidakabsahan mekanisme evolusi yang diajukan Darwin. 

Perkembangan ini seharusnya membuat teori Darwin terbuang dalam 
kt ranjang sampah sejarah. Namun ini tidak terjadi, karena ada kelompok- 
kelompok tertentu yang bersikeras merevisi, memperbarui dan mengang- 
kat kembali teori hit pada kedudukan ilmiah. Kita dapat memahami mak- 
sud upaya-upaya tersebut lianya jika menyadari bahwa di belakang teori 
ini terdapat tujuan ideologis, bukan sekadar kepentingan ilmiah. 

Usaha Putus Asa Neo-Darwinisme 

Teori Darwin jatuh terpuruk dalam krisis karena hukum-hukum gene- 
tika yang ditemukan pada perempat pertama abad ke-20. Meskipun demi- 

5) Kentlau Per^n menyalakan tonnya satna wkaitsftepssdaft c«ri Lamari. ^ sedikSder™ se^ M mulai 
terandar pada idam Lamardvinijsusnya edisi h$-G yang merupakan ed* terakhir Tte Ongin ot SpWM dipsnuN 
cwito-contoft. iari buku fntenfance oi trais ‘ JPswa'js® Srfar-&fef yang Kpefstety Ulat 

Serfamm Famrgton, tthsl Osrwn fflggty Sm 1 . New Ytek: Sghoctcfifi Bocfts. 1396. film. frt 


16 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


kian, sekelompok ilmuwan yang bertekad bulat lelap setia kepada Darwin 
berusaha mencari jalan keluar. Mereka berkumpul dalam sebuah perte- 
muan yang diadakan oleh GeologkaJ Sodeiy of America pada tahun 1 941. 
Ahli genetika seperti G. Ledyard Stebbins dan Theodosius Dobzhansky, 
ahli zoologi seperti Emst Mayrdan Julian Kuxley, ahli paleontologi seperti 
George Gaylord Simpson danGtenn L. Jepsea dan ahli genetika matema- 
tis seperti Ronai d Eisher dan Sewali Right, setelah pembicaraan panjang 
akhirnya menyetu ju E cara-cara unt uk ' mena mba t sul a m " Da mini srne. 

Kader-kader ini berfokus kepada pertanyaan tentang asal usul variasi 
menguntungkan yang diasumsikan menjadi pcnyebabkan makhluk hi- 
dup berevolusi - sebuah masalah yang tidak mampu dijelaskan oleh Dar- 
wm sendiri dan dielakkan dengan bergantung pada teori Lamarck. Ga- 
gasan mereka kali ini adalah 'mulasi acak" {random mutations )< Mereka 
menamakan teori baru ini "Teori Evolusi Sintetis Modem" {The Modem 
Synthetic Evolution Theonj), yang dirumuskan dengan menambahkan 
konsep mutasi pada teori seleksi alam Darwin. Dalam waktu singkat, teori 
ini dikenal sebagai "nco-Darwinisme" dan mereka yang mengemukakan,- 
nya disebut "neo-Darwinis". 

Beberapa dekade berikutnya menjadi era perjuangan berat untuk 
membuktikan kebenaran neo-Darwinismc. Telah diketahui bahwa mutasi 
- atau ' kecelakaan" - yang terjadi pada gen-gen makhluk hidup selalu 
membahayakan. Neo-Darwinjs berupaya memberikan contoh "mutasi 
yang menguntungkan' 4 dengan melakukan ribuan eksperimen mutasi. 
Akan tetapi semua upaya mereka berakhir dengan kegagalan total. 

Mereka juga berupaya membuktikan bahwa makhluk hidup pertama 
muncul secara kebetulan di bawah kondisi-kondisi bumi primitif, seperti 
yang diasumsikan teori tersebut. Akan tetapi eksperimen-eksperimen ini 
pun menemui kegagalan. Setiap eksperimen yang bertujuan membukti- 
kan bahwa kehidupan dapat dimunculkan secara kebetulan telah gagal. 
Perhitungan probabilitas membuktikan bahwa tidak ada satu pun protein, 
yang merupakan molekul penyusun kehidupan, dapat muncul secara ke- 
betulan, Begitu pula sel, yang menurut anggapan evolusionis muncul 
secara kebetulan pada kondisi bumi primitif dan tidak terkendali, tidak 
dapat disintesis oleh laboratorium-laboratorium abad ke-20 vang tercang- 
gih sekalipun, 

Teori neo-Darwinis telah ditumbangkan pula oleh catatan fosil. Tidak 
pernah ditemukan di belahan dunia mana pun "bentuk-bentuk transisi" 
yang diasumsikan teori neo-Darwinis sebstgai bukti evolusi bertahap pada 
makhluk hidup dari spesies primitif ke spesies lebih maju. Begitu pula 


Sejarah Singkat Teori Evolusi 


perbandingan anatomi menunjukkan bahwa spesies yang 
diduga telah berevolusi dari spesies lain ternyata memiliki 
ciri-ciri anatomi yang sangat berbeda, sehingga mereka ti- 
dak mungkin menjadi nenek moyang dan keturunannya . 

Neo-Darwinisme memang tidak pernah menjadi teori il- 
miah, tapi merupakan sebuah dogma ideologis kalau tidak 
bisa disebut sebagai, semacam "agama \ Oleh karena itu, 
pendukung teori evolusi masih saja mempertahankannya 
meskipun bukti-bukti berbicara lain. Tetapi ada satu hal 
yang mereka sendiri tidak sependapat, yaitu model evolusi 
mana yang "benar" dari sekian banyak model yang diaju- 
kan. Salah satu hal terpenting dari model-model tersebut 
adalah sebuah skenario fantastis yang disebut “punctuated 
equ ilibrium* 


Coba-Coba: Ptinctuated Equil«brium 

Sebagian besar ilmuwan yang mempercayai 
evol usi meneri ma teori neo-Darwinis bahwa evolu - 
si terjadi secara perlahan dan bertahap. Pada bebe- 
rapa dekade terakhir ini, telah dikemukakan sebu- 
ah model lain yang dinamakan "punduated ekuilib- 
rium"* Model ini menolak gagasan Darwin tentang 
evolusi yang terjadi secara kumulatif dan sedikit 
demi sedikit. Sebaliknya, model ini menyatakan 
evolusi terjadi dalam "loncatan" besar yang dis- 
kontinu , 

Pembela fanatik pendapat ini pertama kali 
sirr '-inJayGwkJ muncul pada awal tahun I970-an. Awalnya, doa orang al\ii 

paleontologi Amerika, Niles Eldredge dan Stephcn fay 
Gnukl, sangat sadar bahwa pernyataan neo-Darwinis telah 
diruntuhkan secara absolut oleh catatan, fcsih Fosil-fosil te- 
lah membuktikan bahwa makhluk hidup tidak berasal dari 
evolusi bertahap, tetapi muncul tiba-tiba dan sudah terben- 
tuk sepenuhnya. Hingga sekarang neo-Darwinis senantiasa 
berharap bahwa bentuk peralihan yang hilang suatu hari 
akan ditemukan. Eldredge dan Could menyadari bahwa 
harapan ini tidak berdasar, namun di sisi lain mereka tetap 
tidak mampu meninggalkan dogma evolusi. Karena itulah 
akhimya mereka mengemukakan sebuah model baru vang 



18 


KEKUNTUt IAN TEORI EVOLUSI 


disebut punctuatedequilibnwn tadi. Inilah model yang menyatakan bahwa 
evolusi tidak terjadi sebagai hasil dari variasi minor, namun dalam per- 
ubahan besar dan tiba-tiba . 

Model ini hanya sebuah khayalan. Sebagai contoh. O, H. Shindewolf, 
seorang ahli paleontologi dari Eropa yang merintis jalan bagi Eldrcdge dan 
Gould, menyatakan bahwa burung pertama muncul dari sebutir telur 
reptil, sebagai " mu tas i besar-besaran" (gross mata t ion), yakni akibat "ke- 
celakaan" besar yang terjadi pada stTuktur gen. Menurut teori tersebut, 
seekor binatang darat dapat menjadi paus raksasa setelah mengalami per- 
ubahan menyeluruh secara tiba-tiba. Pernyataan yang sama sekali ber- 
tentangan dengan hukum-hukum genetika, biofisika dan biokimia ini, 
sama ilmiahnya dengan dongeng katak yang menjadi pangeran! Dalam 
ketidak-berdavaan karena pandangan neo-Damimis terpuruk dalam 
krisis, sejum-ah ahli paleontologi pro-evolusi mempercayai teori ini, teori 
baru yang bahkan lebih ganjil daripada neo-Darwinisme itu sendiri. 

Satu-satunya tujuan model ini adalah memberikan penjelasan untuk 
mengisi celah dalam catatan fosil yang tidak dapat dijelaskan model neo- 
Darwinis. Namun, usaha menjelaskan kekosongan fosil dalam evolusi 
burung dengan pernyataan bahwa "seekor burung muncul tiba-tiba dari 
sebutir telur reptil" sama sekali tidak rasional Sebagaimana diakui oleh 
evolusionis sendiri, evolusi dari satu spesies ke spesies lain membutuhkan 
perubahan besar informasi genetis yang menguntungkan. Akan tetapi, ti- 
dak ada mutasi yang memperbaiki informasi genetis atau menambahkan 
informasi baru padanya. Mutasi hanya merusak informasi genetis. De- 
ngan demikian, "mutasi besar-besaran" yang digambarkan oleh model 
punchwted t>quilibrium hanya akan menyebabkan pengurangan atau peru- 
sakan "besar-besaran" pada informasi genetis. 

Lebih jauh lagi, model punetuated ekuilibrium runtuh sejak pertama kali 
muncul karena ketidakmampuannya menjawab pertanyaan tentang asal 
usul kehidupan; pertanyaan serupa yang menggugurkan model neo-Dar- 
winis sejak awal. Karena tidak satu protein pun yang muncul secara kebe- 
tulan, perdebatan mengenai apakah organisme yang terdiri dari milyaran 
protein mengalami proses evolusi secara "tiba-tiba" atau "bertahap" tidak 
masuk akal. 

Kendati demikian, neo-Darwinisme masih menjadi model vang terlin- 
tas dalam pikiran ketika "evolusi" menjadi pokok perbincangan dewasa 


G) -Stereo M Stanley, Macnttrttaoo: Palton araf Rrocass. San Francisco: W.H. Freenan arti Co. 1979. Njh. 35. 




akan menyadari 
bahwa jangankan 
keseluruhan sel. 
bahkan sebuah 
molekul protein 
saja, tidak mung- 
kin muncul secara 
kebetulan. 


Ketika Darwm mengajukan asumsinya, disiplin- 
disiplin ilmu genetika, mikrobiologi, dan biokimia be- 
lum ada. Seandainya ilmu-ilmu ini ditemukan sebelum 
Parwin mengajukan teorinya, ia akan dengan mudah 
menyadari bahwa teorinya benar-benar tidak, ilmiah 
dan tidak akan berupaya mengemukakan pernyataan- 
pernyataan tanpa arti, informasi yang menentukan 
spesies terdapat dalam gen dan tidak mungkin seleksi 
alam memproduksi spesies baru melalui perubahan 
gen. 

Begitu pula, dunia ilmu pengetahuan pada saat itu 
hanya memiliki pemahaman yang dangkal dan kasar 
tentang struktur dan fungsi sel Jika Darwln memiliki 
kesempatan mengamati sei dengan menggunakan, 
mikroskop elektron, dia mung- 
kin akan menyaksikan keru- 
mitan dan struktur yang luar 
biasa dalam bagian-bagian 
kecil sel. Dia akan menyaksi- 
kan dengan mata kepala sen- 
diri bahwa tidak mungkin sis- 
tem yang demikian rumit dan 
kompleks terjadi melalui va- 
riasi minor. Jika ia mengenal 
biomatematika, maka dia 


• fnsnda&am 

nlana w nanya 
- u'-^hsn &eteia*i 
pewnuan mikroskop 
•: Pada masa 

Oarwn, aengan 
- 5$kt'P sfimitil seper! 

Ml/a rnurgkin unhjk 
: gamati MrniLkai 
-ar sebtofi sel. 


Ilmu Pengetahuan 
Primitif di Masa Darwin 




20 


KERUN i UH A N TEORI EVOLUSI 



17 


T 11 E 

Origin " ' 
of Siieties 

REVISITED 


L ) 


WiLUM 



m L Dalam bab-bab selanjutnya, kita 
akan melihat dua mekanisme rekaan 
model neo-Darwinis, kemudian me- 
meriksa catatan fosil untuk menguji 
model ini, Setelah itu, kita akan mem- 
bahas pertanyaan tentang asal usul ke- 
hidupan yang menggugurkan model 
neo-Darwinis dan semua model evolu- 
sionis lain seperti "evolusi dengan lom- 
patan" (et tdutim by kaps) . 

Sebelumnya, ada haiknya meng- 
ingatkan pembaca bahwa fakta yang 
akan kita hadapi di setiap tahap adalah 
bahwa skenario evolusi merupakan 
sebuah dongeng belaka, kebohongan 
besar yang sama sekali bertentangan 
dengan dunia nyata. Ini adalah sebuah 
skenario vang telah digunakan untuk 
membohongi dunia selama 140 tahun. 
Berkat penemuan-penemuan ilmiah 
terakhir, usaha kontinu mempertahan- 
kan teori tersebut akhirnya menjadi 
mustahil. 


SHATTfcRlNG 

Imyths 


' ■— 1 DARlVIMSM 




Darum 

RetrietL 


17 ti r w 1 n ' 

Black 




Dwssa iri. piilu^n ribu ilrrawan di 5$uHjh dun,a ien/ama 
e* AS (ten Eraps, menolak lecri ewhisi dr-n leiah 
m&iiefMJaPi banyak buku tentang ketidattaiSran teori 

lersetat Ci sara ngi m beberapa contoinya 




Bab 




M odel neo-Danvinis, yang dapat kita anggap seba- 
gai teori evolusi yang 'paling diakui" saat ini, me- 
nyalakan bahwa kehidupan telah mengalami per- 
ubahan atau berevolusi melalui dun mekanisme alamiah: 'se- 
leksi alam" dan "mutasi". Dasar teori ini sebagai berikut: se- 
leksi alam dan mulasi adalah dua mekanisme yang satin g me- 
lengkapi. Modifikasi evolusioner berasal dari mutasi secara 
acak yang terjadi pada struktur genetis makhluk hidu p. Sifat- 
sifat yang ditimbulkan oleh mutasi kemudian diseleksi me- 
lalui mekanisme seleksi alam dan dengan demikian makhluk 
hidup berevolusi . 

Akan tetapi jika teori ini kita teliti lebih jauh, ternyata me- 
kanisme evolusi semacam ini tidak ada sama sekali, sebab 
tidak ada kontribusi dari seleksi alam maupun mutasi kepada 
pernyataan bahwa beragam spesies telah berevolusi dan ber- 
ubah dari satu spesies menjadi spesies yang lain. 

Seleksi Atam 

Sebagai suatu proses alamiah, seleksi alam telah dikenal 
ahli biologi sebel umDarwm, yang mendefinisikannya sebagai 
"mekanisme yang menjaga agar spesies tidak berubah tanpa 
menjadi rusak", Darwin adalah orang pertama yang menge- 
mukakan bahwa proses ini memiliki kekuatan evolusi, la ke- 
mudian membangun seluruh teorinya berlandaskan per- 
nyataan tersebut. Seleksi alam sebagai dasar teori Darwin di- 
tunjukkan oleh judul yang ia berikan pada bukunya: Tht 1 Ori- 
gw ofSpeckSt by mea n$ o/Na tu rai Seltrfio/i . 


22 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


Akan tetapi sejak masa Darwin, tidak pernah d i kemukakan sebuah 
bukti pun yang menunjukkan bahwa seleksi alam telah menyebabkan 
makhluk hidup berevolusi. Coli n Pattersnn, seorang ahli paleontologi se- 
nior pada Museum of Natural History di inggris, yang juga seorang e volu- 
sionis terkemuka, menegaskan bahwa seleksi alam tidak pernah ditemu- 
kan memiliki kekuatan yang menyebabkan sesuatu berevolusi: 

Tidak seorang pun pernah menghasilkan suatu spesies melaini meka- 
nisme seleksi alam, bahkan sekadar untuk mendekatinya. Kebanyakan per- 
deatan dalam neo-Danvini$me sekarang ini atinlaJtsepitter pertanyaan ini. 1 

Seleksi alam menyatakan bahwa makhluk-makhluk hidup yang lebih 
mampu menyesuaikan diri dengan kondisi alam habitatnya akan mendo- 
minasi dengan cara memiliki keturunan yang mampu bertahan hidup, 
sebaliknya yang tidak mampu akan punah. Sebagai contoh, dalam seke- 
lompok rusa yang hidup di bawah ancaman hewan pemangsa, secara ala- 
miah rusa-rusa yang mampu berlari lebih kencang akan bertahan hidup. 
Itu memang benar. Akan tetapi, hingga kapan pun proses ini berlangsung, 
tidak akan membuat rusa-rusa tersebut menjadi spesies lain. Rusa akan 
tetap menjadi rusa. 

Kita akan melihat bahwa contoh-contoh seleksi alam yang d ike muka- 
kan evolusi unis tidak lain hanyalah usaha untuk mengelabui. 

“Penggelapan Warna karena Pengaruh Industri” * 

Pada tahun 1986, DouglasFutuyma menerbitkan sebuah buku, The Bio- 
logy of Evulution, yang diterima sebagai salah satu sumber paling eksplisit 
menjelaskan teori evolusi melalui seleksi alam. Contohnya yang paling 
terkenal adalah mengenai warna populasi ngengat, yang tampak menjadi 
lebih gelap selama Revolusi Industri di Inggris, 

Menurut kisahnya, pada awal Revolusi Industri di Inggris, warna kulit 
batang pohon di sekitar Manchesfeer benar-benar terang. Karena itu, nge- 
ngat berwarna gelap yang hinggap pada pohon-pohon tersebut mudah 
terlihat oleh burung-burung pemangsa, sehingga mereka memiliki ke- 
mungkinan hidup yang rendah. Lima puluh tahun kemudian, akibat polu- 
si, warna kulit kayu menjadi lebih gelap, dan saat itu ngengat berwarna 
cerah menjadi yang paling mudah diburu. Akibatnya, jumlah ngengat 
berwarna cerah berkurang, sementara populasi ngengat berwarna gelap 


E l ColiA Patierwn. TOafefcs'. wsfMJKara eter^n Bngn Leels. PMnrFnnz.4 M'amL 1962. SBC. 
') ateu lUWanfeme hdu&rT 


Mekanisme Khayalan Teori Evolusi 



C-nLoti penggetofan 
dina k^rfria pengaruh 

■’ijLSlriieasg. tulon 

: jkMviusj. sebab 
pf&ses im tidak 
- emunfivlsan |eh5 
■igsngat baru, Seleksi 
hanya 'erjairtdi antara 
riE-’^s yang telah ada. 



meningkat karena mereka tidak mudah terlihat; Evolu- 
sionis menggunakan ini sebagai bukti kuat teori mere- 
ka. Mereka malah berlindung dan menghibur diri d t 
balik etalase dengan menunjukkan bahwa ngengat ber- 
warna cerah "telah berevolusi" menjadi ngengat ber- 
warna gelap. 

Seharusnya sudah sangat jelas bahwa keadaan ini 
sama sekali tidak dapat digunakan sebagai bukti teori 
evolusi, karena seleksi alam tidak memunculkan ben- 
tuk ba ru yang sebel u m nya ti d a k a d a , N genga t berwar- 
na gelap sudah ada dalam populasi ngengat sebelum 
Revolusi Industri. Yang berubah hanya proporsi relatif 
dari varietas ngengat yang ada. Ngengat tersebut tidak 
mendapatkan sifat atau organ baru, yang memuncul- 
kan "spesies baru". Sedangkan agar seekor ngengat 
berubah menjadi spesies lain, menjadi burung misal- 
nya, pena m bahan-penam bahan baru harus terjadi pa- 
da gen-gennya. Dengan kata lain, program genetis 
yang sama sekali berbeda harus dimasukkan untuk me- 
muat informasi mengenai sifat-sifat fisik burung. 

Singkatnya, seleksi alam tidak mampu menambah- 
kan organ baru pada makhluk hidup, menghilangkan 
organ, atau mengubah makhluk itu menjadi spesies 
lain. Hal ini sungguh bertentangan dengan khayalan 
evolusi oni s. Bukti "terbesar' 1 ' tadi d i kemukakan karena 


24 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


Darwin hanya mampu mencontohkan " Melamsme industri" pada nge- 
ngat-ngengat di Inggris. 

Dapatkah Seleksi Alam Menjelaskan Kompleksitas? 

Seleksi a] a m sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada teori 
evolusi, sebab mekanisme ini tidak pernah mampu menambah atau 
memperbaiki informasi genetis suatu spesies. Seleksi alam juga tidak 
dapat mengubah satu spesies menjadi spesies lain: bintang laut menjadi 
ikan, ikan menjadi katak, katak menjadi buaya, atau buaya menjadi bu- 
rung. Seorang pendukung fanatik teori puticfunted etjuilibrium, Goufd, me- 
nyinggung kebuntuan seleksi alam ini sebagai berikut; 

Intisari Darwtiiismc terdapat dulu t n sebuah kalimat : seleksi alam merupakan 
kekuatan yang meuciptakan perubahan evolusi. Tak ada yang menyangkal 
bahwa seleksi akm akan berperan negatif dengan menghilangkan individu- 
individu yang lemah. Menurut teori Danviis , itu berarti pula seleksi alam 
memunculkan individu-individu kuak 2 3 

Evolusi oni s juga menggunakan metode menyesatkan lainnya dalam 
masalah seleksi alam: mereka berusaha menampilkan mekanisme ini seba- 
gai "perancang yang memiliki kesadaran". Akan tetapi, seleksi alam tidak 
memiliki kesadaran. Seleksi alam tidak memiliki kehendak yang dapat 
menentukan apa yang baik dan yang buruk bagi makhluk hidup. Karena- 
nya, seleksi alam tidak dapat menjelaskan sistem-sistem biologis dan or- 
gan-organ yang memiliki "kompleksitas tak tersederhanakan" (irredudb- 
tc compk'xity). Sistem-sistem dan organ-organ ini tersusun atas kerja sama 
sejumlah besar bagian, dan tidak berfungsi jika ada satu saja bagian yang 
hilang atau rusak. (Contohnya, mata manusia tidak berfungsi kecuali jika 
semua detailnya ada). Jadi, kehendak yang menyatukan bagian-bagian 
tersebut seharusnya mampu memperkirakan masa depan dan langsung 
mengarah pada keuntungan yang perlu dicapai pada tahapan terakhir. 
Karena seleksi alam tidak memiliki kesadaran atau kehendak, seleksi alam 
tidak dapat melakukan hal seperti itu. Fakta ini, yang juga menghancukan 
pon dasi teori evolusi, telah membuat Danv m khawatir: Jika dapat ditun- 
jukkan suatu organ kompleks, yang tidak mungkin terbentuk melalui 
banyak modifikasi kecil bertahap, maka teori saya akan sepenuhnya 
runtuh." 1 

2) Stephsn Ja/ Gouti ' Reium of ffcpsfof Atonsfers r . Natotf HlsSary. W. 68. JifrAgusta 1 $77. Alm 26 

3) Chaiffe Oawn 7ne Ortgm of S/toj. A F3t$wtetfthe Fkst Edtian Ha?vsid Ufir^rsty Ptess, 1964, hhv 169. 


Mekanisme Khayalan Teori Evolusi 


1? 



S^eksaiam 
: efptran sebfig? 
mekanisme 
penj^limnasi 

adfi'dLwniS'.iJu 

!sfr=:h dalam sualu 
s p£se$ ini adakah 
r skuatan konserv**! 
yang Tie^gs 
^es^Siangada 
kjepjnan&fi. 
\a , - , ii*i mritanofre 
- Liakfnsmiki 
<e!ramptian 
T-ergUrahsalu 
*p«* spesies 
lain. 


Seleksi alam hanya mengeliminir individu-individu 
suatu spesies yang cacat lemah atau tidak mampu berada p- 
lasi dengan habitatnya. Mekanisme ini tidak dapat mengha- 
silkan spesies baru, informasi genetis baru, atau organ-or- 
gan baru. Dengan demikian, seleksi alam tidak mampu me- 
nyebabkan apa pun berevolusi. Darwin menerima kenyata- 
an ini dengan mengatakan: "Seleksi alam tidak dapat mela- 
kukan apa pun sampai variasi-variasi menguntungkan 
berkebetulan terjadi". Karena itulah neo-Da nv i n isme ha- 
rus mengangkat mutasi sejajar dengan seleksi alam sebagai 
"penyebab perubahan-perubahan menguntungkan". Akan 
tetapi, seperti yang akan kita lihat, mutasi hanya dapat men- 
jadi "penyebab perubahan-perubahan merugikan". 


Mutasi 

Mutasi didefinisikan sebagai pemutusan atau penggan- 
tian yang terjadi pada molekul D N A, yang terdapat dalam 
inti sel makhluk hidup dan berisi semua informasi genetis. 
Pemutusan atau penggantian ini diakibatkan pengaruh-pe- 
ngaruh luar seperti radiasi atau reaksi kimiawi. Setiap mu- 
tasi adalah "kecelakaan" dan merusak nukleotida-nukleoti- 
da yang membangun DMA atau mengubah posisinya. Ham- 
pir selalu, mutasi menyebabkan kerusakan dan perubahan 
vang sedemikian parah sehingga tidak dapat diperbaiki oleh 
sel tersebut. 

Mutasi yang sering dijadikan tempat berlindung evolu- 
sionis, bukan tongkat sihir vang dapat mengubah makhluk 


i'! Sbkt hlm 177. 




26 


KERUNTUHAN TIIORI EVOLUSI 


hidup ke bentuk yang lebih maju dan sempurna. Akibat langsung mutasi 
sungguh berbahaya. Perubahan-perubahan akibat mutasi hanya akan be- 
rupa kematian, cacat dan abnormalitas, seperti yang dialami oleh pendu- 
duk Hiroshima, Nagasaki dan Chemobyl, Alasannya sangat sederhana; 
PN A memiliki struktur teramat kompleks, dan pengaruh-pengaruh yang 
acak hanya akan menyebabkan kerusakan pada struktur tersebut. B.G. 
Ranganathan menyatakan; 

Mutn$t bersifat kecil acak dan berbahaya. Mutasi pun jarang terjadi dan kalau- 
pun terjadi kemungkinan besar mutasi itu tidak berguna. Empat karakteristik 
mu tas: ini menunjukkan bahwa mutasi tidak dapat mengarah pada perkem- 
bangan evolusioner. Suatu pembahan acak pada organisme yang sangat 
terspesialisasi bersifat tidak berguna atau membahayakan. Perubahan 
acak pada sebuah jam tidak dapat memperbaiki, malah kemungkinan besar akan 
merusaknya atau tidak berpengaruh sama sekali. Gempa bumi tidak akan 
memperbaiki kota , tetapi menghancurkannya ’ 

Tidak mengherankan, sejauh ini tidak ditemukan satu mutasi pun 
yang berguna. Semua mutasi telah terbukti membahayakan. Seorang il- 
muwan evolusionis, Warren VVeaver, mengomentari laporan The Com- 
mitteeon Genetic Effeets o f A tam k: Radiaticn, sebuah komite yang meneli- 
ti mutasi yang mungkin disebabkan oleh senjata-senjata nuklir selama 
Perang Dunia II, sebagai berikut: 

Banyak orang akan tercengang oleh pernyataan bahwa hampir semua gen mu- 
tan yang diketahui ternyata membahayakan, jika mutasi adulah bagian penting 
dalam proses evolusi bagaimana mungkin sebuah efek yang baik - evolusi ke 
bentuk kehidupan lebih tinggi - dihasilkan dari mu tasi ytmg hampir semu- 
anya berbahaya?* 

Setiap upaya untuk'"' menghasilkan mutasi yang menguntungkan" ber- 
akhir dengan kegagalan. Selama puluhan tahun, evolusionis melakukan 
berbagai percobaan untuk menghasilkan mulasi pada lalat buah, karena 
serangga ini bereproduksi sangat cepat sehingga mutasi akan muncul de- 
ngan cepat pula. Dari generasi ke generasi lalat ini lelah dimutasikan, teta- 
pi mutasi yang menguntungkan tidak pernah dihasilkan. Seorang ahli ge- 
netika evolusionis, Gordon Taytor, menulisi 

S\ B.G Ranspnaflian, Onguis?. Penrrsyivara. The Banner Qf Tum Trusi, 1&0<1 

6) Vterren Weave* 'Gmete EPecS orAK*™; R^fiason'. Sderte. W 123. 39 Juni 1956 hfm. 1159 


Mekanisme Khayalan Teori Evolusi 


27 


Semua Mutasi Membahayakan 





Seekor lalai buah {drosophila) normal. 

Kanan: 

Seekor lalai buah dengan kaki tumbuh di 
kepala; mutasi akibat radiasi. 

Efek mutasi yang mengenaskan pada lu- 
buh manusia Bocah laki-laki di samping 
adalah korban kecelakaan instalasi nuklir 
Chernobyj 


Pada ribuan percobaan pengembangbiakan lalat yang dilakukan di 
seluruh dunia selama lebih dari 50 tahun, tidak ada spesies baru yang 
m uncuL. bahkan sa tu enz im bani pun tida k. 

Seorang peneliti lain, Michad Pitman, berkomentar tentang kegagalan 
percobaan-percobaan yang dilakukan terhadap lalat bu ah: 

Morgan, Goldschmirfi, Mitller, dan ahli-ahli genetika lain telah menempatkan 
beberapa generasi lalat buah pada kondisi ekstrem seperti panas , dingin, te- 
rang, gelap dan perlakuan dengan zat kimia dan radiasi Segala macam jenis 
mutasi, baik yang hampir tak berarti maupun yang positif merugikan, telah 
dihasilkan. Inikah evolusi buatan manusia? Tidak juga .. Hanya sebagian kecil 
monster buatan ahli-ahli genetika tersebut yang mungkin mampu bertahan 


1 Gordom R, Tayior, TJws' GntitEvokfiartkfysterfi New York: ttarper & fiijw. IMS. Nm 4$ 




28 


KE RUNTUH A K TEOKI EVOLUSI 


hidup di luar botol tempat meteku dBv^angbfakknn, Pada kenyataannya, 
mutan-mutan tersebut mati, mandul atau cenderung kembali ke ben- 
tuk asai' 

Hal yang gama berlaku bagi manusia. Semua mutasi yang teramati pa- 
da manusia mengakibatkan kerusakan berupa cacat atau kelemahan tisik, 
misalnya mon gol isme, sindroma Down, albinisme, divarfismeahiu k.m- 
ker. Namun, para evolusionis berusaha mengaburkan permasalahan, bah- 
kan dalam buku-buku pelajaran evolusionis contoh-contoh mutasi yang 
merusak ini disebut sebagai "bukti evolusi". Tidak perlu dikatakan lagi, 
sebu ah p roses yang meny eba bkan m a nusi a cacat a ta u saki 1 1 idak mu ngki n 
menjadi ' mekanisme evolusi" - evolusi seharusnya menghasilkan ben- 
tuk-bentuk yang lebih baik dan lebih mampu berlahan hidup. 

Sebagai rangkuman, ada tiga alasan utama mengapa mutasi tidak da- 
pat dijadikan bukti yang mendukung pernyataan evolusimu s: 

1) Efek langsung dari mutasi membahayakan. Mutasi terjadi secara 
acak, karenanya mutasi hampir selalu merusak makhluk hidup yang 
mengalaminya. Logika mengatakan bahwa intervensi secara tak se- 
ngaja pada sebuah stniktu r sempurna dan kompleks tidak akan mem- 
perbaiki struktur tersebut, tetapi merusaknya. Dan memang, tidak per- 
nah d i temukan satu pun " mutasi: yang bermanfaat" . 

2) Mutasi tidak menambahkan informasi baru pada DNA suatu orga- 
nisme. Partikel-partikel penyusun informasi genetika terenggut dari 
tempatnya, rusak atau terbawa ke tempat lain. Mutasi tidak dapat 
memberi makhluk hidup organ atau sifat baru. Mutasi hanya meng- 
akibatkan ketidaknormalan seperti kaki yang muncul di punggung, 
atau telinga yang tumbuh dari perut. 

3) Agar dapat diwariskan pada generasi selanjutnya, mutasi harus terja- 
di pada sel-sel reproduksi organisme tersebut. Perubahan acak yang 
terjadi pada sel biasa atau organ tubuh tidak dapat diwariskan kepada 
generasi selanjutnya. Sebagai contoh, mata manusia yang berubah aki- 
bat efek radiasi atau sebab lain, tidak akan diwariskan kepada generasi- 
generasi berikutnya. 

Singkatnya, makhluk hidup tidak mungkin berevolusi karena di alam 
tidak ada mekanisme yang menyebabkannya. Kenyataan ini sesuai 
dengan bukti-bukti catatan fosil, yang menunjukkan bahwa skenario 
evolusi sangat menyimpang dari kenyataan, 

£] MidBH Wman, Adam anrfErotafof? London Rive'PuWis^r^. 1334, hlm. 7D 


- F 


Catatan Fosil 
Membantah Evolusi 


Bab 



M enurut teori evolusi, setiap spesies hidup berasal 
dart satu nenek moyang- Spesies yang ada sebe- 
lumnya lambat laun berubah menjadi spesies lain, 
dan semua spesies muncul dengan cara ini. Menurut teori ter- 
sebut, perubahan ini berlangsung sedikit demi sedikit dalam 
jangka waktu jutaan tahun. 

Dengan demikian, maka seharusnya pemah terdapat sa- 
ngat banyak spesies peralihan selama periode perubahan 
yang panjang ini. 

Sebagai contoh, seharusnya terdapat beberapa jenis makh- 
luk setengah ikan - setengah reptil di masa lampau, dengan be- 
berapa ciri reptil sebagai tambahan pada ciri ikan yang telah 
mereka miliki. Atau seharusnya terdapat beberapa jenis bu- 
rung-reptil dengan beberapa ciri burung di samping ciri reptil 
yang telah mereka miliki. Evolusionb menyebut makhluk- 
makhluk imajiner yang mereka yakini hidup di masa lalu ini 
sebagal “bentuk transisi *. 

Jika binatang-binatang seperti ini memang pernah ada, 
maka seharusnya mereka muncul dalam jumlah dan variasi 
sampai jutaan atau milyaran. Lebih penting lagi, sisa-sisa 
makhluk-makhluk aneh ini seharusnya ada pada catatan fosil. 
Jumlah bentuk-bentuk peralihan ini pun semestinya jauh le- 
bih besar daripada spesies binatang masa kini dan sisa-sisa 
mereka seharusnya ditemukan di seluruh penjuru dunia. Da- 
lam The Origin ofSptcies, Darwin menjelaskan: 

"jika teori $aya tenar, pasti pernah terdapat jenis-jenis bentuk 
peralihan yang tak terhitung jumlahnya, yang mengaitkan 



30 


KERUK TU1 IAN TEORI EVOLUSI 


smuri spesies dari kelompok yang sama ... Sudah tentu bukti keberadaan me- 
reka di masa lampau hanya dapat ditemukan pada peninggalan-peninggalan 
fosil."' 

Bahkan Darwin sendiri sadar akan ketiadaan bentuk-bentuk peralihan 
tersebut. Ia berharap bentuk-bentuk peralihan itu akan ditemukan di masa 
mendatang. Namun di balik harapan besarnya ini, ia sadar bahwa rintang- 
an utama teorinya adalah ketiadaan bentuk-bentuk peralihan. Karena itu- 
lah dalam buku Tlsc Origin af Species, pada bab ,J Difficulties of the Theorv" 
ia menulis: 

... jika suatu spesies memang berasal itari spesies lain melalui pembahan 
sedikit demi sedikit, mengapa kita tidak melihat sejumlah besar bentuk 
transisi di mana pun? Mengapa alam tidak berada dalam keadaan kacau-ba- 
lau, tetapi justru seperti kita lihat, spesies-spesies hidup dengan bentuk sebaik- 
haiknya?,,.. Menurut teori ini harus ada bentuk-bentuk peralihan dalam jum- 
lah besar, tetapi mengapa kita tidak menemukan mereka terkubur di kerak 
bumi dalam jumlah tidak terhitung?.... Dan pada daerah peralihan , yang me- 
miliki kondisi hidup peralihan, mengapa sekarang tidak kita temukan jenis- 
jenis peralihan dengan kekerabatan yang erat? lelah butut kesulitan ini sangat 
membingungkan saya. 1 

Satu-satunya penjelasan Darwin atas hal ini adalah bahwa catatan fosil 
yang telah ditemukan hingga kini belum memadai, ia menegaskan jika 
catatan fosil dipelajari secara terperinci, mata rantai yang hilang akan di- 
temukan. 

Karena mempercayai ramalan Darwin, kaum evolusionis telah berbu- 
ru fosil dan melakukan penggalian mencari mata rantai yang hilang di se- 
luruh penjuru dunia sejak pertengahan abad ke-19. Walaupun mereka 
telah bekerja keras, tak satu pun bentuk transisi ditemukan. Bertentang- 
an dengan kepercayaan evolusionis, semua fosil yang ditemukan justru 
membuktikan bahwa kehidupan muncul di bumi secara tiba-tiba dan 
dalam bentuk yang telah lengkap. Usaha mereka untuk membu k tikan teo- 
ri evolusi justru tanpa sengaja telah meruntuhkan teori itu sendiri. 

Seorang ahli paleontologi Inggris ternama, Derek V. Agen mengakui 
fakta ini meskipun dirinya seorang evolusionis: 


1 j enartes Dawn, 77ie Onjpw of Sne&t: A Paes-*.* ct tfie FiraT Edtfwi, Harvard tlniversity Press. 1 9W . hfcn 179. 
2) Sbd, film 172. 260 


Fosil-Fosr! Hidup 


Teori evolusi menyalakan bahwa spesies makhluk hidup terus-menerus 
berevolusi menjadi spesies lain. Namun ketika kita membandingkan makhluk 
hidup dengan fosil-fosil mereka, kita melihat. bahwa mereka tidak berubah 
setelah jutaan tahun. FakUi ini adalah bukti nyala yang meruntuhkan pernyataan 
evotusfonts 




Rm captaii tcrnmur tSSJutt i3*ign Wak 
terteca dengan Kerabat rodemny^ 





t 

I 

l' 

t W* 





32 


KERUNTUHAN HOKI EVOLUSI 


Jika kita mengamati catatm fosil secara terperinci, baik pada 
tingkat ordo maupun spesies, muka yang selalu kita tentukan 
bukanlah evolusi bertahap, namun ledakan tiba-tiba 
satu kelompok makhluk hidup yang diserta i kepunahan 
kelompok lain. ’ 


Ahli paleontologi evolusi onis lainnya, Mark Gzarnecki, 
berkomentar sebagai berikut: 



Catfl'anfcsl 
rnefntxjkti>;an bahwa 


Mereka juga harus mengakui ke- 
sia-siaan menunggu kemunculan bentuk-bentuk transisi 
yang "hilang" di masa mendatang, seperti yang dijelaskan 
seorang profesor paleontologi dari Universitas Glasgow, T, 
NevilleGeorge: 


Kendala utama dalam membuktikan teori evo- 
lusi selama ini adalah catatan fosil: jejak 
spesie$-$pe$ie$ yang terawetkan 
dalam lapisan bumi „ Catatan fosil 
belum pemah mengungkapkan je- 
jak-jejak jenis peralihan hipotetis 
Danuin - sebaliknya, spesi- 
es muncul dan musnah seca- 


ra tiba-tiba. Anomali ini me- 
nguatkan argumentasi kreasi- 
onis* *) bahwa setiap spesies di- 
ciptakan oleh T 'uhtm . 4 


ira/issi L’ i », p«nali 


asa. «vcAjSi tidak 
pemah terjadi den 
semua spesies teleh 
dkaplaksn sendi- 
serKSin da&rni benbjk 
sempurna. 


Tidak ada gu nanya lagi menjadikan keterbatasan catatan fosil 
sebagai alasan. Entah bagaimana t catatan fosil menjadi berlim- 
pah dan hampir tidak dapa t dikelola, dan penemuan bermun- 
culan lebih cepat dari pengintegrasian^ Bagaimanapun, 


j j Derek V Ager 7 ?b iV^hurp f/re Fassi? R/aconT, pnosrding dan Gsotagieal 
Assodation. Vd 87. 1976. hkn 133. 

*) Krcasnnis = Penganut kepercayaan bahwa atam sanaiia dioplitan eteh Tuhan, dan 
rranetektaori evolusi. 

4) Mark Csamecki. TU» fipmafc/We CaiseEte', Madeans, 19 Januari IMI, 

hJm, 56. 

5 i t Ne.illeGeorge. 'FassiTs m Emt/5onajyftrapM£vfli'. Selera» Progress. Vol 4%, Januari 
1560. hlm 1,3. 


Catatan Fosil Membantah Evolusi 


33 


Kehidupan Muncul di Muka Bumi dengan Tiba-Tiba dan 
dalam Bentuk Kompleks 

Ketika lapisan bumi dan catatan fosil dipelajari, terlihat bahwa semua 
makhluk hidup muncul bersamaan. Lapisan bumi tertua tempat fosil-fosil 
makhluk hidup ditemukan adalah Kambrium, yang diperkirakan berusia 
500-550 j u ia tahu n. 

Catatan fosil memperlihatkan, makhluk hidup yang ditemukan pada 
lapisan bumi periode Kambrium muncul dengan tiba-tiba - tidak ada ne- 
nek moyang yang hidup sebelumnya. Fosil-fosil di dalam batu-batuan 
Kambrium berasal dari siput trilobita, bunga karang, cacing tanah, ubur- 
ubur, landak laut dan invertebrata kompleks lainnya. Beragam makhluk 
hidup yang kompleks muncul begitu tiba-tiba, sehingga literatur geologi 
menyebut kejadian ajaib ini sebagai "Ledakan Kambrium" (Cambrian Ex- 
ploswn). 

Sebagian besar bentuk kehidupan yang ditemukan dalam lapisan ini 
memiliki sistem kompleks seperti mata, insang, sistem peredaran darah, 
ian struktur fisiologis maju yang tidak berbeda dengan kerabat modern 
mereka. Misalnya, struktur mata majemuk berlensa ganda dari trilobita 
adalah suatu keajaiban desain. David Raup, seorang profesor geologi di 
niversitas Harvard, Universitas Rochester dan Universitas Chicago 
mengatakan: "Trilobita memiliki desain optimal, hingga dibutuhkan 
seorang rekayasa wan Optik yang Sangat terlatih dan sangat imajinatif 
jika ingin membuatnya di masa kini 14 . 4 

Binatang-binatang invertebrata kompleks ini muncul secara tiba-tiba 
dan sempurna tanpa memiliki kaitan atau bentuk transisi apa pun dengan 
organisme bersel satu yang merupakan satu-satunya bentuk kehidupan di 
bumi sebelum mereka. 

Richard Monas tersky, editor Earth Sciences, salah satu terbitan populer 
dalam literatur evolusionis, memberikan pernyataan di bawah ini me- 
ngenal "Ledakan Kambrium" yang muncul sebagai kejutan besar bagi 
evolusionis: 

Setengah mdyar tahun Mu, binatang-binatang dengan bentuk-bentuk sangat 
kompleks seperti yang kita lihat pada masa kini muncul secara tiba-tiba. 
Momen ini, tepat di awal Periode Kambrium Bumi sekitar 550 juta tahun lalu , 
menandai ledakan evolusioner yang mengisi tautan dengan makhluk-makhluk 
hidup kompleks pertama di dunia . Filum binatang Itesar masa kini ternyata 

- ; Pavld Raup, "Caflftefs 6a*i«eft O&wj and Pateontotogf, Buletin Reld Mus&jm d Nalural Histofy, Vol. 50, 
Jawari 1979, hlm. 24. 


34 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


Mata Trilobita 

Trilobita yang muncul secara tiba-tiba 
pada periode Kambrium memiliki struktur 
mata yang sangat kompleks. Mata ini ter- 
diri dari jutaan partikel kecil menyerupai 
sarang lebah dan sebuah sistem lensa 
ganda, Sebagaimana ungkapan David 
Raup, seorang profesor geologi, mala ini 
merupakan "sebuah desain optimal, hing- 
ga dibutuhkan seorang rekayasawan op- 
tik yang sangat terlatih dan sangat imaji- 
natif jika ingin membuatnya di masa klnf. 

Mala ini muncul 530 juta tahun lalu ria- 
tam kondisi sempurna. Tidak diragukan 
lagi, kemunculan secara tiba-tiba dari de- 
sain menakjubkan ini tidak dapat dije- 
laskan dengan evotusi, dan membuktikan 
adanya pencip ta an. 

Lebih jauh lagi, struktur mala Irildbila 
tetap bertahan hingga sekarang tanpa 
ada perubahan sedikit pun Beberapa se- 
rangga seperti lebah dan capung memiliki 
struktur mata yang sama dengan trilobi- 
ta.*) Keadaan ini menggugurkan anggap- 
an evolusionis bahwa makhfuk hidup ber- 
evolusi secara progresif dari bentuk primi- 
tif ke bentuk kompleks, 

■) R. t Gtegory. ansjBtakv b» Rtysjatogyct/ Sewsg. 
Oadorti Umeraty Pness 1995, haJ. 3t 




telah ada di awal masa Kambrium. Binatang-binatang pertama itu pun berbe 
rfnsflfu sawifl lain sebagaimana binatang-binatang saat ini . 


fragaimana bumi ini dipenuhi berbagai jenis binatang secara tiba-tiba 
dan bagaimana spesies-spesies yang berbeda-beda ini muncul tanpa ne- 
nek moyang yang sama adalah pertanyaan yang masih belum terjawab 
oleh evolusionis. Richard Dawkins, ahli zooiogi Oxford, salah satu pem- 
bela evolusionis terkemuka di dunia, berkomentar mengenai realitas ini: 


7) Richan) Monaslasty. 'Mfg&iesaflte Onenf, Discoi^ Apnl 1993. Mm 40. 




Catatan Fosil Membantah Lvolusi 


35 


Sebagai contoh, lapisan batuan Kmbrium yang berumur sekitar $00 juta 
tahun, adalah lapisan tertua di mana kita menemukan sebagian besar kelom- 
pok utama invertebrata. Dan kita dapati sebagian besarnya telah berada pada 
tahap lanjutan eiwhisi, saat pertama kali mereka muncul. Mereka seolah 
ola h ditempa tkan begitu saja di sana r tanpa proses evolusi. Tentu saja, 
kesimpulan tentang kemunculan tiba-tiba ini menggembirakan kreasionis'' 

Dawkins terpaksa mengakui, fJ Ledakan Kambrium' adalah bukti kuai 
adanya penciptaan, karena penciptaan adalah satu-satunya penjelasan 
mengenai kemunculan bentuk-bentuk kehidupan yang sempurna secara 
tiba-tiba di bumi ini. Dougfas Futuyma, ahli biologi ev< ilusionis terkemuka 
mengakui fakta ini dan mengatakan; '"Organisme muncul di muka bumi 
dengan dua kemungkinan: dalam bentuk yang telah sempurna atau tidak 
■ muparna. Jika muncul dalam bentuk tidak sempurna, mereka pasti lelah 
berkembang dari spesies yang telah ad a sebelumnya melalui proses modt- 
i-k.,isL Jika mereka memang muncul dalam keadaan sudah berkembang 
■ftipurna, mereka pasti telah diciptakanoleh suafu kecerdasan dengan 
kekuasaan tak terbatas."" Darwin sendiri menyadari kemungkinan ini 
ketika menulis; "jika banyak spesies benar-benar muncul dalam ke hidu p- 
,111 secara serempak dari genera atau famili-famili yang sama, fakta ini akan 
berakibat fatal bagi teori penurunan dengan modifikasi perlahan-lahan 
melalui seleksi alam Agaknya, periode Kamhriiun merupakan ' pu- 
kulan mematikan" bagi Darwin. Inilah yang membuat seorang ahli paleo- 
. -ntropologi evoiusionis dari Swiss, Stefan Bengsfon, mengakui ketiadaan 
mala rantai transisi saat ia menjelaskan tentang periode Kambrium. Ia 
mengatakan: " Perisli wa yang mengecewakan (dan memalukan) bagi Dar- 
win ini masih membingungkan kami". * 1 1 

Seperti yang kita pahami, catatan fosil menunjukkan bahwa makhluk 
hidup tidak berevolusi dari bentuk primitif ke bentuk yang lebih maju, te- 
tapi muncul secara tiba-tiba dan dalam keadaan sempurna. Ringkasnya, 
makhluk hidup tidak muncul melalui evolusi, tetapi diciplakan. 


i) ftsdtert DaiftmS'. Tite Btintf H&rohmaJoK London; W. W, Norton 1986. Nra. 225. 

S) Dfflj^as J ftrtuyroa , Sc j&iee wi fnaf, hhMr York: Pan freon Boctts, 1 993, Hm. 19L 

10) Ctiaiiss Darmn 7)» Ortgtn of SpscnB: A fatairsite af fl» Firtf EiHoa. H,yvdnj Univers^ Pinjss, 1564, rtim. 302 

11) SSfifen Ssngston. Ibtu*. Vol. 346. 1990 nln 765. 


Bab 


Dongeng tentang Transisi 
dari Air ke Darat 



E volusionis mengasumsikan invertebrata laut yang 
muncul pada periode Kambrium berevolusi menjadi 
ikan dalam waktu puluhan juta tahun. Tetapi sebagai- 
mana invertebrata^ n vertebrata Kambrium tidak memiliki ne- 
nek moyang, juga tidak ditemukan mata rantai transisi yang 
menunjukkan bahwa evolusi terjadi antara jenis-jenis inverte- 
brata ini dengan ikan. Perlu dicatat bahwa invertebrata dan ikan 
memiliki fjerbedaan struktural yang sangat besar. Invertebrata 
memiliki jaringan keras di luar tubuh mereka, sedangkan ikan 
adalah vertebrata dengan jaringan keras di dalam tubuh. " Evo- 
lusi'' sebesar itu tentu akan melalui miliaran tahap, dan seharus- 
nya ada miliaran bentuk transisi yang menunjukkan tahapan- 
tahapan tersebut. 

Evolusionis telah menggali lapisan-lapisan fosil selama ku- 
rang lebih 140 tahun untuk mencari, bentuk-bentuk hipotetis 
tersebut. Mereka telah menemukan jutaan fosil invertebrata 
dan jutaan fosil ikan; tetapi tidak pernah menemukan satu ben- 
tuk peralihan pun antara invertebrata dan ikan. 

Ahli paleontologi evolusionis, Gerald T. Todd r mengakui 
fakta ini dalam arti kel "Evolusi Paru-Paru dan Asal Usul tkan": 


Ketiga subdivisi ikan bertulang muncul pertama kali dalam catat- 
an fosil pada saat yang kira-kira bersamaan . airjj morfologis 
mereka telah t beragam, dan mereka mem iliki 1 u b uh yang sa- 

ngat terlindung. Bagaimana mereka berasal mula? Apa yang me- 
mungkinkan mereka sangat beraneka ragam? Bagaimana mereka 
semua memiliki pelindung tubuh yang kuat? Dan mengapa tidak 
ada jejak bentuk-ben htk peralihm sebelumnya ? 1 


Dongeng Peralihan dari Air ke Darat 


37 


Skenario evolusi beranjak selangkah lebih jauh dan menyatakan bah- 
ikan, yang berevolusi dari invertebrata, kemudian berubah menjadi 
.[[ilibL Akan tetapi, skenario ini juga tidak memiliki bukti. Tidak ada satu 
5 il pun yang menunju kkan bahwa pema h terda pat ma khluk sepa r o ikan 
paro amfibi. Dengan enggan, kenyataan ini dibenarkan oleh Robert L. 
i. urai, seorang evolusionis terkenal, penulis buku Vertcbrate Paieontology 
, Evolution: "Kami tidak memiliki fosil peralihan antara ikan rhipidis- 
n {favoritnya untuk 'nenek moyang' tetrapoda) dan amfibi-amfibi 
aiv al." : Dua orang ahli paleontologi evolusionis, Colbert dan Morales, 
berkomentar mengenai tiga kelompok utama amfibi: katak, salamander 
danoiefttian* 

Tidur k tTrYcT bukti keberadaan amfibi Paleozoik yang menggabungkan 
sifat-sifat yang diperkirakan dimiliki satu nenek moyang yang satna. 
Kutuk, satamander dan cacatmu paling tua sangat mirip dengan keturunan 
mereka yang masih hidup „ 1 

Sampai sekitar 50 tahun yang lalu, evolusionis mey akini bahwa makh- 
luk semacam ini benar-benar pernah ada. Ikan ini d isebut 'Codacanth' dan 
diperkirakan berumur 410 juta tahun. Coelaeanth diajukan sebagai bentuk 
transisi dengan paru-paru primitif, otak yang telah berkembang, sistem 
pencernaan dan peredaran darah yang siap untuk berfungsi di darat, dan 
bahkan mekanisme berja- 
lan yang primitif. Penafsir- 
an-penafeiran anatomis ini 
diterima sebagai kebenar- 
yang tidak diperdebat- 
:n lagi di kalangan ilmu- 
wan hingga akhir tahun 
1930-an. Coelaeanth 

Mfcnurut sierarir, hgotecs L 4ari lau k£ 

■ : ■■:r' ii^n nwasa pedu menint^ 

laut men^u daratan karena mama* 

Tekanan Pernyataan mi "didukung" dc- 
•-]3Ti gambar^an*ar spekuialif seperti ini. 


i ; Gwafd T. TwW. Brcfo*>flrr df (he timg and vn Otigti of &o*y Ffcfws. A Cmnl fbbfcnsfif>'. American Zodogst, 
Vci & No. 4 1380. hlni 757. 

- R. L Caffoll, '/artafirate Pafewtctogy and fvofofon. Na* York: W. H. Frefiftian and Co. 1380, Km. 4. 

■ E3*in H Ccfben. M £ vofoftjn of BCra ftrtotii'ateS, New Yprfc: Jciw-i and Sons. 1931 „ Wm, 99. 




Mengapa Transisi dari 
Air ke Darat Tidak Mungkin 

Evol ussonis menyata kan ba hwa suatu keti ka , spesies yang hidup di a ir ng i k 
ke darat dan berubah menjadi spesies darat. Ada sejumlah fakta yang sangat 
jelas menunjukkan kemustahilan transisi seperti i tu: 

1. Keharusan membawa beban tubuh: makhluk penghuni air membawa be- 
ban tubuh mereka tanpa masalah. Tetapi, bagi sebagian besar binatang 
darat, 40% energi mereka habis hanya untuk membawa beban tubuh me- 
reka. Makhluk hidup yang berpindah dan air ke darat harus mengembang- 
kan sistem otot dan kerangka haru (! jsecara bersamaan agar dapat meme- 
nuhi kebutuhan energi mi. Suatu hal yang tidak mungkin terjadi melalui 
mutasi kebetulan. 

2 . Daya tahan terhadap panas: suhu daratan dapat berubah dengan cepat 
dan naik-turun dalam rentang yang lebar. MakhJuk hidup di darat memiliki 
mekanis-me tubuh yang dapat menahan perubahan-perubahan suhu yang 
besar itu. Akan tetapi, suhu lautan berubah secara perFahan dan paru bah- 
a n tersebut tidak terjadi dalam rentang yang terlalu lebar. Organisme hidup 
dengan sistem tubuh sesuai temperatur laut yang konstan akan membu- 
tuhkan sualu sistem perlindungan agar perubahan suhu di darat tidak akan 
membahayakan. Sangat tidak masuk akal bahwa ikan mendapatkan sis- 
tem tersebut melalui mutasi acak segera setelah mereka naik ke dara!. 

3. Penggunaan air: air dan kelembaban yang penting untuk metabolisme ha- 
rus digunakan sehemat mungkin karena kelangkaan sumber air di darat 
Sebagai contoh* kulit harus dirancang agar dapat mengeluarkan air sejum- 
lah tertentu, sekaligus mencegah penguapan berlebihan. Karenanya, 
makhluk hidup di darat memiliki rasa haus karakteristik yang tidak dimiliki 
organisme air. Di samping itu. kulit tubuh hewan air tidak sesuai uni.uk habi- 
tat non-air. 

4. Ginjal: organisme air dapat dengan mudah membuang zal-zatsisa dalam 
tubuh mereka (terutama amonia) dengan penyaringan* karena banyaknya 
air dalam habitat mereka. Di darat, air harus digunakan sehemat mungkin. 
Itulah sebabnya hewan darat memiliki sistem ginjal. Berkat ginjal, amonia 
disimpan dengan cara mengubahnya menjadi urea dan hanya membutuh- 
kan sejumlah kecil air untuk membuangnya. Di samprng itu. beberapa sis- 
tem baru dibutuhkan untuk membuat ginjal berfungsi. Singkatnya, agar 
perpindahan dari air ke darat dapat terjadi, makhfuk hidup lanpa ginjal ha- 
njs membentuk sistem ginjal secara tiba-tiba. 

5. Sistem pernapasan: jkan "bernapas' dengan mengambil oksigen yang ter- 
larut dalam air yang mereka alirkan melewati insang. Mereka tidak mampu 
hidup lebah dari beberapa menit di luar air. Agar mamjpu hidup di darat, me- 
reka harus mendapatkan sistem paru-paru yang sempurna secara liba- 
liba 

Tentu saja mustahil bahwa semua perubahan fisiologis yang dramatis ini 
dapat terjadi pada organisme yang sama, pada saat bersamaan, dan secara 
kebetulan. 



Dongeng Peraihan dari Air ke Darat 


39 


Fc=:l jOesMWlh y»9 
berumu ■ 4 f 0 |J '-3 taki^ 
Evvgsi^is iref^rsWan 
BatTrt ikan «■•■ afialah 
be-w.'arssisyiang 
rsmfiuidilifln 
f--- • :ahanfenaf ke 
dan* Sanpe^anpfl! 


temsal (Slang kap 
berka ca se^ktabj» 
1$3t. Irilah contoh 
icpaJunUA 
^’nse&efafta 

btrspe kutes 


dianggap sebagai bentuk peralihan sesungguhnya yang 
membuktikan transisi evolusiner dari air ke darat 

Namun pada tanggal 22 Desember 1938, terjadi sebuah 
penemuan yang sangat menarik di Samudera Hindia. Di 
sana berhasil ditangkap hidup-hidup salah satu anggota fa- 
mili Coelacanth, yang sebelumnya diajukan sebagai bentuk 
transisi yang telah punah 70 juta tahun lalu! Tak diragukan 
lagi, penemuan prototipe Coelacanth "hidup ' ini menjadi 
pukulan hebat bagi para evolusionis. Seorang ahii paleonto- 
logi evolusionis, J. L. B. Smit h, mengatakan bahwa ia tak akan 
sekaget ini jika bertemu dengan seekor dinosaurus hidupi 
Pada tahun-tahun berikutnya, 200 ekor Coelacanth berhasil 
ditangkap di berbagai penjuru dunia. 

Bukti Coelacanth hidup memperlihatkan sejauh mana 
evoluskmis dapat mengarang skenario khayalan mereka. 
Bertentangan dengan klaim mereka, Coelacanth ternyata 
tidak memiliki paru-paru primitif dan tidak pula otak yang 
besar. Organ vang dianggap oleh peneliti evolusionis seba- 
gai paru-paru pri m ttif ternya ta hanya kantong lemak. '' Terle- 
bih lagi, Coelacanth yang dikatakan sebagai "calon reptil 
yang sedang bersiap meninggalkan laut menuju daratan", 
pada kenyataannya adalah ikan yang hidup di dasar samu- 
dra dan tidak pernah mendekati kurang dari 180 meter di 
bawah permukaan laut. 4 



4) JearKteajjes Hufc-n. FJn? Haufyfi B-c^cfcpirfa of fteftwtoric tew York: Tm 
Haitfyn PuNishng Group Ud . 1334. hlr 120. 

5) Jafljuei Mikfl, ‘The CoBiacanth'. Soer'i.flcjflmeiTcaft. V61. 183, Des&rbef 1655. hni 38. 

6) Usjaish SiTm'rf r&tra. rttv«nb&" 1998, No: 372. Hm 21 



40 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


Penyu Selalu Menjadi Penyu 

Teon evolusi bukan hanya tidak mampu menjelaskan ke- 
lompok-kelompok utama makhluk hidup seperti ikan dan rep- 
til. Mereka juga tidak dapat menerangkan asal usut spesies 
dalam kelompok-kelompok tersebut. Misalnya penyu, yang 
merupakan spesies reptil. Catatan fosil menunjukkan, penyu 
muncul secara tiba-tiba, sudah dengan tempurungnya yang 
unik. Sebuah kutipan dari sumber evotusionis: '...hingga per- 
tengahan Zaman Triassic {sekitar 175,000.000 tahun lalu), 
anggota-anggota kelompok penyu telah banyak jumlahnya 
dan memiliki karakteristik dasar penyu. Mata rantai antara pe- 
nyu dan cotyfosaurus, nenek moyang hipotetis penyu, hampir 
tidak ada sama sekali". {Encydopa&dia of Brittanica , 1971 
v. 22, hal. 415) 

Tidak acta perbeda- 
an a ntera fos il pen y u ku- 
no dengan anggota spe- 
sies ini yang hidup di 
masa kinL Ringkasnya, 
penyu tidak pernah 
“berevolusi*; mereka te- 
tap penyu karena dicip- 
takan demikian, 

F 09 I penyu berumur IDOjula 
tabun, nemun fosil fa jida* 
berbeda riangan kerabat 
mt modemnya, jTiue Oaw ol Lire, 

~ OrSjjs. P-ub. . London 1B72) 



Bab 


Asal-Usul Burun 
dan Mamalia 

M enurut teori evolusi,, kehidupan berawal dan ber- 
evolusi di laut, kemudian amfibi memindahkan- 
nya ke darat. Skenario evolusi ini juga menyatakan 
bahwa amfibi kemudian berevolusi menjadi reptil, makhluk 
yang hanya hidup di darat. Sekali lagi skenario mi tidak ma- 
suk akal, karena terdapat perbedaan-perbedaan struktural 
yang jauh antara dua kelompok besar hewan ini. Misalnya, te- 
lur amfibi didesain untuk berkembang di dalam air sedang- 
kan telur amniotik reptil didesain untuk berkembang di darat. 
Evolusi " bertahap" amfibi adalah mustahil sebab tanpa telur 
yang didesain dengan baik dan sempurna, tidak mungkin se- 
buah spesies dapat bertahan hidup. Selain itu, seperti biasa, ti- 
dak ada bukti bentuk transisi yang mestinya menghubungkan 
amfibi dengan reptil. Robert L. Carrol, seorang ahli paleonto- 
logi evolusi onis dengan spesialisasi di bidang paleontologi 
vertebrata, mengakui bahwa "reptil-reptil awal sangat berbe- 
da dengan amfibi dan nenek moyang mereka belum dapat 
ditemukan /' 1 

Akan tetapi, skenario evolusi onis tanpa harapan ini belum 
juga berakhir. Masih ada masalah, bagaimana membuat 
mahkluk-makhluk ini bisa terbang! Karena mempercayai bu- 
rung sebagai hasil evolusi, evolusionis ber keras bahwa bu- 
rung-burung tersebut berasal dari reptil, Akan tetapi, tidak 
ada satu pun mekanisme khas burung dengan struktur yang 
sepenuhnya berbeda dengan binatang darat dapat dijelaskan 
dengan evolusi bertahap, Misalnya sayap, sebagai satu ciri 

•: Ruterl L. Carrall, NewYoft; W, H. F re e mg n &nd Cd , 

isae, him. m. 



42 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


khas burung, merupakan jalan buntu bagi para evolusionis. Seorang evo- 
lusionisdari Turki, Engin Korur, mengakui kemustahilan evolusi sayap: 


Ciri yang sama an tara mata dan sayap adalah bahwa keduanya han ya berfu ng- 
si jika telah berkembang sempurna. Dengan kata lain, ma ta setengah jadi 
tidak dapat melihat; seekor burung dengan sayap setengah jadi tidak 
dapat terbang. Tentang bagaimana organ-organ ini muncul masih merupa- 
kan salah satu misteri alam yang perlu dicari penjela san nya , 1 

Pertanyaan bagaimana struktur sayap yang sempurna muncukiari se- 
rangkaian mutasi acak, masih belum terjawab sama sekali. Adalah pen- 
jelasan yang tidak mungkin bahwa lengan depan reptil dapat berubah 
menjadi sayap yang berfungsi sempurna sebagai hasil distorsi pada gen- 
gennya (mutasi). 

Lagi pula, sekadar memiliki sayap tidak memadai bagi organisme da- 
rat untuk terbang. Organisme darat tidak memiliki mekanisme-mekanis- 
me struktural lain yang digunakan burung untuk terbang. Misalnya, 
tulang-tulang burung jauh lebih ringan daripada tulang-tulang organisme 
darat. Cara kerja paru-paru mereka sangat berbeda. Mereka memiliki sis- 
tem otot dan rangka yang berbeda dan sistem jantimg-peredaran darah 
yang sangat khas. Ciri-ciri ini adalah prasyarat untuk bisa terbang, yang 
sama pentingnya dengan sayap. Semua mekanisme ini harus ada seluruh- 
nya pada saat bersamaan.; semuanya tidak mungkin terbentuk sedikit de- 
mi sedikit dengan cara/' terakumulasi". Karena itulah teori yang menyata- 
kan bahwa organisme darat berevolusi menjadi organisme terbang benar- 
benar menyesatkan. 

Semua ini menimbulkan pertanyaan baru: kalaupun kisah mustahil ini 
kita anggap benar, mengapa evolusionis tidak mampu menemukan fosil- 
fosil "bersayap setengah' 1 atau "bersayap tunggal" untuk mendukung ki- 
sah mereka? 

Satu Lagi Bentuk Transisi Hipotetis: Arcliaeopterp 
Sebagai jawaban, e volusionis mengajukan satu makhluk yaitu fosil bu- 
rung yang disebut Archaeopteryx. Burung ini dikenal tuas sebagai salah 
satu 'bentuk transisi' dari hanya beberapa yang masih mereka pertahan- 
kan. Archaeoptery*, nenek moyang burung modern menur ut kaum evolu- 
si Engin K«tir , 'Gtidwin ratfartaiterin S&?f {Mfflf&i? Mbfa dan Sayap- Bilsm v a Tsknik, Na. 203, Gclobar iSftf . 
hlm. 25. 


Asal-Usul Burung dan Mamalia 


43 


Paru-Paru Khusus untuk Burung 



Paru-paru R&plil Paru-paru Burung 


Analom tiunjrvg sar*gat bertiecte d&ngan reptil yang dianggap sebagai nenek 
moyangnya. Cara paru-paru burung berfungsi sekali berbeda dengan paru-paru binatang 
darat. Binatang darat menghirup dari msugembusfcan napas melalui saluran udara yang 
sama. Pada burung, udara memasuki paru-paru melalui bagian depan . dan keluar dan paru- 
paru melalui bagian belakang. ‘Desain' khas ini secara khusus dibuat untuk burung, yang 
membutuhkan oksigen dalam jumlah besar pada saat terbang. Struktur seperti ini mustahil 
hasil evolusi dan paru-paru reptil 

donis, hidup 150 juta tahun lalu, Teori tersebut menyatakan bahwa sejenis 
dinosaurus berukuran kecil yang disebut Velociraptor atau Dromcosau- 
ras berevolusi dengan mendapatkan sayap dan kemudian mulai terbang. 
A rchasoptery x diasumsikan sebagai makhluk transisi dari dinosaurus, ne- 
nek moyangnya, dan kemudian terbang untuk pertama kalinya. 

Akan tetapi, penelitian terakhir pada fosil Archa?opteryx menunjuk- 
kan bahwa makhluk ini sa ma sekali bukan bentuk transisi, mela i nkan spe- 
sies burung, dengan beberapa karakteristik yang berbeda dari burung 
masa kini. 

Hingga beberapa waktu yang lalu, pernyataan bahwa Archa?opteryx. 
merupakan makhluk "separo burung" yang tidak dapat terbang dengan 
sempurna, masih sangat populer di kalangan evolusionis. Ketiadaan ster- 
nuin (tulang dada) pada makhluk ini, atau paling tidak perbedaannya de- 
ngan s temu m milik unggas yang dapat terbang, dianggap sebagai bukti 
paling penting bahwa burung ini tidak dapat terbang secara sempurna. 
(Tulang dada terdapat di bawah toraks, sebagai tempat bertambahnya 
otot-otot yang digunakan untuk terbang. Pada masa kini, tulang dada ter- 
dapat pada semua unggas yang dapat atau tidak dapat terbang, dan bah- 
kan pada kelelawar - mamalia terbang dari famili yangsangat berbeda). 
Namun, fosil Arch*opteryx ketujuh yang ditemukan pada tahun 
1992 menimbulkan kegemparan luar biasa di kalangan evolusiunis. Pada 





44 


KERUNTUHAN] TEORI EVOLUSI 


fosil Archasoptery* tersebut,, tulang dada ) r ang sejak lama dianggap hilang 
oleh evolusionis ternyata benar-benar ada, Fosil temuan terakhir itu di- 
gambarkan oleh majalah Nature sebagai berikut: 

Fosit ArchcKopteiyx ketujuh yang haru-haru ini ditemukan masih memiliki 

sebagian sternum berberi t uk persegi panjang, Sternum ini sudah lama di- 
perkirakan ada , tetapi tidak pernah terdokumentasikan sebelumnya. Temuan 

tersebut membuktikan bahwa makhluk ini memiliki otot- otot kuai untuk 

1 

Penemuan ini menggugurkan pernyataan bahwa Archaeoptery* ada- 
lah makhluk setengah burung yang tidak dapat terbang dengan baik. 

Di sisi lain, struktur bulu burung tersebut menjadi salah satu bukti 
terpenting yang menegaskan bahwa Archaeopteryx benar-benar burung 
yang dapat terbang. Struktur bulu Archseopteryx yang asimetris tidak 
berbeda dari burung modern, menunjukkan bahwa binatang ini dapat 
terbang dengan sempurna. Seorang ahli paleontologi terkenal. Cari O. 
Dunbar menyatakan, "Karena bulunya, Arch^optem dipastikan ter- 
masuk kelas bu ru ng. fl + 

Fakta lain yang terungkap dari struktur bulu Arehaeopteryx adalah 
bahwa hewan ini berdarah panas. Sebagaimana telah diketahui, reptil dan 
dinosaurus adalah binatang berdarah dingin yang dipengaruhi oleh suhu 
lingkungan, dan tidak dapat mengendalikan sendiri suhu tubuh mereka. 
Fungsi terpenting hulu burung adalah untuk mempertahankan suhu 
tubuh. Fakta bahwa Archazoptcrya memiliki bulu menunjukkan bahwa 
makhluk ini benar-benar seekor burung berdarah panas yang perlu mem- 
pertahankan suhu tubuh, sementara dinosaurus tidak. 

Spekulasi Evolusionis; Gigi dan Cakar Archaeoptery* 

Dua hal penting yang diandalkan kaum evolusionis ketika menyata- 
kan bahwa Archseopteryx merupakan bentuk transisi, adalah cakar pada 
sayap burung itu dan giginya. 

Memang benar bahwa ArehseopteryK memiliki cakar pada sayapnya 
dan gigi dalam mulutnya, tetapi ciri-ciri ini tidak berarti bahwa makhluk 
ini berkerabat dengan reptil. Di samping itu, dua spesies burung yang hi- 
dup saat ini, Taouraco dan Hoatzin, keduanya memiliki! cakar untuk ber- 
pegangan pada cabang-cabang pohon. Kedua makhluk ini sepenuhnya 


terbang. 


1) tafcirs. Ya. 33?, 1 Aguslus 1096, hlm 401 

4) Cart 0. Dunia r Hfeltawaf Geofogy New York: Jcfrin Wilay ana Sons. 1961, him. 3t0 


45 


Asal-Usul Burung dan Mamalia 


3uIl mtis jnjL "ksr. 
bshwa bmatang ini 
berarah panas dan 
bisa terbang. 


Bagian daiarn luiang 
yang kosong seperti 
tulang burung modern 


G'g pada rahangnya 
Sukan bukti hubungan 
^*?3bslein cfengan 
nepbl Diirase 
lampau, tercapai 
hanya* spesies 
burung ‘bergigi’. 



Sejumlah burung 
masa kira juga 
memiliki ’cakar’ pada 
sayapnya. 


Pada spetimen 
An^iaeopteyK ketujuh 
yang baru ditemirtan, 
lerdapal slenium, 
yang menunjukkan 
bahwa burung ini 
memiliki cw terbang 
yang kuat sepert 
burcng modem yang 
dssat terbang. 


burung tanpa karakteristik reptil. Karena itu, pernyataan bahwa Areha?- 
(jpteryx adalah bentuk transisi hanya karena cakar pada sayapnya, sama 
sekali tidak berdasar. 

Gigi pada paruh Archaeopteryx juga tidak menunjukkan bahwa makh- 
uk ini adalah bentuk transisi. Evoiusionis sengaja melakukan penipuan 
dengan mengatakan bahwa gigi-gigi ini adalah karakteristik reptil. Bagai- 
manapun, gigi bukan ciri khas reptil. Kini,, banyak reptil yang memang 
• KTgigi r dan banyak pula yang tidak. Lagi pula, Archaeopteryx bukan satu- 
atunya spesies burung yang memiliki gigi. Memang benar bahwa saat ini 
'tdak ada lagi burung yang memiliki gigi. Namun jika kita mengamati ca- 
atan fosil, kita akan menemukan bahwa di zaman Archaeoptery* dan sete- 
ahnya,, bahkan hingga baru-baru ini, terdapat Suatu genus burung yang 
dapat dikategorikan sebagai "burung bergigi". 

Hal yang terpenting adalah bahwa struktur gigi Archaeopteiyx dan 
burung-burung lain yang bergigi sama sekali berbeda dengan stmktur 
dgi dinosaurus, yang dianggap nenek moyang mereka. Beberapa ahli or- 
nitoiogi terkenal Martin, Steward dan Whetstone mengamati bahwa 
Wchaeopteryx dan burung-burung bergigi lainnya memiliki gigi dengan 
permukaan-atas datar dan berakar besar. Namun, gigi dinosaurus tero 
poda, nenek moyang hipotetis burung-burung ini, menonjol seperti gerigi 
gergaji dan memiliki akar menyempit. Para pe nel i ti j u ga membandingkan 


5) L D Mailin. J. D. Slswarf, K_ N Whetstone, The Au*. Vol 98. f9B0L hlm. flS. 


Desain Bulu Burun 


Teori evolusi, yang menyatakan 
bahwa burung berevolusi dari reptil, ti- 
dak mampu menjelaskan perbedaan 
besar antara dua golongan makhluk hi- 
dup tersebut. Dilihat dari ciri-ciri fisik se- 
perti slruklur kerangka, sistem paru- 
paru dan metabolisme berdarah panas, 
burung sangat berbeda dengan reptil, 
Satu ciri lain yang merupakan dinding 
pemisah antara burung dan reptil 
adalah bulu burung yang benar-benar 
khas. 

Tubuh reptil dipe- 
nuhi sisik, sedangkan 
tubuh burung tertutup 
bulu. Karena evglu- 
sionis menganggap 
•reptil sebagai nenek 
moyang burung, me- 
reka harus mengata- 
kan bahwa bulu bu- 
rung adalah hasil 
evolusi dari sisik rep- 
til. Akan tetapi, 
ada kemiripan antara 
sisik dan bulu. 

Seorang profesor 
fisiologi dan neuro- 
biologi dari Universi- 
tas Conneclicut, A. H. 

Brush. mengakut ke- 
nyataan ini meskipun ia seorang evolu- 
sionis: “Setiap karakteristik dari struktur 
dan organisasi gen hingga perkem- 
bangan, morfogenesis dan organisasi 
jaringan sangat berbeda [pada bulu 
dan sisik) Di samping itu, Prof. Brush 
meneliti struktur protein bulu burung 
dan menyatakan bahwa protein terse- 
but "sangat khas dan tidak dijumpai pa- 
da vertebrata lain."' 

Tidak ada catatan fosil yang mem- 
buktikan bahwa bulu burung berevolusi 
dari $i$ik reptil. Sebaliknya seperti di- 
ungkapkan Prof. Brush, "Bulu-bulu 
muncul tiba-tiba dalam catatan fosil. 


secara tak terbantahkan sebagai cin 
unik yang membedakan burung.' 3 Di 
samping itu, pada reptil tidak ditemukan 
struktur epidermis yang dirujuk sebagai 
asal mula bulu burung.^ 

Pada tahun 1996, ahli-ahli paleon- 
tologi membuat kegemparan tentang 
fosil suatu spesies yang disebut dino- 
saurus berbulu, yang dinamakan Sino- 
sauropteryx. Akan tetapi, pada tahun 
1997, terungkap bahwa fosil-fosil mi 


membesar pada kecepatan semakin 
rendah, dan dapat kembali pada posisi 
semula dengan sangat mudah". Selan- 
jutnya ia mengatakan, “Saya benar-be- 
nar tidak mengerti bagaimana sebuah 
organ yang didesain sempurna untuk 
lerbang dianggap muncul untuk tujuan 
lain pada awalnya". 0 

Desain bulu juga memaksa Charles 
Darwin merenungkannya, Bahkan, ke- 
mdahan sempurna dari bulu merak 
jantan telah membuatnya ‘muak" [per- 
kataannya sendiri). Dalam sebuah su- 
ratnya untuk Asa Gray pada tanggal 3 



ringan, 


tidak berhubungan 
dengan burung dan 
bulu mereka bukan 
bulu modern. 

Sebaliknya, jika 
kita mengamati bulu 
burung secara sak- 
sama, kita mendapati 
suatu desain sangat 
kompleks yang sama 
sekali tidak dapat di- 
jelaskan dengan pro- 
ses evolusi. Seorang 
ahli burung terkenal, 
Ala n Feduccia, me- 
ngatakan bahwa “se- 
tiap lembar bulu me- 
miliki fungsi-fungsi 
aerodinamis. Bulu- 
bulu tersebut sangat 
dengan daya angkat yang 



April 1660, ia mengatakan. "Saya ingat 
letul ketika pemikiran tentang mala 
membuat sekujur tubuh saya demam, 
: tatapi saya telah melewati itu.., * Kemu- 
1 i a n diteruskan: . . dan sekarang suatu 
agian-bagain kecil di sebuah struktur 
.ering membuat saya sangat tidak nya- 
nan. Sehelai bulu pada ekor merak, 
i nembuat saya muak setiap kali mena- 
tapnya, H . T 


1) A.H. Brusti. dta £>tg u? Ae a Uh Jaurnal at 

EvpiuUgnary 8it*jgy, Vol 9, 1996, il*n 13? 

21 A.H Bfljsh 'C>iJteCVlffiJ?^^3ffiera r Hal 131 
3 ) £ 4 ) m 

5) ‘Atowjg if» Peaftemf Duffisaur' Science Vol. 

273, 1 A November 1907. hlm. 1339 
£) Dcmglas Palm#, fo Rf [fteyM/ oi 7>re 

Origin of and EraJuAwi of Bmis by Alan Feditocia. 
Yate UiwBfsrty Pre&s. 1096^, Ne^Soanlisl, Vd 
153. 1 M*wl 1»T, Mm. 44 
7) Norman Nacbelh, DsrmnReJmjtf. An Aojwarto 
R&a$oi\. Boston. Gontolt, 1971, Mm. IDI 


tulang-tulang per gel angan pada Ardhseopteryx dan dinosaurus, dan tidak 
menemukan kemiripan di antara mereka. n 

JohnOstrom adalah seorang ahli terkemuka yang menyatakan bahwa 
Archeeopteryx berevolusi dari dinosaurus. Namun penelitian ahli anatomi 
-ijperti Tarsitano, Hecht dan A. D. Walker mengungkapkan bahwa penda- 
patnya tentang sejumlah "kemiripan" antara Archaaoptery* dan dinosau- 
rus, pada kenyataannya adalah penafsiran yang salah. 

Semua pertemuan ini menunjukkan bahwa Archteopteryx bukanlah 
bentuk transisi, melainkan hanya sejenis burung yang termasuk kategori 
"burung bergigi". 


Archaeopteryx dan Fosil-Fosil 1 Burung Purba Lainnya 



gai bukti terbesar skenario evolusi burung, namun beberapa fosil yang 
baru d itemukan menggugurkan skenario tersebut, 

Lianhai Hou dan Zhonghe Zhou, dua ahli paleontologi dari Institut 
Paleontologi Vertebrata Cina, pada tahun 1995 menemukan fosil burung 
iru yang mereka namai Confaciusomis. Usia fosil burung ini hampir 
ima dengan Archaeopten/x (sekitar 140 juta tahun), tetapi tidak bergigi, 
■liiin itu, paruh dan bulunya memiliki ciri yang sama dengan burung 
isa kini. Selain memiliki struktur rangka yang sama dengan burung 
modern, sayap burung ini juga memiliki cakar seperti Archaeoptery*. Pada 
-■pesies burung ini dijumpai struktur khusus yang disebut "pygostyle" 
vang menopang bulu-bulu ekor. Singkatnya, burung ini tampak sangat 
menyerupai burung modem, walau hidup semasa dengan Archa?opteryx 
vang dianggap sebagai nenek moyang tertua dari semua burung dan 
d isebut semi -reptil. Kenyataan ini menggugurkan semua anggapan evolu- 

GI fo'rt. p. 36; L D. Martin TC^jms of Hiitfer GmflM of feirapods' lihaca, New York: Comstock Puhlishing 
Asacciaten, I99l.htm. 4flS. 540. 

7 i 1 5- Tarsilaw. M. K. Hecht. Zcaiogfat Jeuwttl vf the Liwiaeain Soci'eJy Vol 69, 1965 p 173; A. D, Walker, 



KERUM UI -f A N T EOR I E VOLUS f 



Jika ttatail bUu 

SUrjClS Z 'Eiiii d‘'3n 

teri hal bahwa bulu 
•flrsusun 3t35 nbuan 
iendril kecil yang 
s&'ing rfleflimiMi 
dengan kailan. 
Desain unik mi 
rranghsii xan fcne^a 
aeraJnamis luar 
biasa. 


sionisyang menyatakan bahwa Archaeopteryx adalah nenek 
moyang primitif dari semua burung." 

Satu fosil lagi yang ditemukan di Cina pada bulan No- 
vember 1996, telah menimbulkan kebingungan yang lebih 
besar. Keberadaan burung berusia 130 juta tahun bernama 
Liaoningornis ini diumumkan dalam majalah Stimce oleh 
Hou, Martin dan Alan Feduecia. Liaoningornis memi- 
liki tulang dada tempat menempel otot-otot untuk 
terbang, seperti burung modem. Dalam hal lain, bu- 
rung ini juga tidak berbeda dengan burung modern, 
Yang berbeda hanya giginya. Keadaan ini menunjuk- 
kan bahwa burung bergigi tidak memiliki struktur 
primitif sama sekali seperti anggapan evoiusionis. 
Hal ini dinyatakan dalam sebuah artikel Di&caver' 1 Da- 
ri mana burung berasal? Bukan dari dinosaurus, me- 
nurut fosil ini'V 0 

Fosil lain yang membantah pernyataan evolusi- 
onis tentang Archeeopteryx adalah Eoalulavis. Struk- 
tur sayap Eoalulavis, yang diperkirakan berusia 30 juta ta- 
hun lebih muda dari ArchseopteryK, juga ditemukan pada 
burung modern yang terbang dengan lambat. Ini membuk- 
tikan bahwa 120 juta tahun lalu, terdapat burung-burung 
yang dalam banyak aspek tidak berbeda dengan burung 
modem. 1 : 

Kenyataan ini sekali lagi memastikan bahwa Archeeop- 
teryx atau burung-burung purba lain yang mirip dengannya 
bukan bentuk-bentuk transisi. Fosil-fosil tersebut tidak me- 


nunjukkan bahwa spesies-spesies burung berevolusi dari 
satu ke yang lain. Bahkan sebaliknya, catatan fosil mem- 
buktikan bahwa burung modem dan sejumlah burung- 
burung purba seperti Archasoptery* ternyata pernah hidup 
bersama pada satu zaman. Akan tetapi, beberapa spesies 
burung ini seperti Archasoptery* dan Confueiusomis telah 
punah dan hanya sebagian dari spesies-spesies yang pernah 
ada mampu bertahan hingga sekarang. 


9) PaftShicman, l.. EWOrtrawire?', Ne* Scleutsl, 1 Februari 1997, hlm. 31 

9) ■Dferavtf*. Cttcovsr, 2i Maret 1M7 

10) (W. 

11) PalShianian, iENfrdoif. . OWClinosBars?’, Hlm 28 


AsahUsul Burung dan Mamalia 


49 





Ringkasnya, beberapa tiri khas Archa?opteryx tidak me- 
nunjukkan bahwa makhluk ini adalah bentuk transisi! Step- 
han Jay Gould dan N i les Eldredge, dua ahli paleontologi 
l brvard dan e volusionis terkenal, mengakui bahwa Archa?- 
opteryjc adalah makhluk hidup yang memiliki "paduan" 

dari beragam ciri, akan tetapi tidak dapat 
dianggap sebagai bentuk transisi! 1 ' 


Mata Rantai Imajiner Antara 
Burung dan Dinosaurus 

Pernyataan yang ingin d i kemukakan 
para e volusionis dengan menampilkan 
Archffiopteiyx sebagai bentuk transisi, 
adalah bahwa burung merupakan hasil 
evolusi dari dinosaurus. Namun, salah 
seorang ahli omitologi terkemuka di du- 
nia, Alan Feduccia. dari Universitas 
North Carolina, menentang teori bahwa 
burung memiliki kekerabatan dengan 
dinosaurus, sekalipun ia sendiri seorang 
evolusionis. Berkenaan dengan hal ini 
Feduccia mengatakan: 


Saya telah mempelajari tengkorak- 
tengkorak burung selama 25 tahun dan 
saya tidak melihat kemiripan apa pun. 
Saya benar-benar tidak melihatnya..., 
Pernyataan bahwa Teropoda merupakan nenek 
moyang burung , menurut pendapat saya , akan 

- 20 . 5 3 


Buang yang 
Jirdmlkgn 
Con*JCiLanis Ini 
: • %ivi sama dengan 
toxh®oplefy* 


Lany Martin, spesialis burung purba dari Universitas 
Kansas, membantah teori bahwa burung berasal dari garis 
keturunan yang sama dengan dinosaurus. Ketika mem- 
bahas kontradiksi yang dihadapi evolusi, Martin menya- 
takan: 


12) S, J GoultS a N toge. W 3, 1977, Km. 147 

13) Pas Shinman, "Si'tfs cforf .. Oinawtius?' , 1 Hlm, 


Bagaimana dengan Lalat? 


Untuk menguatkan pernyataan bah- 
wa dinosaurus berubah menjadi burung, 
evolusionis mengatakan bahwa sejum- 
lah dinosaurus yang mengepakkan kaki 
depan untuk berburu lalat telah "menda- 
patkan saya p dan terbang" (seperti yang 
terlihat dalam gambar), Karena tenri ini 
tidak memiliki landasan ilmiah dan tidak 
lebih dari sekadar khayalan, timbullah 
sebuah konlradikst logis yang nyata: 
contoh yang disebutkan evofusionis sa- 
at menjelaskan asal mula kemampuan 
terbang, yaitu lalat, telah memiliki ke- 
mampuan terbang yang sempurna. Se- 
mentara manusia tidak mampu menge- 
dipkan mata 10 kali per delik, seekor 
lalat biasa mengepakkan sayapnya 500 
kali per detik, Di samping itu, lalat meng- 
gerakkan kedua sayapnya secara se- 
rempak. Sedikit saja ada ketidaksesuai- 
an pada gelaran sayap, lalat akan kehi- 
langan keseimbangan; tetapi Ini tidak 
pernah terjadi, 

Evolusionis seharusnya lebih dulu 
menjelaskan bagaimana lalat menda- 
patkan kemampuan terbang yang sem- 
purna, Tetapi mereka justru mengarang 
skenario tentang bagaimana makhluk 
yang jauh lebih canggung seperti reptil 
bisa terbang. 

Bahkan pendptaan sempurna pada 
lalat rumah menggugurkan pernyataan 
evolusi. Seorang ahli biologi Inggris, Ro- 
bin Wootlon, menulis dalam artikel ber- 
judul The Mechanicat Design of Fly 
Wirtgs {Desain Mekanis pada Sayap 
Lalat)* 

“Semakin baik kita memahami fungsi 
sayap serangga, semakin tampak 
betapa rumit dan indahnya desain 



sayap mereka. Strukturnya sejak se- 
mula didesain agar seminimal mung- 
kin mengalami perubahan bentuk; 
mekanismenya didesain untuk 
menggerakkan bagian-bagian kom- 
ponen sayap secara terkirakan. Sa- 
yap serangga menggabungkan ke- 
dua hal ini r dengan menggunakan 
komponen-komponen berelastisitas 
berbeda, yang terakit sempurna agar 
terjadi perubahan bentuk yang tepat 
untuk gaya-gaya yang sesuai, se- 
hingga udara dapal dimanfaatkan 
seoptimal mungkin. Masih sedikit, 
kalaupun ada. teknologi yang seban- 
ding dengan mereka, 

Sebaliknya, tidak ada satu fosil pun 
yang dapat membuktikan evolusi ima- 
jiner lalat, Inilah yang dimaksud seo- 
rang ahli zoologi terkemuka Prancis, 
Pierre Grasse kettka mengatakan ‘Kita 
tidak memiliki petunjuk apa pun tentang 
asal usul serangga." 


1 1 Robn J, Woplfan, -?Jie AtecihwrwafOgJgn ot Wir^’, Soenlific AmShcan, Vgl 2f3. tJovefflhfir 199D, 
hlm. 120 

2) PrtfT^-P GrasW, o( Uvmg Oiganti^ps, New York Acacamic Press iS?7, hlm 33 



Asal-Usul Burung dan Mamalia 


51 


Teras terang, jika saya harus mendukung bahwa burung dengan karakteris tik 
tersebut berasal dari dinosaurus, saya akan merasa malu setiap kali harus ber- 
diri dan berbicara kutangnya . * 1 * 

Ringkasnya, skenario "evolusi Burung' 1 ' yang didasarkan hanya pada 
\ irhreopteiyjc, tidak lebih dari praduga dan angan-angan evolusionis. 

Asal Usul Mamalia 

Sebagaimana telah digambarkan,, teori evolusi menyatakan bahwa be- 
berapa makhluk rekaan yang muncul dari laut berubah menjadi reptil dan 
■ iwa burung berasal dari reptil yang berevolusi. Menurut skenario yang 
i ma, reptil bukan hanya nenek moyang burung, melainkan juga nenek 
moyang mamalia. Namun struktur reptil dan mamalia sangat berbeda. 
Reptil bersisik pada tubuhnya, berdarah dingin dan berkembang biak 
jangan bertelur; sedangkan mamalia memiliki rambut pada tubuhnya, 
1 r J arah panas dan bereproduksi dengan melahirkan anak. 

bebuah contoh perbedaan struktural antara reptil dan mamalia adalah 
struktur rahang mereka. Rahang mamalia hanya terdiri dari satu tulang 
hang dan gigi-gigi ditempatkan pada tulang ini. Rahang reptil memiliki 
i ;j,a tulang kecil pada kedua sisinya. Satu lagi perbedaan mendasar, ma- 
n dia memiliki tiga tulang pada telinga bagian tengah (tulang martil, 

■ : i, mg sanggurdi dan tulang landasan); sedangkan reptil hanya memiliki 
satu lulang. Evolnsionis menyatakan bahwa rahang dan telinga bagian 
lengah reptil berevolusi sedikit demi sedikit menjadi rahang dan telinga 
mamalia. Akan tetapi, mereka tak mampu menjelaskan bagaimana peru- 

■ ikan ini terjadi. Khususnya, pertanyaan utama yang tetap tidak terjawab 
idalah bagaimana teiinga dengan satu tulang berevolusi menjadi telinga 
dengan tiga tulang, dan bagaimana pendengaran tetap berfungsi selama 
peru bahan ini berlangsung. Pantaslah tidak pernah ditemukan satu fosil 
pun yang menghubungkan reptil dengan mamalia. Inilah sebabnya seo- 
ivmgahli paleontologi evolnsionis, Roger Lewin, terpaksa berkata, "Pera- 
iihan menjadi mamalia pertama, yang mungkin terjadi dalam satu saja 
a ta u ma ks i ma I dai am d u a garis ke turun a u, m asih men j a d i teka-te ki r ' . 

George Gaylord Simpson, salah seorang tokoh utama evolusi dan 
pendiri teori neo-Darwinisme, berkomentar mengenai fakta yang sangat 
membi n gungkan evol usionis ini; 

H) OM 

1 S/ L§w«i Rog^, '&Y 10 S o! Marwraafe, ADcesfiHU Oof, Setera, 2 1 2. 26 Juni 1 961 . hlrn 1492. 


52 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


Evolusionis menyatakan bahwa 
semua spesies mamalia berevolusi dari 
satu nenek moyang yang sama. Akan te- 
tapi, terdapat perbedaan besar antara 
beragam spesies mamalia seperti beru- 
ang, paus, tikus dan kelelawar Masing- 
masing makhluk hidup ini memiliki sis- 
tem yang didesain khusus. Misalnya, ke- 
lelawar diciptakan dengan sistem sonar 
yang sangat sensitif sebagai penuntun 
dalam kegelapan. Sistem kompleks ini, 
yan g ha nya bisa dilinu teknolog i m odern , 
tidak mungkin muncul sebagai hasil ke- 
betulan. Catetan Fosil juga menunjukkan, 
kelelawar muncul secara tiba-tiba dalam 
bentuk yang telah sempurna seperti se- 
karang ini dan mereka tidak mengalami 
"proses evolusi" apa pun. 


Fosi berusa 50 juta lasiun: 

tdah berbeda deraan ksraba? modemnya 
fScjancs, VW 154) 

Peristiwa paling membingungkan dalam sejarah kehidupan di 
bumi adalah perubuhan dari Mesozoic atau Zaman Reptil 
ke Zaman Mamalia. Seakan-akan Urai diturunkan secara 
mendadak untuk menutup panggung di mana seluruh peran 
utama dimainkan reptil , terutama dinosaurus, dalam jumlah 
besar dan keragaman yang menakjubkan , Tirai ini segera 
dinaikkan kembali untuk memperlihatkan panggung gang 
sama tetapi dengan susunan pemain yang sepenuhnya baru , 
yang sama sekali tidak melibatkan dinosaurus, dan reptil lain 
hanya menjadi figuran, dan semua peran utama dimainkan 
mamalia dari berbagai jenis yang hampir tidak pernah 
disinggung dalam babak-babak sebelumnya . 1 




16) George Gaylord S&npsen, Life ffefore Mvt, New York: Tlme^ife Bcdks. 1972 hUn. 42. 


Asal-Usul Burung dan Mamalia 


53 


Selain itu, ketika mamalia tiba-tiba muncul, mereka sudah sangat ber- 
■vda satu sama lain. I (ewan-hewan yang berbeda seperti kelelawar, kuda, 
■;kus dan paus semuanya adalah mamalia dan mereka semua muncul pa- 
periode geologi yang sama. Mustahil menarik garis hubungan evolusi 
dj antara mereka, bahkan dalam batasan imajinasi yang paling luas 
■.j H pun. Ahli zoologi evolusionis, R. bric Lomba rd, mengemukakan hal 
ini dalam sebuah artikel majalah Evoiutiom 

Mereka yang mencari informasi spesifik yang dibutuhkan dalam me- 
nyusun fitogeni (sejarah dan perkembangan evolusi) kelompok-ke- 
lompok mamalia a k a n kecewa. 

Semua ini menunjukkan bahwa semua makhluk hidup muncul di bu- 
i secara tiba-tiba dan dalam bentuk sempurna, tanpa, melalui proses 
■ ■ olusi. Ini merupakan bukti nyata bahwa mereka telah dkiptakan. Akan 
tetapi, evolusionis berupaya menafsirkan fakta bahwa makhluk hidup 
muncul dalam suatu urutan sebagai indikasi adanya evolusi. Padahal 
.rutan kemunculan makhluk hidup adalah "urutan penciptaan", karena 
mustahil membuktikan proses evolusi. Dengan penciptaan agung dan 
tanpa cacat, lautan dan kemudian daratan dipenuhi makhluk hidup, dan 
akhirnya manusia diciptakarr 

Bertentangan dengan kisah "manusia kera" yang dilndoktrinasikan 
p.ida masyarakat luas dengan propaganda media yang gencar, manusia 
juga muncul di bumi secara tiba-tiba dan dalam keadaan lelah sempurna. 


' ■ R, E re Lartiartl. 'fteweiv vt Bm'utmary Pwici^3 a r f/ie Mammefan t&kiiB tar GeraW Ff&scter', EvoIl1kxi. 
W*. 33, O&sejrcer 1379. hlm. 1230. 


Mitos tentang Evolusi Kuda 


Hingga baru-baru ini. urutan imaji- 
ner evolusi kuda telah dikemukakan 
Sebagai bukti fosil terpenting teori evo- 
lusi, Akan tetapi, saat ini banyak pendu- 
kung evolusi berterus terang mengakui 
bahwa skenario evolusi kuda telah han- 
cur. Dalam sebuah simposium empat 
hari mengenai masalah-masalah teori 
evoJusi bertahap yang diselenggarakan 
pada tahun 1980 di Fseld Museum ot 
Natural History. Chicago, dan dihadiri 
150 evolusioms, Boyce Rensberger, 
seorang evolusi onis yang memberikan 
sembulan, mengatakan bahwa skena- 
rio evolusi kuda tidak didukung oleh ca- 
tatan fosil dan tidak ditemukan proses 
evolusi yang menjelaskan evolusi kuda 
secara bertahap: 

Contoh populer evolusi kuda, yang 
mengemukakan perubahan berta- 
hap dari makhluk seukuran rubah 
dengan kaki beq$n empat yang hi- 
dup hampir 50 juta tahun lalu menja- 
di kuda ma$a kini yang lebih besar 
dengan kaki tegari satu, telah lama 
diketahui keliru. Bertentangan de- 
ngan perubahan secara bertahap, 
fosil setiap spesies peralihan tam- 
pak sama sekali berbeda, tidak ber- 
ubah, dan kemudian menjadi pu- 
nah . Bentuk-bentuk transisi tidak 
diketahui 

Seorang ahli paleontologi kenama- 
an, Colin Patterson. direktur Natural 
History Museum, Inggris, berkomentar 
tentang skema "evolusi kuda" yang di- 
pamerkan untuk umum di lantai dasar 
museum tersebut: 

Telah begitu banyak cerita tentang 
sejarah kehidupan di bumi ini, seba- 
gian lebih imajinatif daripada yang 
lain. Contoh pating terkenal . masih 


dipamerkan di Santai bawah, adalah 
skema evolusi kuda yang dibuat ba- 
rangkali 50 tahun lalu , Dan itu telah 
dijadikan kebenaran harfiah dari bu- 
ku ke buku. Kini, saya pikir itu perlu 
disesaii, terutama jika mereka yang 
mengajukan cerita semacam ini 
sendiri menyadari betapa spekula- 
tifnya sebagian skema tersebut . : 

Jadi, apa yang mendasari skenario 
"evolusi kuda"? Skenario ini dirumus- 
kan dengan diagram-diagram tipuan 
yang disusun berurutan dari fosil spe- 
sies-spesies berbeda yang hidup pada 
periode sangat berlainan d i India, Afrika 
Selatan, Amerika Utara dan Eropa, se- 
mata-mata mengikuti imajinasi evolusi- 
onis. Terdapat lebih dari 20 diagram 
evolusi kuda yang diajukan para peneli- 
ti. Semua diagram itu sangat berbeda 
satu sama lain. Evotusionis tidak men- 
capai kesepakatan tentang hal ini. Sa- 
tu-satunya persamaan di antara mere- 
ka keyakinan bahvja nenek moyang 
kuda (Equu$) adalah makhluk seukur- 
an anjing yang disebut "Eohippus", hi- 
dup dalam Periode Eosin 55 juta lahun 
lalu. Akan tetapi, jalur evolusi dari Eo- 
hippus ke Equus sama sekali tidak kon- 
sisten. 

Seorang evolusionis yang juga pe- 
nulis ilmu alam, Gordon R. Taytor, men- 
jelaskan kenyataan yang jarang diakui 
mi dalam bukunya, The Great Evokftion 
Mystery. 

Namun barangkali kelemahan pa- 
ling serius dari Darwinisme adalah 
kegagalan para ahli paleontologi 
menemukan fibgeni atau silsilah or- 
ganisme yang meyakinkan untuk 
menunjukkan perubahan evolusi 
besar... Kuda sering dlkemukakan 
sebagai satu-satunya contoh yang 



bisa mewakili sepenuhnya. Akan 
tetapi kenyataannya, garis yang 
menghubungkan Eohippus dengan 
Equus sangat tidak menentu. Garis 
ini semestinya menunjukkan pe- 
ningkatan ukuran badan yang konti- 
nu. Tetapi kenyataannya, sejumlah 
■/arian benjkuran tebih kedi dari Eo- 
hi ppu$, bukannya lebih besar. Spe- 
stmen-spesimen dari berbagai som ■ 
bar dapat digabungkan dalam urut- 
an yang tampak begitu meyakinkan. 


tetapi tidak ada bukti yang menun- 
jukkan bahwa mereka tersusun me- 
nurut waktu yang sesuai dengan 
urutan ini. 

Semua Fakia ini adalah bukti kuai 
bahwa diagram-diagram evolusi kuda, 
yang dinyatakan sebagai satu bukti pa- 
ling kokoh untuk Darwirnrsme, tidak lain 
hanyalah dongeng fantastis dan tidak 
masuk akal. 


1) Ekiyra Rer-sflargflr, ftoir&an- Dwuwoe 5 November 1963, hlm, 16 

2) Ccfrn Prtmon, «arpertf, Fsbrciari Iflfrt, Wttl BQ 

3) Gordan FteUray Taykir, TJie Gmt Fvafofan Myslwy. Abacvs. Sptere LbfuSin. 1 964 . hlm. 230 


Bab 


Penafsiran Menyesatkan 
tentang Fosil 



S ebelum melangkah ke bagian terperinci dari mitos evo- 
lusi manusia, perlu disebutkan metode propaganda yang 
telah meyakinkan masyarakat umum tentang gagasan 
bahwa di masa lampau pernah hidup makhluk separo manusia 
- separo kera. Metode propaganda ini menggunakan "rekon- 
struksi" yang dibuat berdasarkan fosil-fosil. Rekonstruksi yang 
dimaksud adalah pembuatan gambar atau model makhluk 
hidup berdasarkan sepotong tulang - kadangkala hanya beru- 
pa fragmen - yang berhasil digali. "Manusia kera" yang kita 
iihat dalam surat kabar, majalah, atau film semuanya adalah 
hasil rekonstruksi. 

Fosil-fosil biasanya tidak tersusun dan tidak lengkap. Kare- 
nanya, rekaan apa pun yang didasarkan padanya cenderung sa- 
ngat speku lati f. Kenya taa nny a, rekon stru ksi (gam bar a ta u mo- 
del) yang dibuai evolusionis berdasarkan peninggalan-pe- 
ninggalan fosil itu telah dipersiapkan secara spekulatif namun 
cermat untuk mendukung pernyataan evolusi. Seorang ahli 
antropologi dari Harvard, David R. Pllheain, menegaskan fakta 
ini ketika mengatakan, "Setidaknya dalam pakoantropologi, 
data masih sangat jarang sehingga teori sangat mempengaruhi 
penafsiran- Teori-teori, di masa lampau, dengan jelas mencer- 
minkan ideologi-ideologi kita bukannya mewakili data se- 
sungguhnya". 1 Karena masyarakat sangat terpengaruh oleh 
informasi visual, rekonstruksi- rekonstruksi ini adalah cara ter- 
baik untuk membantu kaum evolusionis mencapai tujuannya, 
yaitu meyakinkan orang bahwa makhluk-makhluk ini benar- 
benar ada di masa lalu. 


1) Davd R P'lWE'n, Ourfisflhty 7?ee' Nghjre. Juni 1S7B, hlm. 4Q, 


Gambar*Gambar Imajiner yang Menyesatkan 



Dengan gambar dan rekonstruksi, evolusionis sengaja memberi bentuk pada 
■ in-ciri fisik yang sebenarnya tidak meninggalkan jejak-jejak fosil, seperti struktur 
hiidungdan bibir, bentuk rambut, bentuk alis dan rambut bagian tubuh lain, untuk 
mendukung teori evolusi. Mereka juga menyiapkan gambar-gambar terperinci 
makhluk-makhluk imajiner ini sedang berjalan dengan keluarga mereka, berbu- 
ru, atau contoh-contoh kehidupan mereka sehari-hari lainnya. Akan tetapi, se- 
mua gambaran mi adalah rekaan belaka dan tidak memiliki acuan pada catatan 
fosil, 



58 


keruntuhan teori evolusi 


Tiga Rekonstruksi Berbeda 
dari Tengkorak yang Sama 



OimuR’ di&irtfay FUTOS. 



Lukisan Maitrice Wilson PtefaJftSlniks N Psrtjgr di Nblifflaf 

G&agrapftvts, S^pleiriSer 


Sampai di sini, kita perlu menggarisbawahi satu hal: re- 
konstruksi berdasarkan sisa-sisa tulang hanya dapat meng- 
ungkapkan karakteristik sangat umum dari obyek tersebut; 
karena penjelasan terperinci sesungguhnya terletak pada ja- 
ringan lunak yang cepat sekali hancur, Jadi, dengan penaf- 
siran spekulatif terhadap jaringan lunak, gambar atau model 
rekonstruksi menjadi sangat tergantung pada imajinasi 
pembuatnya, Earnst A. Hooten dari Universitas Harvard, 
menjelaskan situasi ini sebagai berikut: 

Usaha untuk menyusun kembali bagian-bagian lunak adalah 
pekerjaan yang lebih berisiko lagi Bibir , mata, telinga dan 
ujung hidung tidak meninggalkan tanda apa pun pada tulang 
di bawahnya yang bisa menjadi petunjuk, Dengan kemudah- 
an yang sama , dan sebuah tengkorak Neandertaloid r 
Aiitffl dapat merekonstruksi muka simpanse atau roman 
atistokra t seorang filsuf. N i la i ilmiah res to rasi, h ipo te- 
tis tipe-tipe manusia purba ini sedikit sekali, itu pun ka- 
lau ada, dan ini cenderung hanya menyesatkan masyarakat,.. 
Jadi, janganlah Anda mempercayai rekonstruksi . ; 

Kenyataannya, evolusionis mengarang cerita yang sa- 
ngat tidak masuk akal sehingga untuk satu tengkorak yang 


2) Eamesl A Hootou. tJ}j Fran? 7J« Ape. Haw Ymfc: McWiten, 1931. him. 332 


Penafsiran Menyesatkan tentang Posi] 


59 


■iama, mereka bahkan, menggambarkan wajah-wajah yang berbeda. Satu 
contoh terkenal dari penipuan semacam ini adalah tiga gambar rekon- 
struksi berlainan yang dibuat untuk satu fosil bernama Australopithceus 
robustus (Zinjanthropus). 

Penafsiran menyimpang terhadap fosil maupun pembuatan banyak 
rekonstruksi rekaan bisa menjadi indikasi betapa sering evolusionis me- 
lakukan tipu muslihat- Namun ini tidak seberapa dibandingkan dengan 
emua pemalsuan yang sengaja dilakukan sepanjang sejarah evolusi. 


Bab 



Penipuan-Penipuan 

Evolusi 



T idak ada bukti fosil yang nyata untuk mendukung gam- 
baran "manusia kera" yang tidak putus-putusnya di- 
mdoktrLnasikan media masa dan akademisi evolusio- 
nis. Dengan kuas di tangan r evolusi onis membuat makhluk- 
makhluk khayalan. Namun mereka memiliki masalah serius 
karena tidak ada fosil-fosil yang cocok dengan gambar-gambar 
itu, Salah satu metode menarik yang mereka gunakan untuk 
mengatasi masalah ini adalah "membuat'' fosil-fosil yang ti- 
dak dapat mereka temukan. Manusia Piltdown, skandal paling 
menghebohkan dalam sejarah ilmu pengetahuan, adalah con- 
toh khas metode ini. 

Manusia Piltdown: Rahang Orang Utan dan 
Tengkorak Manusiai 

Seorang dokter terkenal yang juga ahli paleoantropologi 
amatir, Charles Dawson, menyatakan bahwa ia telah menemu- 
kan tulang rahang dan fragmen tengkorak di dalam sebuah lu- 
bang di Piltdown, Inggris, pada tahun 1912. Tulang rahang ter- 
sebut lebih mirip tulang rahang kera, tetapi gigi dan tengkorak- 
nya seperti milik manusia, Spesimen ini dinamakan "Manusia 
Piltdown". Fosil ini diduga berusia 500 ribu tahun, dan dipajang 
di beberapa museum sebagai bukti mutlak evolusi manusia. Se- 
lama lebih dari 40 tahun, telah banyak artikel ilmiah mengenai 
"Manusia PiUdown" ditulis, sejumlah penafsiran dan gambar 
dibuat, dan fosil tersebut d i ke mukakan sebagai bukti penting 
evolusi manusia. I idak kurang dari 500 tesis doktor ditulis me- 
ngenal subjek ini. 1 Seorang ahl i paleoantropologi terkenal dari 


I) Watocfrn JAjgffeiijgft. TTw of CtHasffiiHAvn. Grand Rapids, E&nJrtians. 19&! h i-n sg 


Kisah Sebuah Kebohongan 



Empat puluh tahun setelah 
penemuan, sekelompok 
peneliti memastikan bahwa 
fosil Piltdown ilu palsu. 


Bagian dan tengkorak 
manusta 


Potongan-potongan tosi 
direkonstruksi memboni 
tengkorak yang terkenal 


Rahang Orang Uttn 


Fosil ditemukan oleh Charles 
Dawson dan diserahkan 
kepada Sir Arthur Smith 
Woodward. 


Berdasarkan rekonstruksi 
tengkorak, telah dibuat 
beragam gambar dan patung 
dan ditulis banyak artikel dan 
komentar. Tengkorak asli 
dipamerkan di Brifosh 
Museum. 


62 


K ER L' NTU 1 T A X TEORI EVOLUSI 


Amerika, Henry Fairfidd Osbom, ketika sedang mengunjungi British 
Museum pada tahun 1935 berkata " ... kita harus selalu diingatkan bahwa 
alam dipenuhi paradoks, dan ini adalah suatu temuan mengejutkan ten- 
tang manu&ia prasejam h . " 2 3 

Pada tahun 1949, Kenneth Oakley dari departemen paleontologi Bri- 
tish Museum mencoba metode "pengujian fluorin", pengujian baru yang 
digunakan untuk menentukan umur fosil-fosil tua. Uji coba dilakukan pa- 
da fosil manusia Piltdown. Hasilnya sungguh mengejutkan. Selama peng- 
ujian, diketahui bahwa tulang rahang Manusia Piltdown tidak mengan- 
dung fluorin. Ini menunjukkan bahwa tulang rahang tersebut terkubur ti- 
dak lebih dari beberapa tahun. Sedangkan tengkoraknya, yang hanya me- 
ngandung sejumlah kecil fluorin, menunjukkan usianya hanva beberapa 
ribu tahun. 

Penelitian kronologis terakhir yang dilakukan dengan menggunakan 
metoda fluorin menunjukkan bahwa tengkorak tersebut hanya berusia be- 
berapa ribu tahun. Terbukti pula bahwa gigi pada tulang rahang adalah 
dari orang utan yang dibuat seolah usang, dan bahwa peralatan-peralatan 
fJ primitif yang ditemukan bersama fosil hanya imitasi sederhana yang le- 
lah diasah dengan peralatan baja. Dalam analisis teperinri yang diselesai- 
kan oleh Weiner, pemalsuan ini diumumkan pada tahun 1953. Tengkorak 
tersebut milik manusia yang berusia 500 tahun, dan tulang rahangnya 
milik kera yang baru saja mati! Kemudian gigi-gigi disusun berderet dan 
ditambahkan pada rahangnya secara khusus, dan sendinya dirancang me- 
nyerupai sendi manusia. Lalu semua bagian diwarnai dengan potasium 
dikromat agar tampak tua, Warna ini memudar ketika dicelup dalam la- 
rutan asam. LeGros Clark, anggota tim yang membongkar penipuan ini, 
tidak mampu menyembunyikan rasa terkejutnya atas peristiwa ini dan 
mengatakan bahwa "bukti-bukti abrasi tiruan dengan segera tampak di 
depan mata. Hal ini begitu jelasnya hingga patut dipertanyakan bagaima- 
na ini sampai lolos dari pengamatan sebelumnya?"’ Dengan terungkap- 
nya fakta ini, "Manusia Piltdown" kemudian segera disingkirkan dari 
British Museum setelah lebih dari 40 tahun dipajang di sana. 

Manusia Nebraska: Gigi Babi 

Pada tahun 1922, Henry Fairfidd Osbom, manajer American Museum 
of Natural History, mengumumkan bahwa ia telah menemukan sebuah 

2) Stepien Jay GoukS, FcAy, WswStienlist, 5 Februari 1979, hlm, M 

3) Kenneai OaHSy, Wilism Le Gros Oarti & J, $. Tfflttowrf, Meydan Lanauss&. Ybf. 10, tilm. 1 

Stepien JayOauW Fotf/', K-ehV ScienUsL S Februari 1979, hlrn. 


Pen ipua n- pen t puan Hvolu s [ 


63 



Ilustrasi di atas 
ir :!igaTb&r 
tKi'i. :---!'*-sn safci gig. 
-i: • : vtilkan dalam 


fosil gigi geraham yang berasal 
dan periode Plk>sin,di Nebras- 
ka Barat, dekat Snake Brook. 
Gigi ini dinyatakan memiliki 
karakteristik gigi manusia dan 
gigi kera. Argumentasi ilmiah 
yang mendalam pun dimulai. 
Sebagian orang menafsirkan 
gigi ini berasal dari Pithecan- 
thwpus Erectus, sedangkan 
yang lain menyatakan gigi tersebut lebih menyerupai gigi 
manusia, Fosil yang menimbulkan perdebatan sengit ini di- 
namakan "Manusia Nebraska" ► Manusia baru ini juga de- 


:,:n .Iterafed 
(m News pada 
sang • 24 J |jl >322. 
.Aj&n tetap, 
isigniisafigal 
• -c keiika 
teri . ■ .-.;-bahwBffgi 

ni b S. h n milik 

maki '.ik mirij> kera 


ngan segera diberi "nama ilmiah": Hespewpitheeiis Haroid- 
cooki. 

Banyak ahli yang memberikan dukungan kepada Os- 
bom. Berdasarkan satu gigi ini, rekonstruksi kepala dan 
tubuh Manusia Nebraska pun digambar. Lebih jauh. Ma- 
nusia Nebraska bahkan dilukiskan bersama istri dan anak- 


- anaknya, sebagai sebuah keluarga utuh dengan latar bela- 

yang telrt punah, kang alam. 

Semua skenario ini dikembangkan hanya dari satu gigi. 
Evolusionis begitu meyakini keberadaan "manusia bayang- 
an" ini, hingga ketika seorang peneliti bernama WilUarn 
Bryan menolak keputusan menyimpang yang mengandal- 
kan satu gigi ini, ia dikritik dengan kasar* 

Pada tahun 1927, bagian lain kerangkanya juga ditemu- 
kan. Menurut potongan-potongan tulang ini, gigi tersebut 
bukan milik manusia atau kera, melainkan milik spesies 


babi liar Amerika yang telah punah, bernama pro&timnops* 
William Gregory memberi judul artikelnya yang dimuat 
majalah Science dengan: *HesperopUhecus: Apparenily Not A u 
ApeNorA Maa (Hesperopithecus: Ternyata Buton Kera Maupun 
Manusia)". Dalam artikel itu ia mengumumkan kekeliruan 
ini/' Setelah itu semua gambar Hesperopithecus Haroldcno- 
ki dan "keluarganya" segera dihapus dari literatur evolusi. 


5) W K Gregory Yte^pampitfiecus AppmnltyNotAn Ape NorAHfan'. Scance, Vol. 66. 
Disambar 1927. Wrti 579. 


64 


KERUNTUHAN 






Gta Benga: Orang Afrika dalam Kerangkeng 

Setelah Darwin menyatakan bahwa manusia berevolusi dari makhluk 
hidup yang mirip kera melalui bukunya The Descent ofMan, ia kemudian 
mulai mencari fosil-fosil untuk mendukung argumentasinya. Bagaima- 
napun, sejumlah evolusionis percaya bahwa makhluk "separo manusia - 
separo kera" tidak hanya ditemukan dalam bentuk fosil, tetapi juga dalam 
keadaan hidup di berbagai belahan dunia. Di awal abad ke- 20, pencarian 
"mata rantai transisi yang mas i h hidup" ini menghasilkan kejadian-keja- 
dian memilukan, dan yang paling biadab di antaranya adalah yang me- 
nimpa seorang Figmi (suku di Afrika Tengah dengan tinggi badan rata- 
rata kurang dari 127 sentimeter) bernama Ota Benga. 

Ota Benga ditangkap pada tahun 1904 oleh seorang 
peneliti cvolusionis di Kongo. Dalam bahasanya, nama 
Ota Benga berarti "teman", la memiliki seorang istri 
dan dua orang anak. Dengan dirantai dan d i kurung se- 
perti binatang, ia dibawa ke Amerika Serikat Di sana, 
para ilmuwan evolusicmis memamerkannya untuk 
umum pada Pekan Raya Dunia di St, Louis bersama 
spesies kera lain dan memperkenalkannya sebagai 
"mata rantai transisi terdekat dengan manusia", Dua 
tahun kemudian, mereka membawanya ke Kebun 
Binatang Bronx di New York. Ia dipamerkan dalam ke- 
lompok "nenek moyang manusia" bersama beberapa 
simpanse, gorila bernama Di nah, dan orang utan bernama Dohung. Dr. 
William T. Homaday, seorang evolusionis direktur kebun binatang terse- 
but memberikan sambutan panjang lebar tentang betapa bangganya ia 
memiliki "bentuk transisi" yang luar biasa ini di kebun binatangnya dan 
memperlakukan Ota Benga dalam kandang seolah ia seekor binatang bia- 
sa. Tidak tahan dengan perlakuan yang diterimanya, Ota Benga akhirnya 
bunuh diri. 6 

Manusia Piltdown, Manusia Nebraska, Ota Benga.... Skandal-skandal 
ini menunjukkan bahwa ilmuwan evolusionis tidak ragu-ragu mengguna- 
kan segala cara vang tidak ilmiah untuk membuktikan teori mereka. De- 
ngan mengingat hal ini, ketika kita melihat yang dinamakan bukti lain dari 
mitos "evolusi manusia", kita akan menghadapi situasi yang sama. Inilah 
sebuah cerita fiksi dan sepasukan rela wan yang siap mencoba apa saja 
untuk membenarkan cerita itu. 



orA BENGA 
■Orang PigrMi Xel)gfi 
Binatang' 


6) PhSps Vemsr Braflfofd, Harvffjf Rume, Ofa & 3 nga; Pygmy u? TUg Zoo Ne* Yo-lc Della Boo*s, 1992 


Bab 


Skenario 
Evolusi Manusia 

D alam bab-bab sebelumnya, kita melihat bahwa di 
alam tidak ada mekanisme yang menyebabkan 
makhluk hidup berevolusi. Makhluk hidup muncul 
bukan akiba t proses evolusi, melainkan secara tiba-tiba dalam 
bentuk yang sempurna. Mereka diriptakan sendiri-sendiri. 
Oleh karena itu, jelaslah bahwa 'evolusi manusia" juga meru- 



Lalu,apa yang digunakan evolusionis sebagai pijakan un- 
tuk dongeng ini? Dasarnya adalah keberadaan fosil yang ber- 
limpah sehingga evolusionis dapat membangun penafsiran 
imajinatif. 

Sepanjang sejarah,, telah hi d u p lebih dari 6.000 spesies kera 
dan kebanyakan dari mereka telah punah. Kini hanya 120 spe- 
sies kera yang masih hidup di bumi. Sekitar 6.000 spesies kera 
ini, mayoritas telah punah, menjadi sumber yang kaya bagi 
evolusionis. i 

Evolusionis menulis skenario evolusi manusia dengan 
menyusun sejumlah tengkorak yang cocok dengan tujuan me- 
reka, berurutan dari yang terkecil hingga yang terbesar, lalu 
menempatkan di antara mereka tengkorak beberapa ras ma- 
nusia yang telah punah. Menurut skenario ini, manusia dan 
kera modem memiliki nenek moyang yang sama. Nenek mo- 
yang ini berevolusi sejalan dengan waktu. Sebagian dari mere- 
ka menjadi kera modem, sedangkan kelompok lain berevolusi 
melalui jalur yang berbeda, menjadi manusia, masa kini. 

Akan tetapi, semua temuan paleontologi, anatomi dan 
biologi menunjukkan bahwa pernyataan evolusi ini fiktif dan 
tidak sahih seperti semua pernyataan evolusi lainnya. Tidak 


66 


KERUNTUi IAN ILOKl LV'OLUSI 


ada bukti-bukti kuat dan nyata untuk menunjukkan kekerabatan antara 
manusia dan kera. Yang ada hanyalah pemalsuan, penyimpangan, gam- 
bar-gambar serta komentar-komentar menyesatkan. 

Catatan fosil mengisyaratkan kepada kita bahwa sepanjang sejarah, 
manusia tetap manusia, dan kera tetap kera. Sebagian fosil yang dinyata- 
kan evolusi oni s sebagai nenek moyang manusia berasal dari ras manusia 
yang hidup hingga akhir-akhir ini sekitar 1 0.000 tahun lalu dan kemudi- 
an menghilang. Selain itu, banyak orang masa kini memiliki penampilan 
dan karakteristik fisik yang sama dengan ras-ras manusia yang punah, 
yang dinyatakan evolusionis sebagai nenek moyang manusia. Semua ini 
adalah bukti nyata bahwa manusia tidak pernah mengalami proses evolu- 
si sepanjang sejarah. 

Bukti terpenting adalah perbedaan anatomis yang besar antara kera 
dan manusia, dan tidak satu pun di antara perbedaan tersebut muncul me- 
lalui proses evolusi. "B i pedal! tas" (kemampuan berjalan dengan dua 
kaki) adalah salah sabi di antaranya. Seperti yang akan diuraikan lebih 
lanjut, bipedalitas hanya terdapat pada manusia dan merupakan salah 
satu sifat terpenting yang membedakan manusia dengan hewan. 

Silsilah Imajiner Manusia 

Darwiius menyatakan bahwa manusia modern saat ini berevolusi dari 
makhluk serupa kera. Menurut mereka, selama proses evolusi yang diper- 
kirakan berawal 4-5 jula tahun lalu, terdapat beberapa "bentuk transisi" 
antara manusia modern dan nenek moyangnya. Menurut skenario yang 
sepenuhnya rekaan ini, terdapat empat "kategori" dasar: 

1, Australcpititecus 

2. Homo habilis 

3, Homo erectus 

4. Homosspiens 

Evolusionis menyebut nenek moyang pertama manusia dan kera 
sebagai J AustraJopithecus', yang berarti "Kera Afrika Selatan". A ustralo- 
pithecus hanyalah spesies kera kuno yang telah punah, dan memiliki bera- 
gam tipe. Sebagian berperawakan tegap, dan sebagian lain bertubuh kecil 
dan ra mping. 

Evolusionis menggolongkan tahapan evolusi manusia berikutnya se- 
bagai "homo", yang berarti 11 manusia". Menurut pernyataan evolusionis, 
makhluk hidup dalam kelompok Homo lebih berkembang daripada Aus- 
tralopithecus, dan tidak terlalu berbeda dengan manusia modern. Ma- 


Skenario Evolusi Manusia 


Saty Tulang Rahang Sebagai Sumber Inspirasi 



Fosil Ramaplthecus pertama yang 
ditemukan; tulang rahang yang 
hilang, terdiri dari dua bagian 
(kanan). Evdusionis dengan berani 
menggambarkan Ra mapithecus, 
keluarga dan lingkungan termpai 
tinggal mereka, hanya berdasarkan 
tulang rahang ini. 



tli ,ia modem di zaman kita, Homo sapiens, dikatakan terbentuk pada 
tahapan terakhir evolusi spesies ini. 

Fosil-fosil seperti 'Manusia Jawa", "Manusia Peking", dan "Lucy", 
yang senantiasa muncul di media massa, jurnal dan buku-buku kuliah 
evolusionis, termasuk dalam salah satu dari keempat spesies di atas. Spe- 
sies-spesies ini juga d iasumsikan bercabang menjadi sub-sub spesies. 

-jumlah kandidat bentuk transisi dari masa lampau, seperti Ramapi- 
i becus, harus dikeluarkan dari silsilah imajiner evolusi manusia setelah di- 
ketahui mereka adalah kera biasa . 1 

Dengan menyusun rantai hubungan sebagai: "Australopithecus > 
i lumo habilis > Homo erectus > Homo sapiens", evolusionis menyatakan 
bahwa masing-masing spesies ini adalah nenek moyang spesies lainnya. 
Akan tetapi, temuan ahli-ahli paleoantropologi baru-baru ini meng- 
ungkapkan bahwa Auslralopithecus, Homo habilis dan Homo erectus 
hidup di belahan bumi berbeda pada masa yang sama. Selain itu, suatu 


Davci ? ifoeam. TMfimans t,o« an EsftyArmfans' , l Sciwce, Apr 1382, htai 6-7 


68 


KEKUNTUI 1AN TEORI EVOLUSI 


segmen manusia tertentu yang digolongkan sebagai Homoerectus ternya- 
ta hidup Lingga zaman modem. Homo sapicns ucamhrtakiim dan Homo 
sapiens sapicns (manusia modem) pernah hidup bersama di wilayah yang 
sama. Situasi ini jelas menunjukkan ketidakabsahan pernyataan bahwa 
mereka adalah nenek moyang bagi yang lain. 

Pada hakikatnya, semua temuan dan penelitian ilmiah telah mengung- 
kapkan bahwa catatan fosil tidak mengisyaratkan proses evolusi seperti 
yang dikemukakan evolustonis. Fosil-fosil tersebut, yang mereka katakan 
sebagai nenek moyang manusia, ternyata milik suatu ras manusia atau 
milik spesies kera. 

Lalu, yang manakah fosil manusia dan yang manakah fosil kera? 
Mungkinkah salah satu dari keduanya bisa dianggap sebagai bentuk tran- 
sisi? Untuk mendapatkan jawabannya, mari kita amati masing-masing 
kategori. 

Australopithecus: Spesies Kera 

A u straloplthecus, kategori pertama, berarti ''kera dari selatan". Makh- 
luk ini diduga pertama kati muncul di Afrika sekitar 4 juta tahun lalu dan 
hidup hingga 1 juta tahun lalu. Australopithecus memiliki beberapa kelas. 
Evolustonis berasumsi bahwa spesies Australopithecus tertua adalah A. 
afaraish. Setelah itu muncul A, nfriamus, yang memiliki kerangka lebih 
ramping, dan kemudian A. r obustus, yang memiliki kerangka relatif lebih 
besar. Sedangkan untuk A, Jwisei, sejumlah peneliti menganggapnya spe- 
sies yang berbeda dan sebagian lagi menggolongkannya dalam suh spe- 
sies dari A. mtajsfus. 

Semua spesies Australopithecus adalah kera yang sudah punah dan 
menyerupai kera masa kini. Ukuran tengkorak mereka sama atau lebih 
kecil dari simpanse vang hidup di masa sekarang. Terdapat bagian me- 
nonjol pada tangan dan kaki mereka yang digunakan uni ll k memanjat po- 
hon seperti simpanse zaman sekarang, dan kaki mereka memiliki kemam- 
puan menggenggam dahan. Mereka bertubuh pendek (maksimum 130 
cm) dan seperti simpanse masa kini, Australopithecus jantan lebih besar 
dari Australopithecus betina. Sekian banyak karakteristik seperti detail 
pada tengkorak, kedekatan kedua mata, gigi geraham yang tajam, struktur 
rahang, lengan yang panjang, kaki yang pendek, merupakan bukti bahwa 
makhluk hidup ini tidak berbeda dengankera zaman sekar ang, 

Evolu&iouis menyatakan bahwa meskipun Australopithecus memiliki 
anatomi kera, mereka berjalan dengan tegak seperti manusia dan bukan 
seperti kera. 


Skenario Evolusi Manusia 


69 


Pernyataan "berjalan tegak" ini ternyata telah dipertahankan selama 
puluhan tahun oleh sejumlah ahli paleoantropologi seperti Rtdtard Lear 
key dan Donald C Johanson, Namun, banyak ilmuwan telah melakukan 
penelitian pada struktur kerangka Australopithecus dan membuktikan 
ketidakabsahan argumentasi tersebut. Penelitian menyeluruh pada bera- 
gam spesimen Australopithecus oleh dua ahli anatomi kelas dunia dari 
| nggris dan Amerika Serikat,. Lord Soli y Zuckerman dan Prof. Charles Ox- 
nard, menunjukkan bah wa makhluk ini tidak bipedal dan bergerak seperti 
kera masa kini. Setelah mempelajari fosil-fosil ini selama 15 tahun dengan 
segala perlengkapan yang diberikan pemerintah Inggris, Lord Zuckerman 
dan timnya yang beranggotakan 5 orang spesialis sampai pada kesimpul- 
an bahwa Australopithecus hanya spesies kera biasa dan pasti tidak 
bipedal, Zuckerman sendiri adalah seorang evolusionis, Begitu pula 
‘Karies E. Oxnard, evolusionis yang terkenal dengan penelitiannya pada 
subjek tersebut, menyamakan struktur kerangka Australopithecus de- 
ngan milik orang utan modern.' * 1 Akhirnya, pada tahun 1994, sebuah tim 
i ari Universitas Liverpool Inggris melakukan riset menyeluruh untuk 
mencapai suatu kesimpulan vang pasti Mereka berkesimpulan bahwa 
" A u s tralo p i thecus adalah kuadripedar . ' 

Singkatnya, Australopithecus tidak memiliki kekerabatan dengan ma- 
nusia dan mereka hanyalah spesies kera yang telah punah. 

Homo Habilis’ Kera yang Dinyatakan sebagai Manusia 

Kemiripan struktur kerangka dan tengkorak Australopithecus dengan 
simpanse, dan penolakan terhadap pernyataan bahwa makhluk ini ber- 
jalan tegak, telah sangat menyulitkan ahli paleoantropoJogi pro evolusi. 
Karena, menurut skema evolusi rekaan mereka, Homo erectus muncul 
setelah Australopithecus. Karena awalan kata "homo" berarti "manusia", 
maka Homo erectus tergolong kelas manusia berkerangka tegak. Ukuran 
engkoraknya dua kali lebih besar dari Australopithecus, Peralihan lang- 
mg dari Australopithecus, yakni seekor kera mirip simpanse, ke 1 iomo 
t rectus yang berkerangka sama dengan manusia modem, adalah mustahil 
bahkan menurut teori mereka sendiri. Jadi, diperlukan "mata rantai", yak- 
; 'bentuk transisi", Dan konsep I-Iomo habilis muncul untuk memenuhi 
kebutuhan ini. 

2 ' E f >g n Kear, "Sd vs KaraJfefln Sm' (fire Mysl ary a f m ffyes s, n d fito Wfripsl Bilim va Teknx, No. 203 
Ckfcterm hbn.25u 
Nttf* Vd U2 , 1 Agustus 1996. hlm. 401. 

i) Cari 0. Ounbsr, Hizlcncsf Gftjtajy. New York, Jciin WiVtysrrt -Semi. 1961. Nm J10, 


Australopithecus Aferensis 


§ 

a 



Fosil pertama yang 
ditemukan di Hadar, Ethiopia. 
yang dianggap sebagai 
spesies Australopithecus 
aferensis adalah AL 28B-1 
atau Tucy". Sudah lama 
evolusi m lis berusaha keras 
membuktikan bahwa Lucy 
dapat berjalan tegak. Tetapi 
penelitian terakhir memasti- 
kan bahwa binatang ini 
adalah kera biasa yang 
berjalan membungkuk. 





A 

Fosil Australopithecus 
aferensis AL 333-105 di atas 
adalah milik anggota muda 
spesies ini. karena itulah 
tonjolan belum terbentuk 
pada tengkoraknya, 






Kera yang Telah Punah 


Di kanan adalah 
tengkorak fosil 
Australopitheous 
aferensis AL 
444-2, dan di 
bawahnya 
adalah 

tengkorak kera 
modern. 
Kemiripan yang 
sangat jelas 
menegaskan 
bahwa A. 
Aferensis actalah 
spesies kera 
biasa tanpa ciri- 
ciri "mirip 
i n anus ia". 






72 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


Pengelompokan Homo habilis diajukan pada tahun 1960-an oleh Ke- 
luarga Leakey, sebuah keluarga "pemburu fosii r . Menurut Leakey, spesies 
haru yang mereka kelompokkan sebagai Homo habilis memiliki kapasitas 
tengkorak relatif besar, kemampuan berjalan tegak dan menggunakan 
peralatan dari batu dan kayu. Karena itu, mungkin saja ia adalah nenek 
moyang manusia. 

Fosil-fosil baru dari spesies yang sama ditemukan pada akhir tahun 
1980- a n, dan mengubah total pandangan ini. Sejumlah peneliti seperti Ber- 
nard Wood dan C. Laring Brace, berdasarkan fosil-fosil baru tersebut 
mengatakan bahwa Homo habilis, yang berarti ' J manusia yang mampu 
menggunakan alat" seharusnya digolongkan sebagai Australopithecus 
habilis yang berarti " kera Afrika Selatan yang mampu menggunakan alat'", 
karena Homo habilis memiliki banyak kesamaan ciri dengan kera Aus- 
tralopithecus. la memiliki lengan yang panjang, kaki yang pendek dan 
struktur kerangka mirip kera seperti Australopithecus Jari tangan dan jari 
kakinya cocok untuk memanjat. Struktur tulang rahangnya sangat mirip 
dengan rahang kera masa sekarang. Rata-rata kapasitas tengkoraknya 
yang 600 cc juga mengindikasi fakta bahwa Homo habilis adalah kera. 
Singkatnya, Homo habilis, yang diklaim sebagai spesies berbeda oleh se- 
jumlah evolusionis, ternyata merupakan spesies kera seperti semua Aus- 
trlopithecus yang lain , 

Penelitian yang dilakukan pada tahun-tahun berikutnya benar-benar 
menunjukkan bahwa I lomo habilis tidak berbeda dengan Australopithe- 
cus. Fosil tengkorak dan kerangka OH26 yang ditemukan Tim White me- 
nunjukkan bahwa spesies ini memiliki kapasitas tengkorak kecil, lengan 
panjang serta kaki pendek yang memungkinkannya memanjat pohon; 
tidak berbeda dengan kera modern. 

Analisis terperinci yang dilakukan ahli antropologi Amerika, Hollv 
Smith, pada tahun 1994 menunjukkan bahwa Homo Habilis bukan ''ho- 
mo*, atau "manusia", melainkan "kera". 

Mengenai analisis yang dilakukannya terhadap gigi-gigi Australopi- 
thecus, Homo habilis. Homo erectus dan Homo neandertalensis, Smith 
menyatakan; 

Dengan wewfrifasi analisis hanya pada spesi mm-spes i me ) t yang memenuhi 
kriteria ini, pola perkembangan gigi Australopithecus dan Homo ha- 
bilis menunjukkan bahwa mereka sekelompok dengan kera Afrika. 
Sedangkan Homo erectus dan Neandertal diklasifikasikan dengan manusia ' 


51 Htfly Smilh. Amon'ts.n Joumst ol PtySica 1 AmfX^ r Vol. M. Wn. 307-3-25. 



Homo Habilis: Satu Lagi Kera yang Telah Punah 


‘i-'f. * 


tiri* 




L ' fr ' 1 * 

il * P i 'i 




Homo habilis OH 7' di samping kanan 
adalah fosil? yang paling baik menggam- 
barkan karakteristik rahang Homo habilis. 
Fosil rahang ini memiliki gigi seri yang 
besar. Gigi gerahamnya kecil. Bentuk 
rahang persegi. Semua ciri ini membual 
rahang i m sangat mirip dengan rahang 
kera masa kini. Dengan kata lain, rahang 
Homo habilis menegaskan sekali lagi 
bahwa makhluk ini adalah sejenis kera. 


Sudah sejak lama para 
evolusionis menyala* 
kan bahwa makhluk 
yang mereka namakan 
Homo habilis dapat 
berjalan tegak. Mereka 
beranggapan telah 
menemukan mata 
rantai penghubung 
antara kera dengan 
manusia. Akan tetapi, 
fosil-fosil baru Homo 
habilis yang ditemukan 
Tim White gada tahun 
19B6 dan diberi nama 
OH 62 membantah 
klaim ini. Fragmen fosil 
ini memperirhalkan 
bahwa Homo habilis 
berlengan panjang dan 
berkaki pendek seperti 
kera modern. Fosil ini 
mengakhiri klaim bah- 
wa Homo habilis adalah 
makhluk bipedal yang 
dapat berjalan tegak. 
Ternyata, Homo habilis 
juga tidak lebih dari 
spesies kera. 



74 


KERUNTU1 LAN TEORI EVOLUSI 


Tahun itu juga, tiga spesialis anatomi, Fred Spoor, Bernard Wood dan 
Frans Zonneveld, menarik kesimpulan serupa melalui metode yang sama 
sekali berbeda. Metode ini berdasarkan analisis perbandingan saluran 
setengah lingkaran pada telinga bagian dalam milik manusia dan kera 
yang berfungsi menjaga keseimbangan. Saluran ini berbeda jauh antara 
manusia yang berjalan tegak, dengan kera yang berjalan membungkuk. 
Saluran telinga bagian dalam pada semua Australopithecus serta spesi- 
men Homo habilis yang diteliti oleh Spoor, Wood dan Zonneveld, sama 
seperti pada kera modern. Saluran telinga bagian dalam pada Homo 
erectus sama dengan pada manusia modem:' 

Temuan ini membuahkan dua hasil penting: 

1. Fosil-fosil yang dikatakan sebagai Homo habilis sebenarnya tidak 
termasuk kelas "homo", atau manusia, tetapi kelas Australopithecus, 
atau kera, 

2. Baik Homo habilis maupun Australopithecus adalah makhluk hidup 
yang berjalan membungkuk, dan karenanya memiliki kerangka kera. 
Mereka tidak memiliki hubungan apa pun dengan manusia. 


Homo Rudolfensis: Susunan Wajah yang Salah 

Homo rudolfensis adalah nama yang diberikan kepada beberapa ba- 
gian fosil yang ditemukan pada tahun '1972. Kelompok yang diwakili fosil 
ini juga dinamai Homo rudolfensis karena ditemukan di dekat Sungai 
Rudolfdi Kenya. Mayoritas ahli paleoantmpologi menyetujui bahwa fosil- 
fosil ini tidak berasal dari spesies yang berbeda, melainkan termasuk 
Homo habilis. 


Richard Leakey, penemu fosil tersebut, memperkenalkan tengkorak 
yang dinamai "KNM-ER 1470" dan dinyatakan berusia 2, S juta tahun itu 


sebagai penemuan terbesar dalam sejarah antropologi dan berpengaruh 
luas. Menurut Leakey, makhluk berukuran tengkorak kecil seperti Austra- 


lopithecus namun berwajah manusia tersebut adalah mata rantai yang 
hilang antara Australopithecus dan manusia. Akan tetapi, tidak berapa la- 
ma kemudian diketahui bahwa wajah mirip manusia dari tengkorak 
KNM-ER 1470 yang sering tampil pada sampul depan majalah-majalah 
ilmiah adalah hasil penggabungan fragmen-fragmen tengkorak secara 
keliru - yang mungkin dilakukan dengan sengaja. Prof. Tim Bromage, 
pengkafi anatomi wajah manusia, menjelaskan kenyataan yang diung- 
kapnya dengan bantuan simulasi komputer ini pada tahun 1992: 


6) Fred Spocr, Banwd Wood, Fraas ZonmaveU, T*pfeal ion & Eaity M cmfriitf i.sfifynliw Morptology fer Ewfofan 
ot Human Bipedai Locomoim’t Nalura. Vd. 369 , 23 Juni 1994, hlm. 645-64®. 


Skenario Evolusi Manusia 


75 


Ketika KNM-ER 1470 pertama kuli direkonstruksi, wajahnya dilekatkan pada 
tengkorak dukun posisi hampir vertikal, sangat menyerupai wajah datar 
manusia modem. Akan tetapi penelitian baru-baru ini mengenai hubungan* 
hubungan anatomis menunjukkan bahwa pada masa hidupnya wajah itu 
seharusnya sungai menonjol, memunculkan aspek mirip kera , agak mirip 
dengan wajah Austrdopithecusf 

Mengenai kasus ini, seorang ahli paleoantropologi evolusionis, f. E. 
Cronirv menyatakan: 

... wajahnya yang dikonsiruksi relatif kokoh, naso-alveolarehvus yang agak 
datar (mengarah wajah cembung Australopithecus), lebar-ntaksimum teng- 
korak yang rendah (pada bagian temporal), gigi taring yang kuat dan geraham 
yang besar (seperti yang ditunjukkan oleh sisa akarnya), seluruhnya merupa- 
kan sifat-sifat yang relatif primitif, yang menghubungkan spesimen tersebut 
dengan kelompok A . african u s* 

C, Loring Bracedari Universitas Michigan berkesimpulan sama setelah 
ia menganalisis struktur rahang dan gigi tengkorak 1470, Menurutnya, 
ukuran rahang dan bagian yang ditumbuhi gigi geraham menunjukkan 
bahwa ER 1470 memiliki wajah dan gigi Australopithecus. 

Prof. Alan Waiker, ahli paleoantropologi dari Universitas John Hop- 
kins telah melakukan banyak penelitian pada KNM-ER 1470 seperti hal- 
nya Leakey, dan bersikeras bahwa makhluk hidup int seharusnya tidak di- 
kelompokkan sebagai "homo" atau spesies manusia seperti Homo habilis 
a tau Homo rudolfensis, tetapi harus dimasukkan ke dalam spesies Austra- 
lopithecus. 1 * 

Jadi, pengelompokan seperti Homo habilis atau Homo rudolfensis 
yang dikatakan sebagai bentuk transisi antara Australopithednes dengan 
llomo erectus, sepenuhnya hanyalah rekaan. Sebagaimana dikuatkan 
oleh banyak peneliti masa kini, makhluk-makhluk hidup ini adalah ang- 
gota Australopithecus. Seluruh ciri anatomis memperlihatkan bahwa 
mereka adalah spesies kera. 

Setelah makhluk-makhluk ini, yang ternyata semuanya spesies kera, 
kemudian muncul fosil-fosil "homo 'vang meru pakan fosil-fosil manusia, 

7)Tim Brcmiage. NBwScmUst, Vol 133. 1992, Mm. 38*41 

6;J. E. Cronin. M. T. Bmz, C, B. Slnrrgar Y. Rak ’Jpmjco atf-Ms* tf) Hbn^£ifaluiSin F , Katore, Vot. 292. 1961 
hlm. 113-122. 

9;.C. L Brace, H. Helson, H. Kan, M. L. Brace, Atlas af Human &mMon, 2Jto. tim Yoft: Rraftart arvd Wusom. 1979 
IflA-an Wall® r, Sd&fUKc Atasncsn, Vd 239 (2j, 1976. hlm. .54. 


76 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


Homo Erectus dan Selelahnya: Manusia 

Menurut skema rekaan evolusionis, evolusi internal spesies Homo 
adalah sebagai berikut: pertama Homo erectus, kemudian Homo sapiens 
purba dan Manusia Neandertal, lalu Manusia Cro-Magnon. dan terakhir 
manusia modem. Akan tetapi, semua klasifikasi Ini ternyata hanya ras-ras 
asli manusia. Perbedaan di antara mereka tidak Lebih dari perbedaan anta- 
ra orang Inuit (eskimo) dengan negro atau antara pigmi dengan orang 
Eropa, 

Mari kita terlebih dulu mengkaji Homo erectus, yang dikatakan 
sebagai spesies manusia paling primitif. Kata “ereci" berarti ' tegak 1 ', maka 
'Homo erectus' 1 berarti ' manusia yang berjalan tegak". Evolusionis harus 
memisahkan manusia-manusia ini dari yang sebelumnya dengan menam- 
bahkan ciri "tegak" sebab semua fosil Homo erectus bertubu h tega k, tidak 
seperti spesimen Australopithecusatau Homo habilis. Jadi, tidak terdapat 
perbedaan antara kerangka manusia modern dan Homo enectus. 

Alasan utama evolusionis mendefinisikan I lomo erectus sebagai "pri- 
mitif" adalah ukuran tengkoraknya (900-1 100 oc) yang lebih kecil dari rata- 
rata manusia modem, dan tonjolan alisnya yang tebal. Namun, banyak 
manusia yang hidup di dunia sekarang memiliki volume tengkorak 
sama dengan Homo erectus (misalnya suku Pigmi) dan ada beberapa ras 
yang memiliki alis menonjol (seperti suku Aborigin Australia). 

Sudah menjadi fakta yang disepakati bersama bahwa perbedaan ukur- 
an tengkorak tidak selalu menunjukkan perbedaan kecerdasan atau ke- 
mampuan, Kecerdasan bergantung pada organisasi internal otak, dan bu- 
kan pada volumenya," 1 

Fosil yang telah menjadikan Homo erectus terkenal di dunia adalah 
fosil Manusia Peking dan Manusia Jawa yang ditemukan di Asia. Akan 
tetapi, akhirnya diketahui bahwa dua fosil ini tidak bisa diandalkan. Ma- 
nusia Peking terdiri dari beberapa bagian vang terbuat dari plester untuk 
menggantikan bagian asli yang hilang. Sedangkan Manusia Jawa "ter- 
susun" dari fragmen-fragmen tengkorak, ditambah dengan tulang pang- 
gul vang ditemukan beberapa meter darinya, tanpa indikasi bahwa tu- 
lang-tulang tersebut berasal dari satu makhluk hidup yang sama, Itu se- 
babnya fosil Homo erectus yang ditemukan di Afrika menjadi lebih pen- 
ting. (Perlu diketahui pula bahwa sejumlah fosil yang dikatakan sebagai 
Homo erectus, oleh sebagian evolusionis dimasukkan ke dalam kelompok 
kedua yang diberi nama ''Homo ergastef. Ada perbedaan pendapat di 


11;* Marvin Lubenw, Boros o? Cwifontofi G r aod ftap-ds. Banw. lfS2. f*n 


Homo Erectus: Ras Manusia Kuno 



Homo erectus berarti 'manusia tegak’ Semua fosil 
yang termasuk spesies Ini berasal dari ras-ras manusia 
tertentu. Karena sebagian besar fosil Homo erectus tidak 
memiliki karakteristik yang sama, sungguh sulit mendefi- 
nisikan mereka berdasarkan tengkoraknya Itu sebabnya 
peneliii evolusionis yang berbeda membuat klasifikasi dan 
penamaan yang berbeda pula. Kiri atas adalah tengkorak 
yang ditemukan di Koobi Fora. Afrika pada tahun 1975 
yang secara umum mendefinisikan Homo erectus. Kanan 
atas adalah tengkorak Homo engasler KNM-ER 3733, 
yang masih dipertanyakan. 

Ukuran tengkorak dari beragam fosil Homo erectus ini 
berkisar antara 900 hingga 1100 cc. Angka ini masih da- 
lam batas ukuran tengkorak manusia modem. 

Kerangka KNM-WT 1 5000 atau Anak Turkana di sebe- 
lah kanan barangkali fosil manusia tertua dan terlengkap 
yang pernah ditemukan. Penelitian terhadap fosil yang di- 
perkirakan berusia 1,6 Juta tahun ini menunjukkan bahwa 
pemiliknya seorang anak berusia 1 2 tahun yang bisa men- 
capai tinggi dewasa sekitar 1,80 m. Fosil yang sangat me- 
nyerupai ras Neandertal ini adalah satah satu bukli paling 
kuat yang menggugurkan kisah evolusi manusia. 

Evolusionis Donald Johnson melukiskan fosil ini seba- 
gai berikut: "la tinggi dan, kurus. Bentuk tubuh dan perban- 
dingan antara tangan dan kakinya sama dengan orang 
Afrika Khatulistiwa yang hidup Seat ini. Ukuran tangan dan 
Kakinya cocok sekali dengan orang dewasa kulit putih 
Amerika Utara masa kini," 



KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 



Pelaut Berusia 700 Ribu Tahun 



Eifly htfiniBl «<« mjch smirttr ihm wb mjpttftd 

OUt il«h orgi^rwl mi ^ui- iA uirTf>jnJH| !hr h ■•4« 

?■** rtirti ttart 7D0 M» tadrt rirtlrt llu* »*tI# fcrflrtrfl. HB W * 
ihuiijhl—rfrij ibn W DCH WsUi «U I -«ll 

wei lar^t** K' DJOfJIh*)» ihir rlhTfc f4iBi u «ifl inifuh taini 

IWl MP Ah^T tMI*! ftOffl KMT Ih* Inb 4*1*1 hw . 

pd##Wflfrn?fv J'J| MtttlfbraVffil Jftl lir umr pfrkil J 

H« rdlFJ|ppn M Unlvnpity- pf N™ 1W w*mhrn fc** 

I ''i'inl k r. n-rttwm Sirw f*MJ& Wui ll Ihtc ihr Uk-4' •mtii JM 
n ir mitil uJ in ftrtd AuiuifL ui\l h* ihr UKnlilJ VJl 


'Manusia prasejatah lemyate le$ih cfi^das Sari yang kita duga. 

Bcnia yang d^al di tewSwhsrpada tanggai HMarol 1996 im mengungkapkan bahwa manusia 
yang de r i a^nhisioris disebut HSarnQ er$Clus telah iwlakukan pelayaran 709 ribu itfiun alu. Manusia ini 
rnem, k: nengaiariuan dan teknolog? vangciAap uniyk membangun kaaai se*a irsmilfo kebudayaan yang 
•T-arggunaon ekit pertiubungar. laul. karenanya idak bisa dikatakan ‘primitif' 

antara mereka tentang masalah ini. Kita akan menganggap semua fosil ini 
termasuk kelompok Homo erectus). 

Spesimen Homo erectus paling terkenal dari Afrika adalah fosil "Nun- 
koiome homo erectus" atau “Anak Lelaki Turkimu", yang ditemukan dekat 
danau Turkana, Kenya. Dipastikan bahwa fosil tersebut milik seorang 
anak laki-laki berusia 12 tahun, yang mungkin akan mencapai tinggi de- 
wasa 1,83 meter, Struktur kerangka vang tegak dari fosil tidak berbeda 
dengan manusia modern. Mengenai ini, seorang ahli paleo antropologi 
Amerika, Alan Walker, meragukan kemampuan ahli patologi kebanyakan 
untuk membedakan kerangka fosil tersebut dengan kerangka manusia 
modern."’ 3 Tentang tengkorak tersebut, Walker berkata bahwa 
"tengkorak itu tampak sangat mirip dengan Neandcrtal". ‘Seperti yang 
akan kita temukan pada bab berikutnya, Neandertal adalah ras manusia 
modem Jadi, Homo erectus adalah ras ma nusia modern juga. 

Bahkan evolusioms Richard Leakey menyatakan bahwa perbedaan 
antara Homo erectus dan manusia modern tidak lebih dari variasi vas; 

Perbedaan bentuk tengkorak, tingkat tonjolan wajah, kekokohan dahi dan 
sebagiiinyu akan terlihat. Perbedaan-perbedaan ini mungkin seperti yang 


\ 2 \ Eoyce Rensije-ger. The Wfesfiihgftwftosf, 19 Noverber 1964. 
13) tM 



Skenario Evolusi Manusia 


n 


kita saksikan saat ini pada ras-ras manusia modem yang terpisah 
secara geografis. Variasi biologis semacam ini muncul ketika popttlasi-popu- 
lasi saling terpisah secara geografis untuk kurun waktu yang lama.' * 

Prof. William LaugMm dari Universitas Connecticul melakukan peng- 
jian anatomi menyeluruh terhadap orang-orang Jnuit dan orang-orang 
ang hidup di kepulauan Akut, la mendapati mereka sangat mirip de* 
■ ,in Homo erectus. Laughlin berkesimpulan bahwa semua ras ini temya- 
i as-ras yang bervariasi dari Homo sapiens (manusia modem). 

jika kiia mempertimbangkan perbedaan besar antara kelompok-kelompok yang 
berjauhan seperti Eskimo dan Bushman , yang diketahui berasal dari satu 
spesies Homo sapiens, maka dapat disimpulkan bahwa Sinanthropus (spesi- 
men erectus-ALC] termasuk dalam spesies yang s ama: ' 

Di lain pihak, terdapat jurang pemisah yang lebar antara Homo erec- 
tus H Suatu ras manusia, dan kera yang mendahului Homo crcctus dalam 
skenario "evolusi manusia" (Australopi thecus, Homo hahilis, Homo ru- 
lolfensis). Ini berarti bahwa manusia pertama muncul secara tiba-tiba da- 
lam catatan fosil dan tanpa sejarah evolusi apa pun, Hal ini sudah cukup 
jelas mengindikasikan bahwa mereka diciptakan. 

Akan tetapi, pengakuan atas fakta ini akan sangat bertentangan de- 
ngan filsafat dogmatis dan ideologi evolusionis. Karenanya, mereka men- 
coba menggambarkan Homo erectus, ras manusia sesungguhnya, sebagai 
makhluk separo kera. Pada rekonstruksi Homo erectus, evolusionis berke- 
menggambarkan ciri-ciri kera. Sebaliknya, dengan metode penggam- 
baran yang sama, mereka memanusiakan kera seperti Australopi thecus 
:Ltu Homo habilis. Dengan cara ini, mereka berupaya "mendekatkan" 
era dan manusia, dan menutup celah antara dua kelompok makhluk 
hidup yang berbeda ini. 

Neandertal 

Neandertal adalah manusia yang tiba-tiba muncul 100 ribu tahun lalu 
h Eropa dan kemudian menghilang - atau terasi miksi melalui pembaur- 
. r i dengan ras-ras lain secara diam-diam namun cepat, 35 ribu tahun lalu. 
Perbedaan antara mereka dengan manusia modem hanyalah kerangka tu- 
buh yang lebih kekar dan kapasitas tengkorak mereka sedikit lebih besar. 

W) Rrcharci Leakfly, ftip Mafcwig o! Maulid, London; Spiene Bwhs. 19B1. Nm. 62. 

' 5) Marvin Liibsnew, SpuSscf CEVitePKan, Grand Rapids, Baker 199 2. Nm 136. 


80 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 



TOPENG PALSU. 

MfigJcpunMali 
barter dengan 
manusia msdKn, 
Neandertal masih 
$aja c ukiskan tctelt 
evdhjSiKiissebaga: 
makhluk; minp Kera 


Neandertal adalah ras manusia, dan ke- 
nyataan ini sekarang diakui oleh hampir se- 
mua orang, Evolusionis telah berusaha keras 
menampilkan mereka sebagai ''spesies pri- 
mitif", namun semua temuan menunjukkan 
bahwa Neanderthal tidak berbeda dengan 
orang berperawakan "kekar 7 ' yang lewat di 
jalan saat ini. Seorang pakar dalam liat ini, 
Erik Trinkaus, ahli paleoantropologi dari 
Universitas New Mesdco menulis: 

Perbandingan anatomis terperinci antara sr- 
sadisi i kerangka Neandertal dengan kerangka 
manusia modern tidak menunjukkan dengan 

n 

pasti bahwa kemampuan lokomotif manipulatif intelektual 
atau bahasa Ncandertal iebih rendah dari manusia modern.' " 

Banyak peneliti modem menggolongkan manusia Nean- 
dertal sebagai sua Lu sub spesies dari manusia modem dan 
menamakannya "Homo sapiens neandertdensis u . Temuan-te- 
muan membuktikan bahwa Neandertal mengubur mayat 
kerabat mereka, membuat alat musik dan memiliki hubung- 
an kebudayaan dengan Homo sapiens sapiens yang hidup 
seperiode. Tegasnya, Neandertal adalah ras manusia bertu- 
buh "kekar" yang menghilang seiring perjalanan masa. 


Homo Sapiens Kuno, Homo Beilderbergensis 
dan Manusia Cro-Magnon 

Dalam skema evolusi rekaan, Homo sapiens kuno ada- 
lah tahapan terakhir sebelum manusia modem. Pada kenya- 
taannya, evolusionis tidak dapat berkata banyak tentang 
manusia ini, karena hanya ada sedikit perbedaan antara 
mereka dengan manusia modem. Sejumlah peneliti bahkan 
mengatakan bahwa representasi ras ini masih hidup hingga 
sekarang, dan merujuk kepada orang Aborigin di Australia 
sebagai contoh. Seperti Homo sapiens, orang Aborigin juga 

1 6) Erik Tnnkaiis, 'Mari Awes lb* NswdtrihaSs’ Natura! Hd&y, Wol. a? . Dese<Tte r 
I97fl. Nrr 10; R. L. Holfcway. Tte MMrtcfertfaal Srair?. 1 Wfaf tVas Pmiti vs', Sipkman 
A/rwrcan JoumafGf Riysical Anihrcptfogy, Vtf 12 1991 hfm 





Skenario Evolusi Manusia 


81 


Nean-dertal: Manusia Kekar 



Di atas ini adalah tengkorak Homo sapiens neandertalensis. tengko- 
rak Amud 1 yang ditemukan di Israel. Manusia Meandertha! umumnya 
dikenal berperawakan kekar tapi pendek. Akan teiapi, pemilik fosil Ini 
diperkirakan bertinggi badan 1,80 m. Kapasitas tengkorak terbesar 
dari yang pernah dijumpai: 1740 cc. Karena itu. fosil tersebut termasuk 
bukti penting yang dengan telak menghancurkan klaim bahwa 
Nesndertal adalah spesies primitif. 

memiliki alis tebal yang menonjol, struktur rahang miring ke dalam dan 
kapasitas tengkorak sedikit lebih kecil. Di samping itu, sejumlah penemu- 
an penting mengisyaratkan bahwa manusia semacam itu pernah hidup di 
Hongaria dan di beberapa desa di Italia hingga beberapa waktu lalu. 

Kelompok yang disebut sebagai Homo heilderbergensis dalam litera- 
tur evolu si oni s ternyata sama dengan Homo sapiens kuno. Dua istilah ber- 
beda ini digunakan untuk mendefinisikan ras manusia yang sama, karena 
perbedaan konsep di kalangan evolustonis, Semua fosil yang termasuk 
dalam golongan Homo heilderbergensis menunjukkan bahwa kelompok 
manusia yang secara anatomis sangat mirip dengan orang Eropa modern 
lelah hidup 500 ribu dan bahkan 740 ribu tahun sebelumnya, pertama di 
inggris dan kemudian di Spanyoh 


82 


TU! IAN TEORI EVOLUSI 



Diperkirakan manusia Cro-Magnon hidup 30.000 tahun lalu. Manusia 
ini memiliki tengkorak berbentuk kubah dan dahi yang lebar. Kapasitas 
tengkoraknya 1.600 cc, di atas rata-rata untuk manusia modern. Tengko- 
raknya memiliki tonjolan alis yang tebal dan tonjolan tulang di bagian 
belakang yang merupakan ciri manusia Neanderfhal dan Homoenectus. 

Kendati Cro-Magnon dianggap suatu ras Eropa, struktur dan volume 
tengkoraknya tampak lebih mirip tengkorak ras-ras yang hidup di Afrika 
dan daerah tropis saat ini. Berdasarkan ini, Cro-Magnon diperkirakan 
sebagai suatu ras Afrika kuno. Sejumlah temuan paleoantropologi telah 
menunjukkan bahwa ras Cro-Magnon dan Neandertal saling membaur, 
kemudian mengawali ras-ras dewasa ini. Sekarang sudah diakui bahwa 
representasi dari ras Cro-Magnon masih hidup di beberapa wilayah di 
benua Afrika, dan di daerah Salute dan Dor-dogne di Prancis. Kelompok 
manusia berkaiak teri stik sama juga hidup di Polandia dan Hongaria. 

Hidup Sezaman dengan Nenek Moyang 

Kajian kita sejauh ini lelah membentuk sebuah gambaran jelas: skena- 
rio "evolusi manusia hanyalah fiksi. Agar silsilah seperti itu ada, evolusi 
bertahap dari kera hingga manusia seharusnya sudah terjadi dan catatan 
fosil dari proses ini seharusnya telah ditemukan. Akan tetapi, ada jarak 
pemisahkan sangat lebar antara kera dan manusia. Struktur kerangka, 
kapasitas tempurung kepala dan kriteria lain seperti berjalan tegak atau 
sangat membungkuk, membedakan manusia dari kera. (Dari hasil riset 
tahun 1994 tentang saluran keseimbangan pada telinga bagian tengah, 
Auslralopithecusdan Homo habilis dikelompokkan sebagai kera, sedang- 
kan Homo erectus dikelompokkan sebagai manusia.) 

Satu lagi temuan penting yang membuktikan bahwa tidak mungkin 
ada silsilah keluarga di antara spesies yang berbeda-beda ini adalah: spe- 
sies yang ditampilkan sebagai nenek moyang dan penerusnya ternyata 
hidup bersamaan. Jika anggapan cvolusioms benar bahwa Australopithe- 
cus berubah menjadi I lomo habilis dan kemudian berubah menjadi I lomo 
erectus, maka seharusnya mereka hidup pada era yang berurutan. Akan 
tetapi, tidak ada urutan kronologi s seperti itu. 

Menurut perkiraan evolusionis, AustraJopithecus hidup dari 4 juta - 1 
juta tahun lalu. Sedangkan makhluk hidup yang digolongkan Homo habi- 
lis diduga hidup hingga 1,9-1, 7 juta tahun lalu. Homo rudolfensis, yang 
dianggap lebih "maju" daripada Homo habilis, diketahui berusia sekitar 
2,8-2, 5 juta tahuni Dengan kata lain. Homo rudolfensis hampir 1 juta tahun 
lebih tua dari Homo habilis, sang "nenek moyang". Di lain pihak, periode 


Skenario Evolusi Manusia 


S 



iARUM BERUSA 
26 RIBU TAHUN: 
Inilah sebuah tos il 
menarik yanp me- 
nunjukkan bahwa 
MeandehM maniki 
iGfigelahuan lentang 
pakaian: SBiHHh ja- 
rum berusia 3a ‘ibu 
lahun \0 Johanspi 
S. Edgar Aram Lucy 
lb Langit*. Nm 
9SJ 


Homo erectus adalah sekitar 1,8- 
1,6 juta tahun lalu. Artinya, spesi- 
men Homo erectus muncul di bu- 
mi pada selang waktu sama de- 
ngan Homo habilis, yang disebut 
sebagai nenek moyangnya . 

Alan Walker memperkuat fak- 
ta ini dengan menyatakan bahwa 
" terdapa t bu kt E dari A f ri ka I'i mu r 
tentang sejumlah kecil Australo- 


pithecus yang bertahan hidup se- 
zaman dengan H. habilis, lalu dengan H. erectus ' Louis 
Leakey pun. telah menemukan fosil-fosil Australopitheeus, 
Homo habilis dan Homo erectus yang berdekatan satu sama 
lain di wilayah Celah Olduvai, lapisan Bed II. 1 

Jadi pastilah, tidak ada silsilah kekerabatan seperti itu. 
Ahli paleontologi dari Universitas Harvard, Stephen Jay 
Gould, menjelaskan jalan buntu bagi evolusi ini meskipun ia 
sendiri seorangevolusionis: 

Apa judinya dengan urutan yang kita susun, jika ada tiga 
keturunan hominid hidup bemma (A. africanus, A, robustus , 
dan H, habilis), dan tidak sah/ pun duri mereka menjadi ketu- 
runan dari yang lain? Lagipuk, tidak satu pun dari ketiganya 
memperlihatkan kecenderungan evolusi semasa mereka hidup 
di bu mi? * 


jika kita beralih dari Homo erectus ke Homo sapiens, ki- 
ta kembali melihat bahwa tidak ada silsilah untuk dibica- 
rakan. Ada bukti yang menunjukkan bahw a Homo erectus 
dan Homo sapiens kuno hidup hingga 27.000 tahun dan 
bahkan 10.000 tahun sebelum masa kita, Dalam rawa Kow di 
Australia, tengkorak Homo erectus berusia sekitar 13.000 ta- 
hun telah ditemukan. Di pulau Jawa, sebuah tengkorak Ho- 
mo erectus y ang d i te mukan beru mu r seki ta r 27. 000 tahu n/ ' 

17) A-an Walkar, Science. W, 207. 1 980. hlm. 1103. 

Ifi) A. J. Keisfl, Physk&Anllvopekigy, ec$i I, New Vork: J. B Upincofl Co. l$70, hlrn. 22t M. 
0 Leakey. CMjea! Goigs, Vd. 3. C&mtnbge; CamWdge Univaraty Press, 1 971 Mm 272 

19) S. J. Gould, AlariiT^Hjsfwy. Vd. 85. t976 r Nm 30. 

20) Time. November 1996, 



84 


KERUNTUI 1AN TEORI EVOLUSI 


Sejarah Rahasia Homo sapiens 


Fakta paling menarik dan penting yang menggugurkan 
Lindasan utama silsilah imajiner teori evolusi ini adalah se- 
jarah manusia modern, yang ternyata e u ku p tua. Data pa- 
leoantropologi mengungkapkan bahwa orang-orang 1 lomo 
sapiens yang persis sama dengan kita, telah hidup pada satu 
juta tahun lalu. 



Orang yang menemukan bukti pertama 
dalam hal ini adalah Louis Leakey, seorang 
ahli paleoantropologi evolusionis, Pada ta- 
hun 1932, di daerah Kanjera sekitar Danau 
Victoria di Kenya, Leakey menemukan be- 
berapa fosil yang berasal dari zaman Pleis- 
tosin l engah, Fosil itu ternyata tidak berbe- 
da dengan manusia modern. Akan tetapi, 
zaman Pldstosin Tengah berarti satu juta 
tahun lalu. 3 'Karena penemuan ini memba- 
likkan silsilah keturunan evolusi, sejumlah 
ahli paleoantropologi evolusi emis tidak 
mau mengakuinya. Namun Leakey selalu 
bertahan, bahwa perkiraannya benar. 


Salai» satu fete^ur 
tenttla evotusonis, 
Dscovar rriE’ 
narnpilkaii waja'i 
*nami5ia berusa 
BOO.flOO tahun: pada 
sampoi tfapan d e» 
npaii pertanyaan 
eYtfusionis ‘InikaH 
.vajcm masa lampau 
kitar. 


Ketika kontroversi ini hampir terlupakan, sebuah fosil 
ditemukan di Spanyol pada tahun 1995 dan dengan sangat 
gamblang menunjukkan bahwa sejarah Homo sapiens ter- 
nyata jauh lebih tua dari yang diperkirakan. Fosil tersebut 
ditemukan di sebuah gua bernama G m n Dolina di wilayah 
Atapuenza di Spanyol oleh tiga orang ahli paleoantropologi 
Spanyol dari Universitas Madrid. Fosil tersebut adalah wa- 
jah anak laki-laki berusia 11 tahun yang sepenuhnya tampak 
seperti manusia modern. Padahal, fosil tersebut telah ber- 


usia 800.000 tahun sejak ia meninggal. Majalah Discwer me- 


muat rincian kisah ini pada Desember 1997. 


Fosil tersebut bahkan menggoyahkan keyakinan Ferre 
ras, yang memimpin penggalian Gran Dolina. la berujar: 


Kami mengharapkan sesuatu yang signifikan , sesuatu yang 
besar, sesuatu yang bombastis..,, sesuatu yang "primitif'. 

21| L S. B. Leakey. ftw Ofl'gwi af Mm» SapiWB, ed. F. Bada, Paris: UNESCO, 1972, hkn. 
25-2$; L, S. G Lsatey, fiyfte Evtfeviw, N&w York: Harcourt flra» Jwarmich. 1974. 



Skenario Evolusi Manusia 


85 


Harapan kami terhadap seorang anak berusia 800.000 tahun 
adalah sesuatu seperti Anak Lelaki Turkana. Dan apa yang ka- 
mi temukan adalah wajah uang sama sekali modem. Bagi 
saya hal ini sangat spektakuler .. . sesuatu yang mengguncang- 
kan. Menemukan sesuatu yang sama sekali tidak diharapkan 
seperti itu.... Bukan tentang masalah menemukan fosil; mene- 
mukan fosil bisa juga mengejutkan, dan tidak jadi masalah. 
Namun hal yang paling spektakuler adalah menemukan sesua- 
tu yang Anda kira berasal dari zaman sekarang, di masa lam- 
pau. Sama halnya dengan menemukan sesuatu seperti. . . se- 
perti tape reeorder di Gran Dalina. Itu akan sangat menge- 
jutkan. Kami tidak mengharapkan ada kaset dan tape re- 
corder pada zaman Pleistosm Awal Menemukan wajah 
modern begitu pula. Kami sangat terkejut melihatnya . 1 ' 


Temu» pondok tosr- 
i® a 1 7 juta ia*iun 
!■. ian men^agelkan 
ka :in$an ttmuwan. 
r, -n0o'<- im lampak 
secorti po-ndok yang 
; . gunakan orang- 
orang Afr;<a seka- 
rang 


Fosil tersebut menegaskan fakta bahwa sejarah Homo 
sapiens harus d i tari k ke belakang hingga 800’fibu tahun lalu. 
Setelah pulih dari keterkejutannya, evolusionis yang mene- 
mukan fosil tersebut memutuskan bahwa fosil ini berasal 
dari spesies yang berbeda, sebab menurut silsilah keturun- 
an evolusi, tidak ada Homo sapiens yang pernah hidup 800 
ribu tahun lalu. Jadi, mereka mengarang sebuah spesies 
baru bernama "Homo antecessor"' dan memasukkan teng- 
korak Atapuerca ke dalam kelompok ini. 



Sebuah Pondok Berusia 1,7 Juta 
Tahun 

Telah banyak temuan yang menunjukkan 
baluva usia Homo sapiens bahkan lebih awal 
dari 8(X1 ribu tahun. Satu di antaranya adalah 
penemuan Louis Leakey di awal tahun 1970- 
a n di Cek h Olduvai. Di tempat ini, di lapisan 
Bed II, Leakey menemukan bahwa spesies 
Australopithecus, Homo habilis dan Homo 
erectus hidup pada masa yang sama. Bahkan yang lebih 
menarik lagi adalah sebuah bangunan yang juga ditemukan 
Leakey pada lapisan Bed II. Di sini, Leakey menemukan sisa- 


22} m ls Tm The Fa os of OurPisr", Dfscover Desember 1997 hin. 97-tQ0. 


86 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


sisa pondok batu. Yang tidak biasa dari peristiwa ini adalah bahwa 
konstruksi ini, yang masih digunakan di sejumlah daerah di Afrika, hanya 
dapat dibangun oleh Homo sapiensl jadi, menurut temuan Leakey, Aus- 
tralopithecus, Homo habilis, Homo erectus dan manusia modem tentu hi- 
dup pada masa yang sama sekitar 1,7 juta tahun lalu * Penemuan ini de- 
ngan pasti menggugurkan teori evolusi yang menyatakan bahwa manusia 
modern berevolusi dari spesies mirip kera seperti Australopitheeus. 

Jejak Kaki Manusia Modern, Berusia 3,6 Juta Tahun! 

Sejumlah penemuan lain merunut asal usul manusia modem hi ngga 
1,7 juta tahun yang lalu. Salah satu dari temuan penting ini adalah jejak- 
jejak kaki yang ditemukan di Laetoli, Tanzania oleh Mary Leakoy pada ta- 
hun 1977. Jejak-jejak kaki ini ditemukan pada lapisan yang menurut perhi- 
tungan berusia 3,6 juta tahun. Yang lebih penting lagi, jejak-jejak kaki ini 
tidak berbeda dari jejak kaki manusia modem, 

jejak-jejak kaki yang ditemukan Mary Leakey kemudian dipelajari se- 
jumlah ahli pakoantropologi seperti Don Johanson dan Tim White. Hasil- 
nya sama. White menulis: 

Tidak disangsikan lagi*. „ Jejak-jejak itu serupa dengan jejak kaki manu- 
sia modem, jika jejak itu ditinggalkan di pasir pantai California sekarang, 
dan seorang enak berusia empat tahun ditanya tentangnya, ia akan langsung 
menjawab bahwa seseorang telah berjalan di sana, ia tidak akan dapat 
membedakan nya dengan seratus jejak kaki lain dipan tai f begitu pula A nda . 1 * 

Setelah meneliti jejak tersebut, Louis Robbins dari Universitas North 
Ca I i fomi a berkomentar sebagai berikut: 

Lengkungannya agak tinggi - manusia yang lebih kecil memiliki tengku ngati 
lebih tinggi daripada yang saya miliki - dan jempol kakinya besar dan sejajar 
dengan jari kaki sebelahnya.,., jari-jari kaki menekan tanah seperti jari-jari 
kaki manusia. Anda tidak akan mendapati ini pada hewan* 

Pengujian-pengujian morfologis tetap menunjukkan bahwa jejak-jejak 
kaki tersebut harus diakui berasal dari manusia, lebih jauh lagi, manusia 
modem (Homo sapiens). RussellTuttle vang mempelajari ini menulis: 

23) A. J. Kelso, Physical AflJtuopologfi 1 ,b„ 1970. h ! Ti. 221 M D. Leakey., Okiuvat Gwg?, Vol 3, tarnbrklge: 
Cambodge Unrvawty Press, 1971. hun. 272 

Dongld C. Johanson & M. A. E{%, 4-uCy. JVie Bfcgijmmps ot Hum&nlmt, New Y«k: Simeo £ Sctiusler 1931, 
,him. 250 

25) Sc*Wh»Wews,Vbl. 515. 1979. hlm. 196-197 




Skenario Evolusi Manusia 


87 


Jejak-jejak ini mungkin berasal dari seorang Homo sa- 
pi ens kecil yang bertelanjang kakL. Dari senmu ciri mor- 
fologi yang teramati, kaki individu yang membuat jejak 
tersebut tidak berbeda dengan kaki manusia modem f h 



Penelitian yang jujur tentang jejak-jejak kn ki ter- 
sebut mengu ngkapkan pemilik sebenarnya. Pada ke- 
nyataan, jejak-jejak kaki ini terdiri dari 20 jejak dari 
seorang manusia modern berusia 10 tahun yang 
membatu dan 27 jejak kaki dari seorang yang i ebi h 
muda. Mereka benar-benar manusia modern seperti 
kita. 

Situasi ini menjadikan jejak kaki Laetoli sebagai 
topik diskusi selama bertahun-tahun. Para pakar pa- 
iaeoantropologi evolusionis berupaya keras memi- 
kirkan sebuah penjelasan karena sulit bagi mereka 
menerima kenyataan bahwa manusia modem telah 
berjalan di muka bumi 3,6 juta tahun lalu. Pada tahun 
•. kaki Laeio 1990-an, '"penjelasan" ini mulai terbentuk. Evolusionis me- 
muluskan bahwa jejak kaki ini tentunya ditinggalkan oleh 
:v r isif.;ute«tehw. Au s trai opi th ecu s , sebab menurut teori mereka, mustahil 

spesies homo ada 3,6 juta tahun lalu. Dalam artikelnya pada 


tahun 1 990, Russelt H , Tuttle menulis sebagai beriku t: 


Singkatnya, jejak kaki berusia 3,3 juta tahun di situs G Laetoli 
menyerupai jejak manusia modem yang biasa bertelanjang 
kaki. Tidak ada ciri-ciri yang menunjukkan bahwa hominid 
Laetoli memiliki kemampuan bi pedal uang lebih rendah dari 
kita. Kalau saja jejak pada situs G ini tidak diketahui setua itu , 
kami akan langsung menyimpulkan bahwa jejak tersebut 
dibuat oleh anggota genus Homo.... Dalam hal ini , tifa harus 
mengesampingkan asumsi lemah bahwa jejak Laetoli telah 
dibuat oldijen is Lucy , yaitu A u s tralopithecus aferemis * ' 


Dengan kata lain, jejak-jejak berumur 3,6 juta tahun ini 
tidak mungkin milik Australnpithecus. Satu-satunya alasan 
mengapa jejak-jejak ini dianggap berasal darinya adalah 
karena jejak tersebut berada pada lapisan vulkanik berumur 


26) lan Andersan. NwSeM; W 43, 1&63, film. 3-73. 


8B KER U NTUHA N TEORI E VOLU5I 




■-fc. fc K 


L * ■ 

r# WRrt. >?■■ ■: ;j .* ^ 
1 ' / v r Vr f v l 


W '• 


toreh lain yang 
menunjiikkan 
fcetiiMaSwhaft 
siisilai* im^nflf yang 
2 =hual al&ti 
evolusioni5‘ rahang 
bawah manusia 
rnedem fHcmj. 
Sspuens) beiusa 2,3 
juta lanun. Rahang 
yang diban kode A.J, 
665-1 ini driemuan 
c Hajar Elhiopia. 
Teria :an-lert*sai 
evalusiwiis berusaha 
mempeffi-eialkaryiya 
danpn memaknya 
sebagai ‘penemuan 
yang sangat 
manakjubkart".. .u 
Jptotoort, BJdtt 
Etigd r F rm> Lucyto 
iarajuag#, Mm, f69J 


**- r Ail„. 'g 


‘ i-’: --U' i 
l£ • 

'V*;* r f 

£’ ’ Tbk • ■*. h 4 

T k rpr 

, ■ /. y 


3,6 juta tahun. jt jaJc tersebut dianggap milik Australopithe- 
eus dengan asumsi bahwa manusia tidak mungkin telah 
hidup pada zaman seawal itu. 

Penafsiran jejak Laetoli menunjuk- 
kan. kepada kita suatu realita yang sa- 
ngat penting, Evolusionis mendukung 
teorinya tidak dengan mempertimbang- 
kan temuan ilmiah, tetapi justru meng- 
abaikannya, Di sini kita mendapati sebu- 
ah teori yang dibela secara membabi bu- 
ta, dan semua temuan yang bertentang- 
an dengan teori tersebut diabaikan atau 
diselewengkan demi tujuan mereka. 
Singkatnya, teori evolusi bukan ilmu 
pengetahuan, tetapi dogma yang dijaga agar tetap hidup 
dengan mengabaikan ilmu pengetahuan. 

Kebuntuan Bipedatisme bagi Evolusi 

. Terlepas dari catatan fosil yang telah kita diskusikan, le- 
barnya jarak perbedaan anatomis antara manusia dan kera 
juga menggugurkan cerita rekaan evolusi manusia. Salah 
satu perbedaan ini berhubungan dengan cara berjalan. 

Manusia berjalan tegak dengan kedua kakinya. Suatu 
cara bergerak yang sangat unik dan tidak didapati pada spe- 
sies-spesies lain. Sebagian hewan memang memiliki ke- 
mampuan terbatas untuk bergerak sembari berdiri dengan 
kedua kaki belakangnya. Hewan seperti beruang dan mo- 
nyet terkadang bergerak seperti ini ketika hendak mengga- 
pai makanan, dan hanya selama beberapa saat. Normalnya, 
kerangka mereka condong ke depan dan mereka berjalan 
dengan empat kaki. 

Lalu kemudian, apakah bipedalisme merupakan hasil 
evolusi dari cara berjalan monyet yang kuadripedal seperti 
yang diklaim evolusionis? 

Tentu saja tidak. Penelitian telah menunjukkan bahwa 
evolusi bipedalisme tidak pernah dan tidak mungkin terja- 
di. Pertama, cara berjalan bi pedal bukan suatu keuntungan. 


27} Rus$el H. Tutlle. Nathrai Histtty. Marth l&M, Mm. 61-64 



Skenario Evolusi Manusia 


S9 


Cara monyet bergerak lebih mudah, lebih cepat dan lebih efisien daripada 
LMia berjalan bipedal manusia. Manusia tidak dapat meloncat dari satu 
pohon ke pohon lain tanpa menyentuh tanah seperti simpanse, atau berlari 
(.lengan kecepatan 125 km/ jam seperti cheetah. Sebaliknya, karena manu- 
.. i berjalan dengan kedua kakinya, ia bergerak jauh lebih lambat di atas 
tanah. Untuk alasan yang sama, manusia adalah salah satu spesies yang 
I saling tidak terlindung d E alam, jika ditinjau dari gerakan dan pertahanan. 
Menurut logika evolusi, monyet seharusnya tidak berevolusi mengambil 
t ara berjalan bipedal. Sebaliknya, ma n u si alah yang seharusnya berevolusi 
menjadi kuadri pedal. 

Kebuntuan lain dari klaim evolusi adalah bahwa cara berjalan bipedal 
tidak sesuai dengan model "perkembangan bertahap" Darwinisme, 
Model ini, yang menjadi dasar evolusi, meng- 
aruskan adanya suatu cara berjalan "gabung- 
an" antara cara berjalan bipedal dan kuadripe- 
d a 3 . Tetapi penelitian komputer yang dilaku- 
m Kabin Crompton, seorang ahli palcoan- 
iropologi Inggris pada tahun 1996 menunjuk- 
kan bahwa "gabungan" ini mustahil terjadi. 

* lompton mencapai kesimpulan berikut ini: 

Mahluk hidup hanya dapat berjalan tegak, 
atau dengan keempat kakinya/ ''Cara berjalan 
setengah-setengah antara bipedal dan kuadri- 
pedal sangat menguras energi. Itu sebabnya 
ti d ak mungkin ada makhluk setengah bi ped a I , 

Jarak yang terlalu jauh antara manusia dan 
kera tidak hanya meliputi bipedal isme. Masih 
hanya k hal lain yang tidak dapat diterangkan 
seperti kapasitas tengkorak, kemampuan ber- 
hicara, dan sebagainya, Elaine Morgan, seo- 
rang ahli paleoantropologi evolusionis, meng- 
akuinya: 


r'ewlitfan terakhir mengungkapkan bahwa tidak munglwi fiagi kerangka 
bungkuk kera yang sesuai untuk berjalan kuadrip^dal beovolLSi 
menjadi fcerarKjka tegak manusia yang sesuai untuk tegari bipedal, 

23) Rulh Henke, ^nfrec/irass iJavi BaLVtMrf*, Fdeus, Vo) 39, 1&96. htm. 17S. 



90 


KERUNTUHAN TKO RI EVOLUSI 


Empat misteri yang paling membingungkan tentang manusia adalah : 1) me- 
ngapa mereka berjalan dengan dua kaki? 2) mengapa mereka kehilangan selu- 
ruh bulu? 3) mengapa mereka mengembangkan otak yang besar? 4) mengapa 
mereka belajar berbicara? 

Jawaban ortodoks untuk pertanyaan-pertanyaan ini adalah: 'l) 'Kita belum 
tahu 1 ; 2 ) 1 Kita belum tahu ' ; 3) 'Kita belum tahu ' ; 4) ' K i Ia belum tahu ' , Daftar 
pertanyaan bisa bertambah panjang tanpa mengubah kemonotonan jawaban? 

Evolusi; Kepercayaan yang Tidak Ilmiah 

Lord Soliy Zuckerman adalah salah seorang peneliti terkemuka dan 
terhormat di Inggris. Bertahun-tahun ia meneliti catatan fosil dan melaku- 
kan banyak penyelidikan secara terperinci, la dianugerahi gelar kebangsa- 
wanan ''Lord" untuk kontribusinya bagi Slmu pengetahuan. Zuckerman 
adalah seorang evolusionis. Jadi, komentarnya mengena i evolusi tidak da- 
pat dianggap sebagai pernyataan untuk menentang teori evolusi. Setelah 
bertahun-tahun menelati fosil yang digunakan dalam skenario evolusi 
manusia, ia berkesimpulan bahwa silsilah seperti itu tidak ada. 

Zuckerman juga menyusun sebuah "spektrum ilmu pengetahuan" 
yang menarik, la membentuk spektrum ilmu pengetahuan dari yang di- 
anggapnya ilmiah hingga tidak ilmiah. Menu m t spektrum Zuckerman, 
yang paling "ilmiah" tergantung pada data konkret- adalah bidang kimia 
dan fisika. Setelah itu biologi, kemudian diikuti ilmu-ilmu sosial. Pada 
ujung berlawanan, yang dianggap paling tidak " ilmiah' 1 , terdapat "extra- 
sensory petception (ESP)" konsep seperti telepati dan indra keenam - dan 
terakhir adalah "evolusi manusia". Zuckerman menjelaskan alasannya: 

Kita kemudian bergerak dari kebenaran objektif langsung ke bidang-bidang 
uang dianggap sebagai ilmu biologi, seperti ex tra sensory perception atau 
interpretasi sejarah fosil manusia. Dalam bidang-bidang ini f segala sesua- 
tu mungkin terjadi bagi yang percaya, dan orang yang sangat percaya kadang- 
kadang mampu meyakini sekaligus beberapa hal yang saling kontradiktif " 

Lalu, alasan apa yang membuat banyak ilmuwan berkeras memperta- 
hankan dogma ini? Mengapa mereka berusaha begitu keras memperta- 
hankan teori ini agar tetap hidup, walaupun harus mengalami berbagai 
konfitk dan membuang bukti-bukti yang mereka temukan sendiri? 


29) tlaifcg Morgan, Tte Sears tf Erafuhoi? New Yorit: (Moiti University Press 1394 Nm. 5, 

30) Soliy Zuckerman, eeyOnO Tfte Juoiy fiww, Na w Yorc: Topi nger PuUica!iOfiS, 1970, hlm 19. 


Skenario Evolusi 


91 


Satu-satunya jawaban adalah ketakutan mereka akan fakta yang harus 
mereka hadapi jika teori evolusi ini ditinggalkan. Fakta bahwa manusia 
iiriptakanoleh Allah, Akan tetapi mengingat praduga dan filsafat materi- 
alistis mereka, penciptaan adalah konsep yang tidak dapat diterima 
evolusionis. 

Untuk alasan ini, mereka menipu diri sendiri serta semua orang di 
dunia, melalui kerja sama dengan media massa, jika mereka tidak dapat 
menemukan fosil yang dibutuhkan, mereka akan "membuatnya" baik da- 
un bentuk gambar rekaan atau model-model khayalan, dan mencoba 
memberikan kesan bahwa fosil-fosil yang membuktikan teori evolusi 
benar-benar ada, Sebagian media massa yang menganut pandangan mate- 
rial isti s juga mencoba menipu masyarakat dan menanamkan kisah evolusi 
ke alam bawah sadar manusia. 

Sekeras apa pun mereka mencoba, kebenaran tetap jelas: manusia 
mmtul bukan melalui proses evolusi tetapi karena telah diriptakan Allah. 
Karena itu, manusia bertanggung jawab kepada-Nya betapa pun ia tidak 
ingin menerima tanggung jawab ini. 


Bab 


Kebuntuan 
Evolusi Molekuler 



P ada bagian sebelumnya, telah digambarkan bagaimana 
catatan fosil menggugurkan teori evolusi. Sebenarnya 
hal ini tidak perlu dilakukan, karena teori evolusi telah 
runtuh jauh sebelum orang sampai pada klaim "'evolusi 
spesies" dan bukti-bukti fosil. Yang membuat teori evolusi sejak 
awal kehilangan arti adalah pertanyaan bagaimana kehidupan 
pertama kali muncul di muka bumi. 

Ketika menjawab pertanyaan ini, teori evolusi menyatakan 
bahwa kehidupan berawal dari sebuah sel yang terbentuk se- 
cara kebetulan. Berdasarkan skenario ini, empat miiiar tahun 
lalu, dalam atmosfirbumi purba berbagai senyawa tidak hidup 
bereaksi, di bawah petir dan tekanan menghasilkan sel hidup 
pertama. 

Hal pertama yang harus diingat, pernyataan bahwa se- 
nyawa-senyawa anorganik dapat bergabung membentuk ke- 
hidupan sama sekali tidak ilmiah dan tidak dikuatkan dengan 
eksperimen atau observasi. Kehidupan hanya muncul dari ke- 
hidupan. Setiap sd hidup terbentuk melalui replikasi sel hidup 
lainnya. Tak seorang pun di dunia pernah berhasil membentuk 
sel hidup dengan mencampurkan materi-materi anorganik, 
bahkan di laboratorium yang paling canggih sekalipun. 

Teori evolusi menyatakan bahwa sel-sel makhluk hidup 
yang tidak dapat diproduksi sekalipun dengan mengerahkan 
seluruh kecerdasan, pengetahuan, dan teknologi manusia ber- 
hasil terbentuk secara kebetulan dalam kondisi bumi purba. 
Pada halaman-halaman selanjutnya, kita akan melihat bahwa 
pernyataan ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip 
dasar ilmu pengetahuan dan nalar. 


Kebuntuan Evolusi Molekulei 


93 


Dongeng tentang “Sel yang Terbentuk Secara Kebetulan* 

Jika seseorang yakin bahwa sel hidup dapat terbentuk secara kebetul- 
an, maka tidak ada yang dapat menghalanginya mempercayai dongeng 
seperti di bawah ini. Dongeng mengenai sebuah kota kecil: 

Pada suatu hari, segumpal tanah liat yang terjepit di antara bebatuan 
daerah tandus menjadi basah karena hujan. Saat matahari terbit, tanah liat 
basah ini mengering dan mengeras menjadi sebuah bentuk yang kokoh. 
Bebatuan yang berperan sebagai cetakan, karena suatu hal kemudian 
hancur berkeping-keping, dan muncullah batu bata berbentuk rapi, bagus, 
dan kuat. Selama bertahun-tahun, batu bata ini menunggu batu bata seru- 
pa terbentuk dalam kondisi alam yang sama. Peristiwa ini berlangsung 
terus hingga terbentuk ratusan bahkan ribuan batu bata serupa di tempat 
itu. Dan secara kebetulan, tidak ada satu pun dari batu bata yang lebih 
dulu terbentuk menjadi rusak. Meskipun terkena badai, hujan, angin, terik 
matahari, dan dingin membekukan, batu-batu bata tersebut tidak retak, 
remuk, atau terseret menjauh. Di tempat yang sama dan dengan tekad 
yang sama, mereka menunggu batu bata lain terbentuk. 

Ketika jumlah batu bata mencukupi, batu-batu bata ini membentuk se- 
buah bangunan dengan menyusun diri ke samping dan saling bertumpuk 
akibat secara acak digerakkan oleh kondisi alam seperti angin, badai dan 
tornado. Sementara itu, bahan-bahan seperti semen atau campuran pasir 
terbentuk dalam "kondisi alamiah" pada saat yang tepat dan merayap di 
antara batu-batu bata untuk merekatkan mereka. Pada saat yang bersama- 
an, bijih besi di dalam bumi terbentuk dalam "kondisi alamiah" dan bersa- 
ma batu-batu bata membangun pondasi gedung. Pada akhir proses, se- 
buah bangunan berdiri lengkap dengan semua bahan, kusen-kusen serta 
instalasi kabel listrik. 

Tentunya sebuah bangunan tidak hanya terdiri dari pondasi, batu bata 
dan semen. Lalu bagaimana bahan-bahan latnya diperoleh? Jawabannya 
sederhana: semua jenis bahan yang dibutuhkan untuk mendirikan bangu- 
nan itu terkandung dalam bu mi di bawahnya. Silikon untuk kaca, tembaga 
untuk kabel listrik, besi untuk kolom, tiang, pipa air dan lainnya, telah ter- 
sedia melimpah di dalam bumi. Hanya diperlukan kepiawaian dari "'kon- 
disi alamiah" untuk membentuk dan menempatkan bahan-bahan ini da- 
lam bangunan. Seluruh instalasi kabel, kusen dan aksesori diletakkan di 
antara batu-batu bata dengan bantuan hembusan angin, hujan dan gempa 
bumi. Segalanya berjalan begitu lancar sehingga batu-batu bata tersusun 
dengan menyediakan tempat untuk jendela, seolah-olah mereka tahu 
bahwa sesuatu yang disebut kaca akan terbentuk kemudian oleh kondisi 


94 


Pengakuan 

Tantangan untuk menjelaskan asal 
usul kehidupan merupakan sumber 
krisis terbesar yang dihadapi teori 
evolusi. Alasannya, molekul-molekul 
organik sangat kompleks dan pem- 
bentukannya trdak mungkin dapat di- 
terangkan sebagai Suatu kebetulan. 
Selain itu, telah terbukti bahwa sel 
organik mustahil terbentuk secara 
kebetulan. 

Evolusionis dihadapkan pada per- 
tanyaan tentang asal usul kehidupan 
pada perempat kedua abadke-20. Pa- 
kar terkemuka teori evolusi molekuler, 
evolusionis Rusia, Alexander I. Gpa- 
rin, menuliskan dalam bukunya The 
Origin of Life" yang terbit pada tahun 
193&: 



asai usul kehidupan di bumi ini. dan 
bukannya memberikan jawaban 
yang mereka harapkan. Saat mi. 
semua 1 diskusi mengenai teori-teori 
dasar dan penelitian di bidang ini 
berakhir dengan kebuntuan atau 
pengakuan atas ketidaktahuan. 

JeffreyBada dari Institut San Dlego 
Scnpps memp6r)elas ketidakberdaya- 
an evolusionis terhadap kebuntuan ini : 

Kini, saat meninggalkan abad ke- 
20. kita masih menghadapi masa- 
lah terbesar yang belum terpecah- 
kan sejak awal abad ke-20; Bagai- 
mana kehidupan muncul di muka 
bumi? ' 


Sayangnya, asal usul set masih 
menjadi pertanyaan, yang meru- 
pakan titik tergelap d ah teori evotu- 
si yang utuh. 1 

Sejak. Oparin, banyak evotusionis 
telah melakukan penelitian dan peng- 
amatan untuk membuktikan bahwa 
sebuah sel dapat terbentuk secara ke- 
betulan. Akan tetapi, setiap upaya ha- 
nya memperjelas desain sel yang 
kompleks sehingga semakin menggu- 
gurkan hipotesis mereka. Profesor 
Klaus Dose. kepala Institut Biokimia di 
Universitas Jghgnnes Gutenberg 
menyatakam 

Percobaan tentang asai usul kehi- 
dupan di bidang kimia dan evolusi 
molekuler selama lebih dan 30 ta- 
hun. menghasilkan persepsi yang 
lebih baik tentang kompleksitas 



Weaander Or^rirt: 
■Asal-usul sel 
mssn menjadi 
lekgdeu/ 



Jeffrej Sa£a 

■KfinHincuUn 
keh>dupan di bumi 
adalah! masaiah 
terbesar yang 
belum 

terpecahkan." 


1 J AlaxaiKtaf Oparin, £h^dri9&{t338} New Vork Dwer PuHitatcns 1^53 (catakpn ufiangl hlm ISS 
Klaus Dosa. 'T h» Origin ofUfe. Mors Ouestions TtmArsmr T Intwfisctflinary Soencg Ftew^vs Vd, 13, Uc 
4, 1963. hfrn m 

3) Jafrray &ad&, Eartii, Februari 1933. ^im 40 



Kebuntuan Evolusi Molekuler 


93 


alamiah. Selain itu, mereka juga tidak lupa menyediakan tempat untuk in- 
stalasi air, listrik dan sistem pemanas, yang juga akan terbentuk secara ke- 
bet ll la n . Se m ua nva be r j a lan sangat ba i k seh ingga " kebetu lan' r da n " kond i - 
si a f amia h ' " mengha si Ika n Suatu vvuju d desai n yang sempurna. 

Jika selama ini Anda berhasil mempertahankan kepercayaan pada ce- 
rita itu, maka Anda tidak akan menemui kesulitan untuk menduga bagai- 
mana bangunan lain, pabrik, jalan raya, trotoar, sarana penunjang, sistem 
komunikasi dan transportasi muncul. Jika Anda memiliki pengetahuan 
teknis dan ahli dalam bidang ini, Anda bahkan dapat menulis beberapa 
jilid buku yang sangat "ilmiah'' untuk menyatakan teori Anda tentang 
"proses evolusi sistem pembuangan limbah dan kemiripannya dengan 
struktur yang kita temui sekarang". Anda mungkin akan dianugerahi 
penghargaan akademis atas kajian cemerlang Anda. Anda pun boleh 
menganggap diri Anda sebagai seorang jenius yang memberikan pen- 
cerahan bagi kemanusiaan. 

Teori evolusi menyatakan bahwa kehidupan muncul secara kebetulan. 
Pernyataan yang sama mustahilnya dengan cerita di atas. Sebuah sel tidak 
kurang kompleksnya dari kota manapun yang memiliki seluruh sistem 
operasional, sistem komunikasi transportasi dan manajemennya. 

Keajaiban dalam Sel dan Akhir Teori Evolusi 

Di masa Darwin, struktur kompleks sel hidup belum diketahui. Saat 
itu, anggapan bahwa "kebetulan dan kondisi alamiah* dapat menghasil- 
kan kehidupan dirasa cukup meyakinkan oleh evoiusionis- 

Feknoiogi abad ke-20 telah menguak partikel terkecil kehidupan dan 
mengungkapkan bahwa sel merupakan sistem paling kompleks yang per- 
nah ditemui manusia. Sekarang kita tahu bahwa sel memiliki stasiun pem- 
bangkit energi, pabrik-pabrik pembuat enzim dan hormon-hormon yang 
penting bagi kehidupan. Sel juga memiliki bank data yang mencatat se- 
mua informasi penting tentang seluruh produk yang harus dihasilkan, 
sistem transportasi yang kompleks dan pipa-pipa penyalur bahan mentah 
dan bahan jadi dari satu tempat ke tempat lain. Di dalam sel terdapat pula 
laboratorium dan tempat penyulingan canggih untuk menghancurkan 
bahan mentah dari luar menjadi bahan-bahan berguna, dan protein 
membran sel khusus untuk mengontrol keluar-masuknya materi. Dan 
semua ini hanya sebagian kecil dari sistem yang sangat kompleks tersebut. 

W. H. Thorpe, seorang ilmuwan evolusionis, mengakui bahwa ,J jenis 
sel yang paling sederhana terdiri atas 'mekanisme' yang jauh lebih kom- 


KERUNTUHAN'] I .OKI EVOLUSI 



Kompleksitas Sel 

Sel adalah s ualu sistem dengan desain paling rumit dan paling indah 
yang pernah disaksikan manusia. Micbael Den ton, seorang profesor bio- 
logi, dalam bukunya yang berjudul Evofation: Th&oty in Crisis, meng- 
gambarkan kompleksitas sel dengan sebuah contoh: 

"Untuk memahami realitas kehidupan seperti yang telah diungkapkan 
oleh biologi molekuler, kita harus memperbesar sebuah sel ribuan juta 
kali sampai diameternya mencapai dua puluh kilometer dan menyerupai 
pesawat raksasa cukup untuk menutup kota besar seperti London atau 
New York. Yang akan kita lihat adalah sebuah objek dengan kerumitan 
tak tertandingi dan desain adaptif. Pada permukaan seE kita akan melihat 
jutaan lubang, seperti rongga pelabuhan pada sebuah pesawat induk 
antariksa. membuka dan menutup untuk menjaga kontinuitas keluar- 
masuk aliran materi Bila Kita memasuki salah satu lubang mi, kita akan 
mendapati diri kita berada di dalam dunia dengan teknologi unggul d3n 
ko m pleksita s me ncen gang k a n . . I mi a h sebuah kompleksitas di luar jang - 
kauan kreativitas kita, suatu realitas yang merupakan lawan dari kebetul- 
an, yang dalam segala hal melampaui semua yang dihasilkan kecerdas- 
an manusia.,-" 



Kebuntuan Evolusi Molekuler 


97 


pleks dari mesin manapun yang mungkin baru terpikirkan dan belum 
lagi di buat manusia 

Sebuah sel begitu kompleks, sehingga teknologi tercanggih manusia ti- 
dak dapat membuatnya. Upaya pembuatan sel tiruan tidak pernah mem- 
buahkan hasil. Tentu saja, upaya seperti ini telah ditinggalkan. 

Teori evolusi menyatakan bahwa sistem ini — yang tidak dapat ditiru 
manusia meski dengan, mengerahkan segala kecerdasan, pengetahuan 
dan teknologinya — muncul secara "kebetulan" dalam kondisi bumi pur- 
ba. Sebagai contoh bin, kemungkinan sel terbentuk secara kebetulan sama 
mustahilnya dengan kemungkinan sebuah buku tercetak akibat ledakan 
kantor pencetakan. 

Seorang ahli astronomi dan matematika dari Inggris, Sir Fred Hoyle, 
membuat perbandingan serupa dalam salah satu. wawacaranya dalam 
majalah Nature edisi 12 November 1981. Meskipun seorang evolusionis, 
Hoyle menyatakan bahwa kemungkinan makhluk hidup tingkat tinggi 
muncul secara kebetulan adalah sama dengan kemungkinan sebuah 
Boeing 747 terakit dengan material dari tempat penampungan barang 
rcmgsokan yang disapu tornado.' Ini berarti bahwa sel tidak mungkin 
muncul secara kebetulan, jadi sudah pasti sel itu "diciptakaiv . 

Satu alasan dasar mengapa teori evolusi tidak dapat menjelaskan ke- 
munculan sd adalah "kompleksitas tidak tersederhanakan" (irreducibk 
compkxih/) dari sel. Sebuah sel hidup menjaga kelangsungan dirinya atas 
kerja sama harmonis dengan banyak organel. Jika ada satu organel saja 
vang tidak berfungsi, sel itu tidak akan dapat bertahan hidup. Sel tidak 
mungkin berkembang dengan menunggu suatu mekanisme "tanpa kesa- 
daran' 1 2 ' seperti seleksi abmatau mutasi Jadi, sel pertama di bumi haruslah 
sebuah sel utuh yang memiliki semua organel dan semua fungsi yang 
diperlukan. Ini tentu berati bahwa sel adalah hasil penciptaan. 

Protein Menggugat Teori Kebetulan 

Jangankan tentang set, evolusi bahkan gagal menerangkan materi 
pembentuknya. Satu saja protein dari ribuan molekul protein kompleks 
pembangun sel, tidak mungkin terbentuk dalam kondisi alamiah. 

Protein adalah molekul raksasa yang terdiri dari satuan-satuan kecii 
vang disebut "asam amino' 1 yang tersusun dalam urutan tertentu, dengan 
jumlah dan struktur tertentu. Molekul-molekul ini merupakan bahan 

1) W R Bnd, TTw Onjgwi of Spoci'&s Mswisted., Nashvile ItraTa& Nelwn Co.. 153-1. Mm. 2S9-239. 

2) ‘Hofo oft F'rfrfuitof". Naigr*, wol November i£, i&S-i, wnv 1G5. 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


pembangun sel hidup. Protein yang paling sederhana terdiri dari 50 asam 
amino, tetapi ada beberapa protein yang terdiri dari ribuan asam amino. 

I lal yang terpenting adalah: ketidakhadiran, penambahan atau peng- 
gantian satu saja asam amino pada sebuah struktur protein dapat menye- 
babkan protein tersebut menjadi gumpalan molekul tak berguna. Setiap 
asa m a m i no ha r lls teri e tak pada posisi ya ng tepa t dan pada u rutan yang 
benar. Teori evolusi yang menyatakan bahwa kehidupan muncul secara 
kebetulan, tidak berdaya saat dihadapkan pada keteraturan ini. Protein 
terlalu menakjubkan untuk dijelaskan dengan teori kebetulan. (Bahkan 
teori ini tidak mampu menjelaskan pernyataan J ' pembentukan secara ke- 
betulan' 1 asam amino, yang akan d i bicarakan nanti.) 

Fakta bahwa struktur fungsional sebuah protein tidak dapat muncul 
secara kebetulan akan mudah diamati dengan perhitungan probabilitas 
sederhana yang dapat dipaha m i sem u n ora n g. 

Sebuah molekul protein berukuran rata-rata dibangun oleh 2R8 asam 
amino yang terdiri dari 12 jenis asam amino. Protein ini dapat disusun de- 
ngan 10 ' Cara yang berbeda (ini adalah angka yang sangat besar, terdiri 
dari angka 1 yang diikuti 300 angka nol). Dari seluruh kemungkinan, ha- 
nya satu urutan yang membentuk molekul protein yang diinginkan. Sisa- 
nya adalah rantai asam amino yang sama sekali tidak berguna atau ber- 
potensi membahayakan mahluk hidup. 

Dengan kata lain, probabilitas pembentukan satu molekul protein ada- 
lah " 1 banding 10 "S Probabilitas dari 'T' ini untuk terjadi adalah musta- 
hil (Dalam matematika, probabilitas lebih kecil dari "1 banding 10 " 
dianggap sebagai "probabilitas nol"). Selain itu, molekul protein dengan 
2SS asam amino lebih sederhana dibandingkan molekul-molekul protein 
raksasa yang terdiri dari ribuan asam amino. Bila kita melakukan per- 
hitungan probabilitas serupa pada molekul -molekul protein raksasa terse- 
but, kita akan membutuhkan ungkapan yang lebih dari sekadar 
“mustahil". 

Bila kita melangkah lebih jauh dalam skema perkembangan kehidup- 
an, kita amati bahwa satu protein yang berdiri sendiri tidak akan memiliki 
arti apapun. Sebagai contoh, salah satu bakteri terkecil, Myooplasma 
Hominis H39, terdiri dari 600 "jenis" protein. Maka dalam kasus ini, kita 
harus mengulang perhitungan probabilitas seperti di atas untuk setiap 
protein dari 600 jenis yang berbeda ini. Hasilnya? Tidak akan terjelaskan 
bahkan dengan konsep kemustahilan! 

Sebagian orang yang sedang membaca tulisan ini dan menerima teori 
evolusi sebagai penjelasan ilmiah, mungkin merasa curiga bahwa angka- 


Kebuntuan Evolusi Molekuler 


99 



angka ini terlalu dibesar-besar- 
kan dan tidak menggambarkan 
kenyataan. Tidak demikian. Ini 

j 

adalah kenyataan yang pasti dan 
konkret. Tidak ada evolusionis 
yang akan membantah angka- 
angka ini. Mereka menerima 
bahwa probabilitas sebuah pro- 
tein terbentuk secara kebetulan 
adalah ''sama dengan kemung- 
kinan seekor monyet menulis se- 
jarah manusia dengan mesin tik 
tanpa membuat kesalahan sedi- 
kit pun" . ' Meski demikian, mere- 
ka bukannya menerima penje- 
lasan lain, yaitu penciptaan, teta- 


MVoiflirt adslah unsur 
psfirg pening tagi 
makhluk hrdup 
P-fdRin-prolun Li&k 
sajabefgabung untuk 
meisbsnluk&al 
nieur- le^p [uga 
teroe-'an penling 
da -m proses «ima di 
dalam tabuh 
■: Jlelibalan pmlein 
bisa daman muai 
isn sJiHMltf pnodein 
hagga komunikasi 
fmimcml. 


pi justru terus mempertahankan kemustahilan tersebut. 

Banyak evolusionis yang mengakui fakta ini. Contohnya 
Harold F. Bltim, seorang ilmu wan evoEu&tonis terkenal me- 
nyatakan bahwa "pembentukan secara spontan polipep- 
tida seukuran protein terkecil sama sekali tidak mungkin 
terjadi.'" 

Evolusionis menyatakan bahwa evolusi molekuler terja- 
di dalam jangka waktu yang sangat lama, dan waktu yang 
sangat lama ini membuat hal yang mustahil dapat terjadi. 
Namun selama apa pun waktu diberikan, asam-asam amino 
tidak mungkin membentuk protein secara kebetulan, Wil- 
liam Stokes, pakar geologi Amerika, mengakui kenyataan 
ini dalam bukunya E$$entid s of tarth Histori?. Menurutnya 
kemungkinan ini begitu kecil sehingga "protein tidak akan 
terbentuk dalam miliaran tahun di miliaran planet, sekali- 
pun setiap planet diliputi hamparan larutan pekat asam 
amino yang diperlukan." 1 

Apa arti semua ini? Perry Reeves, seorang profesor ki- 
mia menjawab: 


3| Ali Dsnrsov, KaVifoi ve Evrirn jtorMLritenoe anti f WdjiCflJ-, ArsMa Melehsan PuWtstilng 

Co„m m. 64 

i I W.R. B 'd, Tfa flw l < SiMuiij- flsws&d. Uashv lle: Tnonas NbIski Co., 1991 , film. 304 
51 f&d.Nm.SGS 



100 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


jika dihitung banyaknya struktur yang bisa terbentuk dari kombinasi acak 
asam amino dalam sebuah kolam purba yang menguap, kita akan meragukan 
kehidupan dapat muncul seperti ini, Lebih beralasan jika tugas seperti ini 
dikerjakan Pendpta Yang Agung yang memiliki rencana maha besar,' 

Jika satu protein saja mustahil terbentuk secara kebetulan, maka mi- 
liaran kali lebih mustahil bila sejuta protein ini bergabung secara kebetul- 
an dan membentuk sebuah sel manusia lengkap, Lagipula., sebuah sel 
tidak sekadar tersusun dari timbunan protein. Selain protein, sel juga 
mengandung asam nukleat, karbohidrat, lipid, vitamin dan senyawa ki- 
mia lain seperti elektrolit; Secara struktur dan fungsi, semuanya tersusun 
dalam proporsi, keserasian dan desain yang spesifik. 

Robert Shapiro, profesor kimia dan pakar DNA di Universitas New 
York r menghitung probabilitas pembentukan secara kebetulan 200 jenis 
protein yang terdapat dalam satu sd bakteri (terdapat 200.000 jenis prote- 
in dalam sebuah sel manusia). Angka yang diperolehnya adalah 1 banding 
10""'’', (Suatu angka luar biasa yang diperoleh dengan meletakkan 40.000 
angka nol sesudah angka 1) 7 

Chandra Wickramasinghe, seorang profesor matematika dan astrono- 
mi dari U inversi ty College (Caidiff, Wales), berkomentar : 

Kemungkinan kehidupan terbentuk secara spontan dari benda mati 
adalah 1 banding sebuah angka dengan 40. 000 nol di belakangnya.». 
Angka ini cukup besar untuk mengubur Darwin bersama seluruh teori 
evolusi, Di planet ini atau planet manapun tidak ada "sup purba", dan jika 
awal kehidupan tidak terjadi secara acak, maka awal kehidupan itu pasti- 
tah pastilah dihasilkan suatu kecerdasan yang berkehendak. 

Tentang angka yang tidak masuk akal ini, Sir Fred Hoyle berkomentar : 

Sungguh, teori ini {bahwa kehidupan dirancang oleh suatu 'kecerdasan' ) 
begitu jelas sehingga orang akan bertanya-tanya mengapa ini tidak diterima 
secara htas sebagai kenyataan. Alasannya lebih bersifat psikologis daripada 
ilmiah f 

Istilah "psikologis" digunakan Hoyle untuk menggambarkan peng- 
kondisian diri evolusionis untuk tidak menerima bahwa kehidupan telah 

J. D Ttcmas, EvoMon and Faith. Abilene, TX, ACU Press, 1536. hlm. 31*82 
7f Robert Shapiro, Ongtis: A Scepti, s GuktelDtteCrBatioDaftJfetw&fth, New Y-srk, Suninil a wki, 1S86. hlm. 127 
6f Fjed Hoyle, CJiardrjVltelcramasingN. New Ycrt. SimQP.& Stfn&ler, 1904, Hlm U6 

51 firathlm. 13». 


Kebuntuan Evolusi Molekuler 


101 


didptakan, Mereka telati bersikeras bahwa tujuan utama mereka adalah 
mengingkari keberadaan Allah. Untuk alasan ini saja, mereka terus-mene- 
rus mempertahankan skenario tak masuk akal yang mereka akui juga 
kemustah i larinya. 

■r 

Protein Asam Amino Levo 

Mari kita amati dengan seksama mengapa skenario evolusionis ten- 
tang pembentukan protein mustahil terjadi. 

Rangkaian yang benar dari asam-asam amino yang tepat saja tidaklah 
,-ukup untuk pembentukan molekul protein. Di samping itu, keduapuluh 
jenis asam amino vang membentuk protein harus merupakan asam amino 
Levo. Asam amino terdiri dari dua jenis vang berbeda, yaitu 'levo'' [kiri) 
dan "dextro" (kanan). Perbedaan di antara keduanya adalah simetri cer- 
min antara struktur tiga dimensi mereka, yang serupa dengan simetri 
tangan kiri dan kanan manusia. 

Kedua jenis asam amino ini dapat saling terikat dengan mudah, Dari 
berbagai penelitian terungkap sebuah fakta yang mengejutkan: semua 
protein hewan dan tumbuhan, dari organisme paling sederhana hingga 
paling kompleks, terdiri dari asam amino Levo. Jika ada satu saja asam 
amino Dextro yang terikal pada struktur sebuah protein, maka protein 
tersebut menjadi tidak berfungsi. Yang menarik adalah, dalam beberapa 
percobaan, bakteri yang diberi asam amino Dextro segera menghancurkan 
asam-asam amino Dextro tersebut, dan dalam beberapa kasus, bakteri 
membentuk asam amino Levo dari serpihan-serpihan komponen asam 
amino Dextro sehingga dapat digunakan. 

Mari sesaat kita umpamakan bahwa kehidupan muncul secara kebe- 
tulan seperti yang dinyatakan evolusionis. Dalam hal ini, asam amino Le- 
vo dan asam amino Dextro yang terbentuk secara kebetulan seharusnya 
ada dalam jumlah seimbang di alam. Jadi semua makhluk hidup seharus- 
nya memiliki kedua jenis asam amino, Levo dan Dextro, dalam tubuh me- 
reka sebab kedua jenis asam amino ini dapat saling bergabung secara 
kimiawi , Pada kenyataannya, protein yang terdapat pada semua makhluk 
hidup terdiri dari asam-asam amino Levo saja. 

Pertanyaan tentang bagaimana protein dapat memilih asam amino Le- 
vo dari seluruh asam ami no, dan mengapa tidak ada satu pun asam amino 
Dextro terlibat dalam proses kehidupan, masih menjadi tantangan bagi 
evolusionis. Mereka tidak memiliki penjelasan atas pemilahan yang sa- 
ngat "sadar" dan spesifik ini. 


102 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


Karakteristik protein ini membuat teori "kebetulan" evolusi yang su- 
dah buntu menjadi semakin membingungkan. Agar terbentuk sebuah pro- 
tein yang berguna, asam-asam amino itu tidak cukup hanya berada dalam 
jumlah tertentu, pada urutan tertentu, dan bergabung dalam struktur tiga 
dimensi yang tepat. Asam-asam amino ini juga harus terdiri dari asam 
amino Levo saja dan tidak boleh ada satu pun asam amino Dextro. Akan te- 
tapi, tidak ada mekanisme seleksi alam untuk mengidentifikasi penam- 
bahan asam amino Dextro pada sebuah rantai dan membuangnya dari 
rantai tersebut. Fakta ini kembali menghapus kemungkinan bahwa awal 
kehidupan terjadi J ' secara kebetulan". 

Dalam BrrtmuziVff Sciettce Encydapnedia, pembela teori evolusi yang 
terang-terangan, dinyatakan bahwa asam amino seluruh mahluk hidup di 
bumi dan molekul pembangun polimer kompleks seperti protein memiliki 
asimetri Levo yang sama. Ditambahkan bahwa ini sama artinya dengan 
melempar uang logam sejuta kali dan selalu mendapatkan muka yang 
sama. Dinyatakan juga bahwa tidak mungkin kita dapat memahami me- 
ngapa molekul menjadi bentuk Levo atau Dextro, Pilihan ini berhubungan 
dengan sumber kehidupan d i bumi secara yang mengagumkan. " 

jika sebuah uang logam yang dilempar sejuta kali selalu menghasilkan 
sisi muka yang sama, mana yang lebih logis: ini merupakan suatu kebetul- 
an, ataukah ada campur tangan yang disengaja? Jawabannya sudah sangat 
jelas. Akan tetapi, tidak peduli dengan kenyataan vang jelas ini, evolusio- 
nis berlindung dalam "teori kebetulan' 1 hanya karena mereka tidak mau 
menerima eksistensi * campur tangan yang disengaja" . 

Situasi yang serupa dengan asam amino Levo ini berlaku pula pada 
nukieotida, unit terkecil dari DNAdan RNA. Bedanya, tidak seperti asam 
amino pada rnahluk hidup, hanya nukieotida berbentuk Dextro saja yang 
dipilih. Ini adalah situasi lain yang tidak pernah dapat dijelaskan oleh teori 
'kebetulan 1 . 

Sebagai kesimpulan, melalui perhitungan probabilitas telah terbukti 
secara mutlak bahwa sumber kehidupan tidak dapat dijelaskan dengan 
kebetulan. Jika kita mencoba menghitung probabilitas sebuah protein ber- 
ukuran rata-rata yang terdiri dari 4D0 asam amino dan dipilih dari asam 
amino Levo saja, kita akan mendapatkan probabilitas 1 banding 2’", atau 
1 O' 3 . Sekadar untuk pembanding, ingatlah bahwa jumlah elektron di selu- 
ruh jagat raya diperkirakan I0 ? \ angka yang jauh lebih kecil. Perhitungan 
probabilitas asam-asam amino ini tersusun dalam urutan yang sesuai dan 


Kebuntuan EvoIusl Molekuler 


103 


dalam .struktur yang fungsional akan menghasilkan angka yang jauh 
lebih besar lagi, jika kita menggabungkan probabilitas- probabilitas ini dan 
kita perluas hingga pembentukan protein vang lebih besar dan beragam, 
maka perhitungannya menjadi tak terbayangkan. 

Ikatan yang Benar Sangat Penting 

Uraian panjang di atas bahkan belum selesai menjelaskan kebuntuan 
teori evolusi. Asam amino tidak cukup hanya dengan tersusun dalam jum- 
lah, urutan dan struktur tiga dimensi yang tepak Pembentukan protein ju- 
ga mengharuskan molekul-molekul asam amino yang memiliki lebih dari 
satu lengan saling berikatan melalui cabang tertentu saja. Ikatan seperti itu 
lisebut "ikatan peptida". Asam-asam amino dapat saling berikatan de- 
ngan berbagai cara; tetapi protein hanya terdiri dari asam-asam amino 
vang terikat dengan ikatan " pepti d a" . 

Sebuah analogi akan memperjelas masalah ini. Anggaplah semua ba- 
dan mobil telah lengkap dan dipasang pada posisi yang tepak tetapi salah 
-■a t u rodanya tidak dipasang dengan mur dan baut melainkan dengan se- 
ulas kawat. Kawat int mengikat roda sedemikian rupa sehingga pusat 
roda menghadap ke tanah. Mustahil mobil seperti ini bisa bergerak sekali- 
pun hanya satu meter, tak peduli betapa rumit teknologinya dan betapa 
kuat motornya. Sekilas semuanya tampak berada pada tempat yang benar, 
tetapi kesalahan memasang satu roda saja mengakibatkan keseluruhan 
mobij tersebut tidak berguna. Sama halnya pada molekul protein, jika ada 
satu saja ikatan antar asam amino yang bukan ikatan peptida, maka ke- 
seluruhan molekul itu tidak akan berguna. 

Penelitian menunjukkan bahwa asam amino yang berikatan secara 
acak hanya dapat menghasilkan ikatan peptida pada rasio 50% dan sisa- 
nya berikatan dengan ikatan lain yang tidak terdapat pada protein. Agar 
berfungsi dengan baik, setiap asam amino yang menyusun protein harus 
berikatan hanya dengan ikatan peptida, sebagaimana asam amino ter- 
sebut harus dipilih dari yang berbentuk Levo saja. 

Probabilitas ini sama dengan probabilitas bahwa setiap protein adalah 
berben tu k Levo. Mi saln ya jika sebua h protein terd i ri d a ri 400 asa m a mi no, 
berarti probabilitas seluruh asam amino hanya berikatan dengan ikatan 
peptida adalah 1 berbanding 2 y '\ 

Probabilitas Nol 

Seperti dapat dilihat di bawah ini, probabilitas pembentukan sebuah 
molekul protein yang terdiri dari 500 asam amino adalah “T banding 


104 


keruntuhan teori evolusi 


angka I yang diikuti oleh 950 buah angka nol. Sebuah angka yang tidak 
dapat dipahami pemikiran manusia. Ini hanya perhitungan teoritis di atas 
kertas. Dalam kenyataan, probabilitas seperti itu berpeluang "0" untuk 
terjadi. Dalam matematika, probabilitas yang lebih kedi dari 1 banding 
10" secara statistik dianggap memiliki peluang "0" untuk terjadi. Proba- 
bilitas "1 banding 10"”" jauh melampaui batas definisi ini. 

Meskipun sudah sedemikian jauh kemustahilan pembentukan secara 
kebetulan pada sebuah protein yang tersusun dari 501) asam amino, kita 
masih dapat terus memaksa batas akal kita dengan kemustahilan yang 
lebih tinggi lagi, Molekul "hemoglobin", sebuah protein yang sangat vital, 
terdiri dari 574 asam amino — lebih besar dibandingkan protein yang kita 
bahas di atas. Sekarang., pikirkan ini: dalam satu set darah merah dari 
miliaran yang ada dalam tubuh kita, terdapat "280.000.000" (2S0 juta) 
molekul hemoglobin! 

Perkiraan usia bumi tidak memberi cukup waktu bagi pembentukan 
secara "coba-coba" untuk satu protein saja, apalagi satu sel darah merah. 
Bahkan jika kita mengangga p asam-asam amino telah bergabung dan ter- 
urai secara "coba-coba" untuk membangun sebuah protein tanpa sedikit 
pun waktu terbuang sejak bumi terbentuk, maka waktu yang dibutuhkan 
untuk mengejar probabilitas .1 banding 10" 'adalah lebih panjang daripada 
usia bumi. 

Kesimpulan dari semua ini adalah: evolusi telah jatuh ke dalam jurang 



Adakah Mekanisme Coba-coba d) Alam? 

Akhirnya, kita sampai pada kesimpulan yang sangat penting tentang 
logika dasar perhitungan probabilitas, seperti dicontohkan tadi. Telah di- 
tunjukkan bahwa perhitungan-perhitungan probabilitas di atas mencapai 
batas astronomis (jumlah yang sangat besar) dan probabilitas astronomis 
ini hampir mustahil terjadi. Ini adalah aspek vang jauh lebih penting seka- 
ligus membingungkan bagi evdusionis. Dalam kondisi alamiah, proba- 
bilitas-probabilitas ini bahkan tidak dapat dimulai sama sekait, karena di 
alam tidak ada mekanisme coba-coba untuk menghasilkan protein. 

Perhitungan di atas tentang probabilitas pembentukan sebuah mole- 
kul protein yang terdiri dari 500 asam amino, hanya berlaku pada ling- 
kungan coba-coba ideal, yang tidak ada dalam kehidupan nyata. Artinya, 
probabilitas mendapatkan sebuah protein yang berguna adalah "V' ban- 
ding 10’”, hanya jika kita menganggap ada mekanisme imajiner di mana 
sebuah tangan gaib menyambungkan 500 asam amino secara acak, ketika 


Kebuntuan Evolusi Molekuler 


rantai yang terbentuk itu salah, menguraikannya lagi satu persatu dan 
■ menyusunnya, dengan urutan yang berbeda untuk kedua kalinya, dan be- 
gitu seterusnya. 

Dalam setiap percobaan, asam-asam amino harus diuraikan satu per- 
..itu dan kemudian disusun kembali dengan urutan baru. Sintesis ini 
i urus dihentikan setelah asam amino ke-500 ditambahkan dan harus di- 
ustikan tidak ada kelebihan asam amino. Percobaan kemudian dihenti- 
in untuk melihat apakah protein yang diinginkan sudah terbentuk, jika 
,.igal r maka seluruhnya harus dibongkar dan dicoba dengan urutan lain. 
Harus diingat, tidak boleh ada satu pun bahan tambahan. Selain itu, pen- 
ting bahwa selama percobaan, rantai yang terbentuk tidak boleh putus 

a tau r usa k sebel u m mencapa i ika ta n ke 499. 

Kondisi ini berarti bahwa probabilitas yang kita bahas di atas hanya 
dapat terjadi dalam lingkungan terkontrol. Dalam lingkungan terkontrol 
itu terdapat mekanisme sadar yang mengatur permulaan, akhir dan setiap 
tahap proses, dan hanya " seleksi asam amino" saja yang terjadi secara 
untung-untungan. Sudah pasti, tidak mungkin ada lingkungan seperti ini 
dalam kondisi alamiah. Jadi secara logis dan teknis, mustahil terjadi pem- 
bentukan protein dalam lingkungan alamiah, terlepas dari aspek 'proba- 
bilitas'. Bahkan, membicarakan probabilitas peristiwa seperti ini saja su- 
dah sangat tidak ilmiah. 

Sejumlah evolusionis yang kurang terpelajar' tidak mengerti hal ini. 
Berdasarkan asumsi bahwa pembentukan sebuah protein hanyalah reaksi 
kimia sederhana, mereka membuat kesimpulan yang menggelikan bahwa 
' asam-asam amino bergabung melalui sebuah reaksi dan kemudian mem- 
hentuk protein-protein". Tetapi reaksi kimia yang terjadi secara kebetulan 
Idam sebuah struktur anorganik hanva dapat menghasilkan perubahan- 
perubahan sederhana dan primitif. Jumlahnya pun tertentu dan terbatas, 
t. 'ntuk membuat senyawa kimia yang lebih kompleks, diperlukan pabrik- 
pabrik besar, instalasi kimia dan laboratorium. Obat-obatan dan berbagai 
bahan kimia yang kita gunakan sehari-hari termasuk dalam jenis ini. 
Namun protein memiliki struktur yang jauh lebih kompleks daripada ba- 
han kimia yang diproduksi industri. Karenanya, protein — yang masing- 
masingnya merupakan kehebatan desain dan rekayasa, dengan setiap 
bagiannya berada pada posisi dan urutan yang tepat — mustahil bermula 
dari reaksi kimia acak. 

Marilah untuk sesaat kita mengesampingkan segala kemustahilan 
V ang kita bahas barusan, dan anggaplah sebuah molekul protein yang 
berguna memang berevolusi spontan secara "kebetulan '. Pada titik ini 


Probabilitas Protein Terbentuk Secara Kebetulan 

Adalah Nol 


Ada 3 syarat ulama dalam pembentukan protein yang berguna;: 

Syarat pertama semua asam amino pada rantai protein harus dari jenis yang 

benar dan berada pada urutan yang benar. 

Syaratkedua : semua asam amino pada rantai tersebut berbentuk Levo, 
Syarat ketiga : semua asam amino saling berikatan dengan membentuk ikatan 

peptida. 

Agar sebuah protein terbentuk secara kebelutan, ketiga syarat utama di atas 
harus dipenuhi secara bersamaan. Probabilitas pembentukan protein secara 
kebetulan adalah sama dengan mengalikan probabilitas pemenuhan masing- 
masing syarat tersebut. 

Misalnya untuk sebuah molekul berukuran rata-rata yang terdiri dari 500 asam 
amino: 

1. Probabilitas asam amino berada dalam urutan yang benar 

Ada 20 jenis asam amino yang digunakan dalam penyusunan sebuah protein 
Berarti: 


- Probabilitas setiap asam amino yang terpilih 

dengan tepat dari 20 jenis = 1/20 

- Probabilitas 500 asam amino tersebut terpilih 

dengan tepat = 1 m™ - 1 /1 0™ 

- 1 peluang dalam 10 4M 

2. Probabilitas asam amino berbentuk Levo 


- Probabilitas satu asam amino Levo terpilih = 1/2 

- Probabilitas 500 asam amino yang terpilih 

seluruhnya berbentuk asam amino Levo = 1/2** = 1 /10 “ 

= 1 peluang dalam 10 ’ 


3, Proba bi fitas asa m -asa m am tno be rga b ung dengan ikatan peptida: 

Asam amino dapat saling berikatan dengan beragam ikatan kimia, Agar 
terbentuk protein yang berguna, seluruh asam amino pada rantai harus 
berikatan dengan ikatan khusus yang disebut Ikatan peptida" Telah dihitung 
bahwa probabilitas asam-asam amino berikalan dengan ikatan peplida dan 
bukan dengan ikatan yang lain adalah 50%, Berdasarkan hal ini: 


- Probabilitas dua asam amino benkatan 

dengan “ikatan peptida" = 1/2 

- Probabilitas 500 asam amino benkatan 

dengan "ikatan peptida" = 1/2 4i? = 1/1 0“ 

- 1 peluang dalam 10 ' 


PROBABILITAS TOTAL = 1/10“' X 1/1 0 M X 1/10 1! = 1/10* 

= 1 peluang dalam ICf 



Kebuntuan Evolusi Molekuler 


107 


Probabilitas sebuah molekul protein berukuran rata-rata yang terdiri 
dari 500 asam amino tersusun dalam jumlah dan urutan yang tepat, 
dan hanya terdiri dari asam amino Levo, dengan rantai hanya 
terbentuk dari ikatan peptida adalah U T banding 10 ,!a . Kita dapat 
menuliskan angka ini dengan meletakkan 950 angka nol sesudah 

angka i sebagai berikut : 

10 950 = 


1 0G-OQQ.00Q.OOD . 000 . 000 .000.000.000 .0 00 
000,000,000.000 ,000.0 00 .000,000. 00 0,000 
000-000.000.000. OOO . 000 . 000.000.000 . 000 
000 .000 .000.000 .000,000. 000.000,000 , 000 
OOO .000 .000.000 . OOO . 000 . 000.000. 000 . 000 
000 .000 ,000,000 .000.000, 000 ,000. 000 . 000 
000.000.000.000. 000 . 000 . 000 .000.000 . 000 
000 .000,000.000. 000 , 000 . 000 ,000. 000. 00 0 
000 . 000 . 000 . 000 . 000 . 000 . 000 . 000 . 000. 000 
000 .000,000,000. 000 , 000 . 000.000.000, ooo 
000 . 000.000.000.000 . 000 . 000 .000.000 . ooo 
000 .000.000,000. ooo , ooo . 000,000.000. ooo 

000 .000.000.000.000 . OOO . 000,000.000. ooo 
OOO .000,000.000. ooo . ooo . ooo.ooo.ooo. ooo 

000 .000.000.000,000 . 000 . 000 .000.000. ooo 
000 . 000 , 000 . 000 . ooo . ooo . ooo.ooo.ooo . ooo 

000 .OOO.OOO.OOO. OOD . ooo . 000 .000. ooo . ooo 

000 . 000 , 000 , 000 . 000 , 000 , 000 . 000 . 000 . ooo 

OOO.OOO.OOO.OOO, OOO , 000 .000.000. ooo . ooo 


000.000.000.000 

000.000.000.000 

000.000.000,000 


000.000.000.000 

ooo.ooo.ooo.oon 

000.000.000.000 

000.000.000.000 

000.000.000,000 

000.000.000.000 

000 . 000 , 000.000 

000 . 000 . 000.000 

000 , 000 . 000.000 

000 . 000 . 000.000 

000 . 000 . 000.000 

000 . 000 . 000.000 


OOO.OOO.OOO. OOD 


000.000,000. 

ooo.ooo.ooo. 

000.000,000, 

ooo.ooo.ooo. 

ooo.ooo.ooo. 

ooo.ooo.ooo. 

000 . 000 , 000 . 

ooo.ooo.ooo. 

ooo.ooo.ooo. 

ooo.ooo.ooo. 

000 . 000 . 000 , 

ODO.OOO.OOO. 


ooo.ooo.ooo. 

ooo.ooo.ooo. 

ooo.ooo.ooo. 


ooo.ooo.ooo. 


pun, evolusi lagi-lagi tidak mempunyai jawaban, karena untu k memperta- 
hankan keberadaannya, protein ini harus terisolasi dari lingkungan alami- 
.lhnya dan terlindung dalam kondisi yang sangat khusus. Jika tidak, prote- 
in ini akan terurai oleh kondisi alamiah bumi atau bergabung dengan se- 
nyawa-senyawa asam, asam-asam amino ataupun senyawa kimia lain, 
l' hingga kehilangan sifat-sifatnya dan berubah menjadi senyawa yang 
sa ma seka I i berbeda dan tidak berg una. 


Pertentangan Evolusioner tentang Asal Usul Kehidupan 

Pertanyaan “bagaimana makhluk hidup pertama kati muncul" adalah 
kebuntuan yang kritis bagi evolusionis, sehingga mereka biasanya meng- 
hindari masalah ini. Mereka mencoba berkelit dengan mengatakan bahwa 


108 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


"makhluk-makhluk hidup pertama muncul sebagai hasil dari kejadian 
acak di dalam air". Mereka menghadapi rintangan yang tidak bisa mereka 
tembus. Terlepas dari argumen evolusi paleontologis, dalam hal ini, tidak 
ada fosil yang dapat d i distorsi dan ditafsirkan sesuka hati untuk mendu- 
kung pernyataan mereka. Karena itu, teori evolusi jelas-jelas telah terban- 
tah sejak awak 

Ada satu hal penting yang harus diingat: jika satu tahap saja dari pro- 
ses evolusi terbukti mustahik cukup untuk membuktikan kesalahan 
dan ketidakabsahan teori secara keseluruhan. Contohnya, karena pem- 
bentukan protein secara coba-coba terbukti mustahil, maka seluruh per- 
nyataan mengenai tahap proses evolusi selanjutnya juga terbantah. Sam- 
pai di sini, spekulasi atas tengkorak manusia dan kera menjadi tidak 
berarti. 

Pertanyaan tentang bagaimana organisme hidup dapat muncul dari 
materi anorganik sudah lama dihindari para evolusionis. Akan tetapi, per- 
tanyaan ini berkembang menjadi masalah yang tidak bisa dielakkan. Dan 
mereka berusaha menjawab masalah ini dengan serangkaian penelitian 
pada perempat kedua abad ke-20. 

Pertanyaan utamanya adalah: bagaimana sel hidup pertama dapat 
muncul di atmnsfir bumi purba? Dengan kata lain, penjelasan seperti apa 
yang akan d i ke mukakan evolusionis untuk menjawab pertanyaan ini? 

Jawabannya dicari melalui berbagai eksperimen. Ilmuwan dan pene- 
liti evolusionis melakukan berbagai eksperimen laboratorium untuk men- 
jawab pertanyaan ini tetapi tidak menghasilkan apa pun yang menarik. 
Studi tentang awal kehidupan yang paling dihargai adalah Eksperimen 
M iller yang dilakukan oleh peneliti Amerika bernama Stanley M i Iler pada 
tahun '1953, (Eksperimen ini dikenal juga sebagai "Eksperimen Urey- 
Miller" karena kontribusi Harold Urev, instruktur Miller dari Universitas 

j f 

Chicago.) 

Eksperimen ini adalah satu-satunya " bukti r bagi "tesis evolusi mole- 
kuler" untuk menerangkan tahap pertama periode evolusi. Meskipun 
sudah hampir setengah abad berlalu, dan teknologi telah berkembang 
pesat, tak seorang pun berupaya lebih lanjut. Eksperimen Miller tetap 
diajarkan d a tam buku-buku sebagai penjelasan evolusi generasi pertama 
makhluk hidup, Evolusionis sadar bahwa fakta yang dihasilkan penelitian 
semacam ini tidak mendukung dan sebaliknya justru membantah pernya- 
taan mereka, karenanya mereka dengan sengaja menghindari eksperimen 
serupa. 


Kebuntuan. Evolusi Molekuler 


109 


Eksperimen Miller 

Tujuan Stanley Miller adalah mengajukan penemuan eksperimental 
yang menunjukkan bahwa asam amino, bahan pembangun protein, dapat 
rrnicul "secara kebetulan" di bumi yang tidak berkehidupan miliaran 


tahun lalu. 

Dalam eksperimennya, Miller menggunakan campuran gas yang 
diasumsikan terdapat di bumi purba (yang kelak terbukti tidak realistis) 
terdiri dari amonia, metan, hidrogen dan uap air. Karena dalam kondisi 
alamiah gas-gas ini tidak saling bereaksi, Miller memberikan stimulasi 
energi untuk memulai reaksi antara gas-gas tersebut. Dengan meng- 
anggap energi ini bisa berasal dari kilat dalam atmosJtr purba, ia meng- 
gunakan sumber penghasil listrik buatan untuk menyediakan energi 
tersebut 


Miller mendidihkan campuran gas ini pada suhu 100 a C selama se- 
minggu, dan sebagai tambahan dia mengalirkan arus listrik. Di akhir 
rninggu, Miller menganalisis senyawa-senyawa kimia yang terbentuk di 
dasar gelas percobaan dan menemukan tiga dari 20 jenis asam amino, 
bahan dasar pro tein telah tersintesis. 

Eksperimen ini membangkitkan semangat evolusionis dan dianggap 
sebagai sukses besar. Dalam luapan kegembiraan, berbagai terbitan me- 
masang tajuk utama seperti "Miller menciptakan kehidupan" Akan teta- 
pi, moleku Molekul yang berhasil disintesis Miller ternyata hanya bebe- 
rapa molekul" tidak hidup". 

Didorong oleh eksperimen ini, evolusionis segera membuat skenario 
baru. Hipotesis tahap lanjutan tentang pembentukan protein segera diru- 
muskan. Menurut mereka, asam-asam amino kemudian bergabung dalam 
urutan yang tepat secara kebetulan untuk membentuk protein. Sebagian 
protein-protein yang terbentuk secara kebetulan ini menempatkan diri 
mereka dalam struktur seperti membran yang "entah bagaimana" muncul 
dan membentuk sel primitif. Sel-sel kemudian bergabung dan membentuk 
organisme hidup. Akan tetapi, eksperimen Miller hanya akal-akalan dan 
telah terbukti tidak benar dalam segala aspek. 


Eksperimen Miller Hanya Akal-Akalan 

Eksperimen Miller berusaha membuktikan bahwa asam amino dapat 
terbentuk dengan sendirinya dalam kondisi bumi purba. Namun, ekspe- 
rimen ini tidak konsisten dalam sejumlah hah 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


1. Dengan menggunakan mekanisme told trap, Miller mengisolasi 
asam-asam amino dari lingkungannya segera setelah mereka terbentuk. 

Jika dia tidak melakukannya, kondisi lingkungan tempat asam amino ter- 
bentuk akan segera menghancurkan molekul ini, 

Tentu saja mekanisme isolasi yang disengaja seperti ini tidak ada da- 
lam kondisi bumi purba. Tanpa mekanisme seperti ini, kalaupun ada satu 
asam amino terbentuk, ia akan segera hancur. Seorang ahli kimia, Richard 
Bliss, mengungkapkan kontradiksi ini sebagai berikut: "Benar, tanpa whl 
trap, senyawa kimia yang dihasilkan akan dihancurkan oleh aliran 
listrik"" 

Memang, dalam percobaan sebelumnya dengan bahan-bahan yang 
sama tetapi tanpa mekanisme coidtrap, Miller tidak dapat membentuk satu 
pun asam amino. 

2. Lingkungan atmosfir purba yang disimulasikan Miller dalam 
eksperimennya tidak realistis. Pada tahun 1980-an, para ilmuwan sepa- 
kat bahwa yang seharusnya terdapat pada lingkungan artifisial tersebut 
adalah nitrogen dan karbon dioksida, bukannya metan dan amonia. Sete- 
lah bungkam cukup lama, Miller sendiri mengakui pula bahwa kondisi 
atmosfir dalam eksperimennya tidak realistis. 11 

Jadi mengapa Miller berkeras menggunakan gas-gas ini? Jawabannya 
sederhana: tanpa amonia, mustahil mensintesis asam amino. Ke v m 
MeKean mengungkapkan hal ini dalam sebuah artikel yang dimuat dalam 
majalah Disemen 

Miller dan Urea meniru atmosfir bumi dahulu kala dengan campuran metan 
dan amonia, Menurut mereka, bumi merupakan campuran homogen dari 
logam, batuan dan es. Namun, dalam penelitian terakhir terungkap bahwa 
pada saat itu bumi sangat panas dan terbentuk dari nikel dan besi cair, jadi, 
atmosfir kimiawi saat itu seharusnya didominasi nitrogen (N 2 ), karbon 
dioksida (CO J dan uap air (H. D). Tetapi gas-gas ini bukan gas-gas yang tepai 
untuk mensintesis senyawa organik, seperti metan dan amonia. 

Dua orang ilmuwan Amerika, J .P, Ferris dan C.T. Chen, mengulang 
c ksper i men Ste n ley M i 1 1 e r d engan kond is i a tmosf i r terd i r i da ri karboi i di- 


11) Riehard B. Bliss £ Gary E. Parker, Ofigm af Ufe, California. 1974, tim. 14. 

12) Slanley Miller. Moteeuter Evcfatfort (d U&' CU'tboI Srarus ottf^Prpijrcu'r o/SffiaflMfltecufcS. 143 B. 

1*11.7 

13) Kievin MeKean, &Vu?i * s- Teknik. Na. 139, hlm. 7. 


Sumber-Sumber Evolusionis Mutakhir 
Membantah Eksperimen Miller 


Dewasa ini, eksperi- 
men Miller telah menjadi 
hal yang benar-benar di- 
abaikan bahkan oleh ka- 
langan ilmuwan evolusi- 
onis, Majalah sains evo- 
lusionis terkemuka Earte 
edisi Februari 1998 me- 
nuliskan hal berikut ini 
dalam artikel yang ber- 
| ud ut “Life 's Crucibie 


m 


<* 


Kini ahli geologi ber- 
pendapat bahwa se- 
bagian besar atmos- 
fir purba terdiri dari karbon dioksida 
dan nitrogen, gas-gas yang kurang 
reaktif dibandingkan gas-gas yang 
digunakan dalam eksperimen tahun 
i 953. Bahkan, bila atmosfir yang di- 
ajukan Mitter benar ada, bagaimana 
anda membuat molekul sederhana 
seperti asam amino mengalami per- 
ubahan kimiawi yang dibutuhkan 
sehingga berubah menjadi senya- 
wa yang iebth rumit atau polimer 
sepadi protein ? Miller sendiri angkat 
tangan pada bagian teka-teki ini ‘Ini 
adalah masalah , " ia mengeluh de- 
ngan gusar. " Bagaimana Anda 
membuat polimer? itu bukan hal 

yang mudah. w ' 

Kenyataannya, bahkan kini Miliar 
puri telah menerima bahwa percoba- 
annya tidak akan menghasilkan sebu- 
ah kesimpulan yang dapat menjelas- 
kan asal usul kehidupan. Bahwa ilmu- 
wan evolusionis sangal mempercayai 
percobaan ini hanya menunjukkan ke- 
sengsaraan evolusi dan keputusasaan 
para pengaj urnye , 

Artikel berjudul The Emergence of 
Life on Earth (Kemunculan Kehidupan 


di Muka Bumi) dalam 
National G&ographic 
edisi Maret 1998 
mengungkapkan ha 
berikut ini: 


Sekarang banyak 
j'/muwan menduga 
bahwa atmosfir pur- 
ba itu berbeda dari 
yang pertama kali 
diandaikan Miller. 
Mereka berpikir bah- 
wa atmosfir tersebut 
terdiri dari karbon 
dioksida dan nitrogen r bukan hidro- 
gen. metan dan amoniak. 

Ini adalah berita buruk bagi ahii ki- 
mia. Ketika mereka mencoba me- 
reaksikan karbon dioksida dan nit- 
rogen r mereka mendapatkan se- 
jumlah molekul organik yang tak 
berharga — Ini sama saja dengan 
melarutkan setetes pewarna ma- 
kanan ke dalam air kolam renang. 
Para ilmuwan menemukan kesulit- 
an besar untuk membayangkan 
bahwa kehidupan muncul dari sup 
encer seperti itu 


Singkatnya, baik eksperimen Miller 
maupun evolusionis yang lain tidak da- 
pat menjawab pertanyaan bagaimana 
kehidupan muncul di muka bumi. Se- 
mua penelitian yang telah dilakukan 
menunjukkan bahwa kehidupan tidak 
mungkin muncul secara kebetulan dan 
karenanya mempertegas bahwa kehi- 
dupan m emang d iciptakan, 


1. Eartti. UfelsCrwiW?' Februari 1998. him.34 

2. Naiionsr Geotirapnjc. 'Tke ar? Fam?' 

Mural im Wm &a 



112 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


oksida, hidrogen, nitrogen dan uap air. Mereka tidak mampu menghasil- 
kan satu pun molekul asam amino. 1 1 

3, Hal penting lain yang mengugurkan eksperimen Miller adalah 
bahwa atmosfir bumi mengandung cukup banyak oksigen untuk meng- 
hancurkan semua asam amino yang terbentuk. Fakta yang diabaikan 
Miller ini terungkap dari sisa-sisa besi dan uranium yang teroksidasi da- 
lam batuan yang diperkirakan berumur 3,5 miliar tahun, 1 ' 

Temuan-temuan lain, menunjukkan bahwa kandungan oksigen pada 
saat itu jauh lebih besar daripada vang dinyatakan evolusionis, Penelitian- 
penelitian juga menunjukkan bahwa pada saat itu bumi teradiasi ultra- 
violet 10.000 kali lebih, besar daripada perkiraan evolusionis. Radiasi ultra- 
violet yang intens ini membebaskan oksigen dengan cara menguraikan 
uap air dan karbon dioksida dalam atmosfir. 

Situasi ini secara telak membantah eksperimen Miller yang sama sekali 
mengabaikan oksigen. Jika oksigen digunakan dalam eksperimen terse- 
but, meta n akan terurai menjadi karbon dioksida dan air, dan amonia 
menjadi nitrogen dan air. Selain itu, dalam lingkungan tanpa oksigen, juga 
tidak akan ada lapisan ozon. Tanpa perlindungan lapisan ozon, asam- 
asam amino akan segera hancur oleh sinar ultraviolet yang sangat intens. 
Dapat dikatakan, dengan atau tanpa oksigen di bumi purba, hasilnya sa- 
ma, lingkungan yang sangat destruktif bagi asam amino. 

4. Pada akhir eksperimen Miller, terbentuk banyak asam organik yang 
bersifat merusak struktur dan fungsi makhluk hidup. Jika asam amino 
tidak diisolasi dan tetap berada di dalam lingkungan vang sama dengan 
senyawa-senyawa ini, reaksi kimia vang terjadi akan menghancurkan atau 
mengubah asam amino menjadi senyawa lain. 

Selain itu, di akhir eksperimen ini terbentuk sejumlah besar asam ami- 
no Desctro. 1 'Keberadaan asam amino ini dengan sendirinya menyangkal 
teori evolusi, karena asam amino Dextro tidak berfungsi dalam pemben- 
tukan sel makhluk hidup. Kesimpulannya, kondisi-kondisi di mana asam 
amino terbentuk dalam eksperimen Miller, tidak cocok bagi kehidupan. 
Kenyataannya, medium ini merupakan campuran asam yang meng- 
hancurkan dan mengoksidasi molekul-molekul berguna yang diperoleh. 

Semua fakta ini menunjukkan satu hal yang jelas: eksperimen Miller 
tidak dapat digunakan sebagai bukti bahwa makhluk hidup terbentuk 

Ht J. R Fems. C. T. Chen, ’Pbdsdmw&'ytif JViiropii, <antf V/sle; Nitture As s ModW fcvif» 

ofiiw Pwiafive EarftT, Ajumaflot American Chemica’ Society Vcf. 9? 11, 1975, hlm, 29&i, 

1 5| 7h'fli>' firataw» an EraftjSiofl of Ewfy Atmospt Buletin American Meteoratoglcai Sadety. VW. 61 
November 1982, Hlm. 1323-T330 

161 Rjctisrd B Bfes&Gay E. Parker, California, 1979, hlm 26 


Kebuntuan Evolusi Molekuler 


113 


secara kebetulan dalam kondisi bumi purba- Keseluruhan eksperimen 
ini tidak lebih dari sebuah eksperimen laboratorium yang terkontrol dan 
terarah untuk mensintesis asam amino. Junilah dan jenis gas dalam eks- 
perimen ini secara ideal ditentukan agar asam amino terbentuk. Jumlah 
energi yang disalurkan ke dalam sistem diatur dengan tepat agar reaksi 
yang diperlukan terjadi. Peralatan eksperimen diisolasi sehingga tidak ter- 
kontaminasi unsur-unsur lain yang berbahaya, destruktif, atau mengha- 
langi pembentukan asam amino. Padahal unsur-unsur seperti ini kemung- 
kinan besar ada dalam kondisi bumi purba. Unsur-unsur, mineral atau 
senyawa kimia yang ada pada kondisi purba dan berkemungkinan meng- 
ubah reaksi tidak dimasukkan dalam eksperimen. Oksigen yang men- 
cegah pembentukan asam amino dengan oksidasi hanya salah satu dari 
unsur-unsur destruktif ini. Bahkan dalam kondisi laboratorium ideal, 
mustahil asam amino yang terbentuk bertahan dan terhindar dari ke- 
rusakan tanpa mekanisme cold trap , 

Nyatanya, evolusionis. sendiri menyangkal teori evolusi., karena yang 
dibuktikan oleh eksperimen ini adalah: asam amino hanya dapat dihasil- 
kan dalam lingkungan laboratorium terkendali di mana semua kondisi 
dirancang khusus oleh intervensi yang disengaja. Berarti, kekuatan yang 
dapat menghasilkan kehidupan sudah pasti bukan peristiwa kebetulan, 
tetapi penriptaan yang disengaja, 

Evolusionis tidak menerima bukti ini karena ketaatan buta mereka ke- 
pada praduga yang benar-benar tidak ilmiah. Yang menarik, Haroid Urey, 
yang melakukan eksperimen ini bersama mahasiswanya Stanley Miller, 
membuat pengakuan sebagai berikut: 

Kami semua yang mempelajari asal usul kehidupan mendapati bahwa semakin 
kami mengamati, semakin kami merasa bahwa kehidupan terlalu kom- 
pleks untuk berevolusi dari mana pun . Kami semua percaya, sebagai suafu 
ke tautan , bahwa kehidupan berevolusi dari benda mal i di bumi ini. Hanya saja 
kompleksitasnya begitu besar, sehingga sulit bagi kami membayangkan evolu- 
si kehidupan** 

Atmosfir Bumi Purba dan Protein 

Dengan mengabaikan semua ketidakkonsistenan di atas, evolusionis 
masih merujuk pada eksperimen Miller untuk menghindari pertanyaan 
bagaimana asam amino terbentuk dengan sendirinya dalam atmosfir bu- 
mi purba. Hingga kini, mereka terus menipu orang dengan berpura-pura 
bahwa masalahnya telah terpecahkan dengan eksperimen keliru ini. 

17} W. S. Bud, The OwjAi otSfuKtosRmidtWt. NasSwflle: Ttmmas Nflson Co., 1991, hltn, 325. 


14 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


Namun, untuk menjelaskan tahap kedua asa t usul kehidupan, evolusi - 
onis menemukan masalah yang jauh lebih besar dari pembentukan asam- 
asam amino, yaitu "protein ''. Protein merupakan bahan pembangun kehi- 
dupan yang tersusun dari ratusan asam amino berbeda yang bergabung 
dalam tatanan tertentu. 

Pernyataan bahwa protein terbentuk secara spontan dalam kondisi 
alamiah lebih tidak realistis dan tidak beralasan dibandingkan dengan 
pernyataan bahwa asam amino terbentuk secara kebetulan. Pada bahasan 
sebelumnya, dengan perhitungan probabilitas, lelah dibuktikan kemusta- 
hilan asam, amino bergabung secara acak dalam urutan tertentu untuk 
membentuk sebuah protein. Sekarang kita akan melihat kemustahilan 
protein dihasilkan secara kimiawi dalam kondisi bumi purba. 

Sintesis Protein Tidak Mungkin Terjadi di dalam Air 

Asam amino berikatan melalui * ikatan peptida" untuk membentuk 

protein. Dalam pembentukan ikatan ini satu molekul air dilepaskan. 

Fakta ini menyanggah penjelasan evolusionds bahwa kehidupan purba 
berawal di air. Menurut "Prinsip Le Chatelier dalam kimia, suatu reaksi 
yang melepaskan air (reaksi kondensasi) tidak mungkin terjadi dalam 
lingkungan berair (hidrat). Reaksi seperti ini dalam lingkungan berair di- 
katakan "memiliki probabilitas paling kecil untuk terjadi dibandingkan 
reaksi-reaksi kimia lain. 

Oleh karena itu, lautan yang dinyatakan sebagai tempat kehidupan 
berawal dan asam-asam amino dihasilkan, bukan lingkungan yang tepat 
bagi asam amino untuk membentuk protein. Di lain pihak, akan menjadi 
irasional bila evolusionis mengubah pikiran dan menyatakan bahwa ke- 
hidupan berawal di darat, karena satu-satunya lingkungan agar asam 
amino terlindung dari ultraviolet adalah lautan. Di darat, asam amino 
akan hancur oleh sinar ultraviolet. Prinsip Le Chatelier membantah per- 
nyataan bahwa kehidupan terbentuk di lautan. Satu lagi dilema bagi teori 
evolusi. 

Usaha Nekat Lainnya: Eksperimen Fox 

Tertantang oleh dilema di atas, evolusionts mulai membuat skenario 

yang tidak realistis mengenai "masalah air" yang mutlak meruntuhkan te- 
ori mereka. Sydnev Fox adalah salah satu ilmuwan terkemuka yang mem- 
buat skenario untuk menjawab masalah ini. Menuru tnya, asam amino per- 
tama mesti la li terbawa ke karang dekat gunung berapi segera setelah ter- 
bentuk di dalam laut purba. Air dalam campuran ini pasti telah menguap 


Kebuntuan Evolusi Molekuler 


115 


karena suhu lingkungan mulut kawah 
meningkat melebihi suhu didih, Se- 
lanjutnya, asam-asam amino ''kering" 
ini dapat membentuk protein, 

Akan tetapi, penjelasan "r u mi r ini 
tidak disetujui banyak orang karena 
asam amino tidak dapat bertahan pa- 
da suhu setinggi itu. Penelitian telah 
memastikan bahwa asam amino akan 



Daairieteperin'sr}- 

nya Fe> rrengftasf- 
4an ssbuah sUislansi 
yang L^tiul "prole- 
n^n" PrtMinOid 
merapatan tombng.- 
si psamasam aTirio 
. ing Ififsusun secara 
acaK. tkiak $Eppii 
: oli: n F-.grra mfltfthik 
iiisup. pr&sinokl 
Teupaion bsnU'jk 
kimiawi yang ireak 
teruna dan hdak 
ingsioral. ini adalah 
fjanaa’an nmkraskpa 
dan p&Uikefl- 
drcteinod, 


segera hancur pada suhu tinggi. 

Fox tidak menyerah begitu saja. Ia menggabungkan 
asam amino murni d t laboratorium "dalam kondisi sangat 
khusus" dengan cara memanaskannya dalam lingkungan 
kering. Asam amino memang bergabung, tetapi tidak meng- 
hasilkan protein. Yang diperolehnya adalah rantai-rantai 
asam amino sederhana dan tidak teratur yang tersusun seca- 
ra acak, dan rantai-rantai ini sama sekali tidak menyerupai 
protein hidup. Bahkan jika Fox menyimpan asam amino ini 
pada suhu yang stabil, rantai-rantai tidak berguna ini akan 
terurai . 1 1 

Eksperimen ini juga tidak absah karena asam amino 
yang digu naka n hox bu ka n a sa m a m ino prod uk eksperi men 
M i Iler, tetapi asam amino murni dari organisme hidup. Pa- 
dahal eksperimen ini dimaksudkan sebagai lanjutan dari 
eksperimen M i iler, maka seharusnya menggunakan hasil 
yang telah didapatkan Miller. Namun, baik Fox maupun 
peneliti lain tidak menggunakannya, 1 " 

Eksperimen Fox tidak ditanggapi positif bahkan oleh 
kalangan evolusionis sendiri, sebab jelas rantai asam amino 
atau protein oid yang didapatkannya tidak mungkin terben- 
tuk dalam kondisi alamiah. Selain itu, protein sebagai unit 
dasar kehidupan, tetap tidak dapat diproduksi. Masalah 
asal mula protein ini tetap tak terjawab. Sebuah artikel 
dalam majalah ilmu pengetahuan populer tahun 1970-an, 
Chemical Engineering News, mengomentari eksperimen Fox 
sebagai berikut: 


16) Rfchard B. Gify E Part;^, Otigwi o! Uf$, C 3 iofnia: 1979, hlms. 25. 
19} m 


116 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


Benda Tak Bernyawa Tidak Bisa Menghasilkan 

Kehidupan 

Sejumlah percobaan evolusioms seperti Eksperimen Mtllerdan Eks- 
perimen Fo* telah direncanakan untuk membuktikan pernyataan bahwa 
bencfa tak bernyawa dapat mengatur dirinya sendiri dan menghasilkan 
makhluk hidup yang kompleks. Ini merupakan pernyataan yang benar- 
benar tidak ilmiah: setiap pengamatan dan eksperimen, sudah tidak 
dapat dibantah lagi, membuktikan bahwa materi tidak memiliki kemam- 
puan seperti itu. Astronom dan ahli matematika Inggris terkenal Si r Fred 
Hoyie menyatakan bahwa materi tidak dapat menghasilkan kehidupan 
dengan sendirinya, tanpa adanya campur tangan yang disengaja: 

Bifa m$m&ng ada sebuah prinsip dasar materi sedemikian yang da- 
pat menggerakkan sistem-sistem organik menuju kehidupan, tentu 
saja keberadaannya dengan mudah dapat ditunjukkan di laborato- 
rium. Contohnya. Seseorang dapat mengumpamakan kotam peman- 
dian sebagai sup purba. Ke dalam koiam ini dimasukkan senyawa - 
senyawa kimia non-bioiogis sesukanya. Gas apa pun yang diingin- 
kan dapat diembuskan di atasnya, atau ke dalamnya. Koiam ini pun 
disinari dengan bentuk radiasi apa pun yang diinginkan. Biarkan eks- 
perimen in berjalan selama setahun, ialu lihatlah berapa banyak dari 
2000 enzim (protein yang dihasilkan oleh sel hidup) yang muncul di 
dalam koiam. Untuk menghemat waktu dan uang seria agar tidak 
mengalami kesulitan bila benar-benar mengerjakan haf tersebut, 
saya akan menjawabnya. Anda tidak akan menemukan apa-apa. 
selain mungkin tumpukan lumpur yang terdiri dari asam amino dan 
senyawa organik sederhana Sainnya. 

Seorang ahli biologi evclusionis Andrew Scott mengakui fakta yang 
sama: 

Ambillah sekumpulan materi, panaskantah sambit diaduk dan tung- 
gulah. Ini adalah tre/sr modem Genesis (Asal Usul Terbentuknya 
Kehidupan). Gaya-gaya fundamental seperti gravitasi, elektromag- 
netismu dan daya nuklir baik yang kuat maupun yang temah, diang- 
gap teiah melakukan sisanya , , 

Seberapa Pesarkab dongeng apik ini benar-benar terjadi, dan sebe- 
rapa besarkah tetap merupakan spekulasi? Sejujurnya ., hampir 
seluruh mekanisme tiap tahapan besar, mutai dan bahan kimia awal 
(precursor) hingga sel pertama, adalah hal kontroversi atau keka- 
guman sepenuhnya 


1 ; Fred Hoyla Tfie (nts/Ugeoitjhume, Naw York. Hdt, Rmhtari i Wirstcn. 1 9H3, him .256 
t\ A-'idiesv SOflti, ^sSdFnlisl W 106 . 2 M F- i&55.hlm,30 



Kebuntuan Evolusi Molekuler 


117 


Sudney Fax dan peneliti lain berhasil menggabungkan asam mim dalam 
bentuk “proteinoid" dengan menggunakan teknik pemanasan khusus dalam 
kondisi yang tidak ada sama sekali pada zaman bumi purba. Hasilnya pun 
tidak sama dengan protein biasa pada makhluk hidup. Proteinoid hanyalah 
rangkaian tak beraturan yang tidak berguna. Terungkap bahwa walaupun 
molekul-molekul seperti ini dapat terbentuk pada masa-masa awal mereka 
sudah pasti akan hancur f 

Proteinoid yang didapatkan Fox memang sama sekali berbeda dari 
protein sesungguhnya, dalam struktur maupun fungsi. Perbedaan antara 
protein dan "proteinoid" sama besarnya dengan perbedaan antara alat 
berteknologi tinggi dan setumpuk bahan mentah yang belum diproses 
Lagi pula, rantai asam amino tak beraturan ini tidak memiliki kesem- 
patan untuk bertahan dalam atmosfir purba. F.fek fisika serta kimia yang 
desktruktif dan berbahaya karena sinar ultraviolet yang kuat dan kondisi 
alam yang tidak stabil akan menguraikan proteinoid. Karena prinsip le 
CMtelicr, tidak mungkin asam amino bergabung membentuk protein di 
dalam air, tempat vang tidak terjangkau sinar ultraviolet. Dengan pertim- 
bangan ini, akhirnya banyak ilmuwan menarik dukungan mereka terha- 
dap gagasan tentang proteinoid sebagai dasar kehidupan. 

Molekul Menakjubkan: DMA 

Pengujian kita pada tingkat molekuler sejauh ini telah menunjukkan 
bahwa pembentukan asam-asam amino masih menjadi masalah bagi evo- 
lusionis. Pembentukan protein pun merupakan misteri tersendiri. Tetapi 
masalah pada teori evolusi ini tidak terbatas pada asam amino dan protein 
saja, keduanya hanya permulaan. Lebih jauh lagi, struktur sel yang sem- 
purna membawa evolusionis kepada kebuntuan, karena sel bukan hanya 
setumpuk protein yang terbentuk dari asam amino. Sel merupakan meka- 
nisme hidup dengan ratusan sistem yang telah berkembang. Sel ini be gitu 
rumit, sehingga manusia tidak dapat mengungkap misterinya, jangankan 
pembentukan sistem yang kompleks, pembentukan unit terkecil dari sel 
pun tida k d apat d i tera ngka n oleh evolusi onis 

Sementara teori evolusi tidak dapat memberikan penjelasan logis atas 
keberadaan molekul-molekul dasar struktur sel, perkembangan di bidang 
genetika dan penemuan asam nukleat (DNA dan R N A) telah menghasil- 
kan masalah baru bagi teori evolusi, Pada tahun 1955, penelitian James 

K)‘i 5 ',V. Foit, K. HaraCa. Q. ^rampti;, G. Mudler, O-n^vi of <W Oiem cal Eng nremg 71 Juni 

1970, hlm. 60. 


118 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


5enu.a infennasi 
lemang makWuk 
tiklup iersirr^an 
dalam motoku 1 RN A. 
Metode penyirrpanan 
■nlc-rias! ya r g 
sandal elisan ml 
mEiujejan bukli 
nyata bahwa 
kehidupan Iklak 
rnuncj secara 
kebetulan, tepai 
lelan ddesain secara 
s l': c.j j j atau lebih 
tepat lagi, dibalakan 
danpn 'uar biasa. 




Watson dan Francis Crick terhadap DNA membawa era 
baru dalam biologi. Banyak ilmuwan mengalihkan perhati- 
an mereka pada ilmu genetika. Sekarang, setelah penelitian 
bertahun-tahun, struktur DNA terungkap hingga taraf yang 
sangat jauh. 

Molekul yang disebut DNA, yang ditemukan dalam 
nukleus pada setiap sel dari 100 trilyun sel di dalam tubuh 
kita, mengandung rancang bangun lengkap untuk tubuh 
manusia. Informasi mengenai seluruh ciri-ciri seseorang, 
dari penampilan fisik hingga struktur organ dalam, tercatat 
dalam DNA dengan sistem pengkodean khusus. Informasi 
dalam DNA di kode dalam urutan empat basa khusus yang 
membangun molekul ini. Basa ini dinamakan A, T, G, C se- 
suai dengan huruf awal nama mereka. Selu- 
ruh perbedaan struktural antara manusia 
tergantung pada variasi urutan humf-hu- 

r ruf ini: semacam bank data yang terdiri 
dari empat huruf. 

Urutan huruf dalam DNA menentukan 
struktur tubuh manusia hingga bagian terkecil 
Selain ciri seperti tinggi, mata, rambut dan warna 
kulit, DNA dalam sebuah sel mengandung in- 
formasi desain dari 206 tulang, 600 otot, ja- 
ringan 10.000 otot pendengaran, jaringan 2 
juta saraf penglihatan, 100 milyar sel sya- 
raf, 130 milyar meter pembuluh darah dan 
100 trilyun sd di dalam tubuh. Jika kita me- 
nuliskan informasi yang dikode dalam 
DNA, sama artinya dengan menyusun sebuah 
perpustakaan raksasa yang terdiri dari 800 volume 

L ensiklopedia yang masing-masing setebal 500 hala- 
man. Informasi yang sangat banyak ini dikode da- 
lam komponen DNA yang disebut "gen". 


Dapatkah DNA Muncul Secara Kebetulan? 

Sampai di sini ada detail penting yang harus diperhati- 
kan. Kesalahan pada urutan nukleotida yang menyusun se- 
buah gen akan membuat gen tersebut sama sekali tidak ber- 
fungsi. Dengan mempertimbangkan bahwa di dalam tubuh 


Kebuntuan Evolusi Molekuler 


119 


manusia terdapat 200 ribu gen, akan semakin jelas betapa 
mustahilnya jutaan nuklcotida yang membentuk gen-gen 
ini tersusun secara kebetulan dalam urutan yang tepat. Se- 
orang ahli biologi evolusiorus, FrankSalisbu ry, berkomentar 
tentang kemustahilan ini: 



Walson-S Crick 
jt '-ga i sebuah 
model batang dari 
molekul DNA 


diikuti 600 angka nol! 
pemahaman kita: ' 


Sebuah protein berukuran sedang 
dapat terdiri dari sekitar ,500 asam 
amino. Gen DNA yang mengatur 
protein mi bisa memiliki 1.000 nuk- 
leotida pada rantainya. Karena ada 
empat jenis nuklcotida dalam sebuah 
rantai DNA, satu rantai dengan 
1.000 nuklcotida dapat tersusun da- 
lam 4' "Hentak. Dengan mengguna- 
kan sedikit ilmu aljabar (logaritma), 
kita dapat melihat bahwa 4 ' " " - 1(T 
Sepuluh d ikal i sepuluh sebanpak 600 
kali menghasilkan angka 1 gang 
Suatu angka di luar kemampuan 


Angka 4 " dkivalcn dengan 10" ."Angka ini didapatkan 
dengan menambahkan 600 angka nol sesudah angka 1. Ang- 
ka 10 yang diikuti 11 angka nol berarti satu triliun. Tetapi 
sebuah angka dengan 600 angka nol sesudahnya, sulit kita 
bayangkan. Kemustahilan pembentukan RNA dan DMA 
oleh akumulasi nukleotida secara kebetulan diungkapkan 
seorang ilmuwan Prancis, Paul Auger, sebagai berikut : 


Kita harus memisahkan dengan jelas dua tahap dalam pen l ten- 
tukan secara untung-untungan molekul kompleks seperti nuk- 
leotida melalui peristiwa kimiawi. Produksi nuklcotida satu 
persatu - yang mungkin saja terjadi - dan penggabungan 
n ukkotida-nukkotida ini dalam urutan sangat unik . Yang 
kedua sama sekali tidak mungkin. 7 ’ 


21) Frank 0 Satsfainy. fteMcnfem Tbmry of Evnrut.nr?' American 

BidogyTeacter. September 1971, Jilm. 336. 

23) P&jI Auger De La flfiysftju» Tworiq>j9a!a ^cPcgis-, 1970, hlm 110, 




KERUK' i LIHAN TEGRT EVOLUSI 


Bahkan Prancis Crick, yang bertahun-tahun mempercayai teori evolusi 
molekuler, setelah menemukan DMA mengakui bahwa molekul sekom- 
pleks ini tidak mungkin terbentuk secara kebetulan, sebagai hasil dari 
proses evolusi: 

Seorang jujur pang rfifrdbft ilmu pengetahuan masa kini , hanya dapat 
menyatakan baitwaasal usul kehidupan hampir seperti suatu keajaiban , n 

Seorang evokisionis Turki, Proh AH Demirsoy, terpaksa membuat 
pengakuan mengenai hal ini sebagai berikut : 

Kenyataannya, probabilitas pembentukan protein dan asam nukleat (DNA- 
RNA) adalah probabilitas yang jauh melampaui perkiraan. Lebih jauK pelu- 
ang rantai protein tertentu muncul menjadi luar biasa kecili 

Sebuah dilema menarik muncul pada tahap ini: sementara DNA hanya 
dapat bereplikasi dengan bantuan beberapa enzim yang merupakan pro- 
tein pula, sintesis enzim ini hanya dapat berlangsung dengan informasi 
yang dikode dalam DNA. Karena saling membutuhkan, keduanya harus 
ada secara bersamaan untuk replikasi, atau salah satunya "tercipta" sebe- 
lum yang lain. Seorang ahli mikrobiologi Amerika, Jacobson, berkomentar 
mengenai ha t ini: 

Arahan untuk rencana-rencana reproduksi untuk energi dan ekstraksi materi 
dari lingkungannya, untuk urutan pertumbuhan , dan untuk mekanisme 
efektor yang menerjemahkan perintah ke dalam pertumbuhan - semua harus 
ada sekaligus pada saat itu (ketika kehidupan dimulai). Kombinasi semua ini 
sepertinya tidak mungkin terjadi secara kebetulan , dan sering dianggap 
campur tangan ilahiah.' 1 ' 

Kutipan di atas ditulis dua tahun sesudah struktur DNA diungkapkan 
James Watson dan Prancis Crick. Meskipun ilmu pengetahuan telah maju 
cukup pesat, pertanyaan tersebut tetap belum terjawab oleh evolusionis. 
Dua ilmuwan Jerman, Junker dan Scherer, menjelaskan bahwa sintesis 
masing-masing molekul yang diperlukan untuk evolusi kimiawi, meng- 
haruskan kondisi-kondisi tertentu, dan bahwa probabilitas bahan-bahan 
tersebut tersusun melalui metode yang secara teoretis sangat berbeda 
adalah nol: 

2 J) Frsncis Crafc, iity JtsflJf: Jfo Otkjii? arm 1 Warure New roti, Smon & S-ohusier, i&ai, hfrn, BS 

24) Aii Oemrsoy. faUsn & Evria tfoteii&fiCA aod EvaAjLunj. Antara: Meteksan PublisfcngCo.. 19B4. hlnv 39. 

25) Htfner JaMtean, 'tafomra&M, Rfyroduc'yw and !« Origtn otUfo’, Amenan ScienlisL Januan 1&5&, hhi c2 1 


Kebuntuan Evolusi Molekuler 


Sampai Sffirf mi tidak ada eksperimen yang dapat mengha- 
silkan seburuh molekul yang dibutuhkan untuk evolusi kimia- 
wi Karmanya, berbagai molekul ini harus dihasilkan di tem- 
pat-tempat berbeda pada kondisi sangat sesuai, kemudian di- 
bom ke tempat lain untuk bereaksi dengan melindunginya 
dari elemen-elemen berbahaya seper ti hidrolisis danfbtolteisf* 

Pendeknya, teori evolusi tidak dapat membuktikan satu 
tahap evolusi pun yang diduga terjadi pada tingkat mole^- 
kuler. Kemajuan ilmu pengetahuan tidak menyediakan ja- 
waban untuk pertanyaan semacam ini, tetapi justru membu- 
atnya menjadi lebih kompleks dan sulit dijawab, 

Cukup menarik bahwa evolusionis mempercayai selu- 
ruh skenario yang mustahil ini seperti mempercayai fakta il- 
miah, Karena mereka telah dikondisikan untuk tidak meng- 
akui peneiptaan, mereka tidak memiliki pilihan selain mem- 
R(0f. FrMda Crfe*: percayai kemustahilan. Seorang ahli biologi terkenal dari 

Australia, Michad Dentum mengungkapkan hal ini dalam 
seperii keajsfcanv bu ku nya Evdlution; A Theory m Crisis: 



Program genetis organisme tingkat tinggi hampir sama de- 
ngan ribuan juta bit informasi. Ini ekivalen dengan urutan 
huruf dalam seribu volume buku yang memuat beribu-ribu 
algoritma rumit dalam bentuk kode yang mengendalikan , me- 
nentukan dan mengatur pertumbuhan dan perkembangan 
bermiliar-miliar sel organisme kompleks , Pernyataan orang- 
orang skeptis bahwa semua ini murni dihasilkan oleh sebu- 
ah proses acak t benar-benar melecehkan akal manusia. 
Akan tetapi, gagasan tersebut diterima Danoinis tanpa 
sedikit pun keraguan - paradigma ini justru diuta ma- 
kani v 


Usaha Lain Evolusionis yang Sia-sia: 

«Dunia RNA” 

Penemuan pada tahun 1970-an bahwa gas-gas di dalam 
atmosfir primitif tidak memungkinkan sintesis asam amino, 
adalah pukulan berat bagi teori evolusi molekuler, Kemu- 


26} Remharo junker&SiejlTiedSc^e^r, 'ErTiEr&Hi^ipG^s^eDEi'Lflijekressn' VVeyel 
1&96, tfrn.H9. 

57} Vichae C-enico. fwA4isfl: A Tteflyfo Oisis. lonton; Sumeli Bmks, 1&95, h&n 35 i 



122 


KE RU mu H A M TEORI E VOl ,USI 


d ian d iak ll i bah w a " ekspor i men a tmosfi r pr i m, i tif o [eh evol Lisi< mi s scpert t 
Miller, Fox dan Fonnamperuma, tidak absah. Untuk itu, pada tahun 1980- 
an evolusionis mencoba meneruskan usahanya. Hasilnya adalah sebuah 
skenario yang dinamai "Dunia RNA'" yang menyatakan bahwa molekul 
pertama terbentuk bukan protein, melainkan RNA yang mengandung 
informasi tentang protein. 

Skenario ini diusulkan tahun 1986 oleh Walter Gilbert, seorang ahli 
kimia Liari Harvard. Menurutnya, miliaran tahun lalu sebuah molekul 
RKA yang dapat melakukan replikasi terbentuk secara kebetulan, Di- 
aktifkan oleh pengaruh lingkungan, RNA ini dapat memproduksi protein. 
Selanjutnya, diperlukan molekul kedua untuk menyimpan informasi ter- 
sebut, maka dengan suatu cara terbentuklah molekul DNA. 

Skenario yang sukar dibayangkan ini, yang tersusun dari rangkaian 
kemustahilan pada setiap tahapnya, tidak memberikan jawaban, justru 
memperbesar masalah dan menimbulkan hanyak pertanyaan tentang asal 
usul kehidupan yang terlalu rumit untuk dijawab: 

1. Jika pembentukan secara kebetulan satu nukleotida yang memba- 
ngun RNA mustahil diterangkan, bagaimana mungkin nukleotida rekaan 
ini membentuk RKA dengan saling bergabung dalam urutan yang benar? 
John Horgan, ahli biologi evolusionis, mengakui kemustahilan ini sebagai 
berikut: 

Semakin konsep dunia RNA dikaji oleh para peneliti, semakin banyak masalah 
tttuncul . Bagimana RNA muncul pertama kali? Dalam kondisi terbaik sekali- 
pun, RNA dan komponen mja sangat s uli t disin tesis di laboratoriu m . apalagi 
dalam kondisi seadanoa, ‘ " 

i-r 

2. Bahkan jika kita menganggap RNA terbentuk secara kebetulan, 
bagaimana mungkin RNA yang hanya terdiri dari rantai nukleotida ini 
"memutuskan" untuk mereplikasi diri, dan mekanisme apa yang diguna- 
kannya untuk proses itu? Dari mana KNA mendapatkan nukleotida untuk 
replikasinya? Bahkan, ahli mikrobiologi evolusionis, Gcrald Joyce dan 
Leslie Orgel mengungkapkan keputusasaan mereka dalam bukunya yang 
berj udul In the RNA World " , 

Diskusi inL . , dalam suatu artian . telah berfokus pada sebentuk mitos tentang 
molekul RNA yang bereplikasi diri dan muncul dari sup pol i nukleotida acak 
secara mendadak. Hal ini bukan saja tidak realistis dalam pengertian kita saat 


Ify *ijhn Borgan, Tn tho Sc4enhfit American. Vol 254 Februari 1591. hlm. 119 


Kebuntuan Evolusi Molekuler 


123 


Pengakuan Evolusionis 

Perhitungan probabilislis menunjukkan dengan jelas bahwa molekul 
kompleks seperti protein dan asam nukelat {RNA dan DNA) tidak pernah 
dapat terbentuk secara kebetulan, secara independen satu terhadap yang 
lain. Walaupun demikian, evolusionis harus menghadapi masalah yang 
lebih besar bahwa semua molekul kompleks tersebut harus muncul secara 
bersamaan agar kehidupan dapat muncul. Teori evolusi benar-benar dibuat 
pusing oleh syarat tersebut. Ini adalah titik di mana sebagian evolusionis 
terkemuka terpaksa mengaku. Sebagai contoh, seorang kerabat dekat 
Stanley Milter dan Francls Criek dari University of San D*ego California, 
evolusionis terkenal Dr. Leslie Orgel menyatakan: 

Protein den asam nuklal, masing-masing memiliki struktur yang kom- 
pleks, tidak mungkin muncul secara spontan pada tempat yang sama 
secara bersamaan. Tetapi tidak mungkin puta memiliki salah satu tanpa 
memiliki yang lainnya. Karena itu r pada sekilas pandangan pertama, 
seseorang mungkin harus menyatakan bahwa sesungguhnya kehidup- 
an tidak dapat berasal dan senyawa kimiawi. ' 

Fakta yang sama diakui pula oleh ilmuwan yang iain: 

DNA tidak dapat melakukan pekerjaannya, termasuk memperbanyak 
DNA. tanpa bantuan protein katalitik atau enzim. Singkatnya, protein 
tidak dapat terbentuk tanpa DNA . sebagaimana pula DNA tidak dapat 

terbentuk tanpa protein , ' 

Baglmana Kode Genetik, termasuk mekanisme translasi (ribosom dan 
molekul RNA), berawaf? Untuk saat ini kita terpaksa harus puas dengan 
terpesona dan takjub, dan bukan dengan sebuah jawaban. 

1 ) Laslie E. Orgel, r The Ori^n gf ufe gn E-^rth", &xnlifk?Amikari vo' Z71 0McS»r 1494, hlm. 78 

2) Jtfrn Hofigan. 'In tfe Beginf-na’. Soentfk Am «a». \fa 264, Fetmiari 199? m 1 19. 

3 1 Doiaias R. Hafeladter, Gede , Escher, Batfr An Efemal GeSdw Bu d. Wc-v, 1 VorH Vinlage Bvcks. 1 930. 
Wm"W8 


r m tentang kimia prebiotik, bahkan seharusnya menyaring kepercayaan yang 
terlalu mudah dari pandangan optimis tentang potensi kataiitis RNA. w ~ * 


3. Bahkan jika kita menganggap bahwa di bumi purba, RNIA dapat 
mereplikasi diri/ seluruh asam amino siap pakai tersedia dan semua yang 
mustahil ini terjadi, situasi ini tidak berakhir dengan pembentukan satu 
molekul protein pun. Hal ini karena RNA hanya mengandung informasi 
mengenai struktur protein, sedangkan asam amino hanya bahan mentah. 


29;< d F. Jsyoe L, E, Orgel, ‘Priis^cte Jfra Gngin ofrte RNA HtadcT, dalam RNA LWjrig', 

Tar*: CoW Spning HertrerLeboriiStwy Prtss. :993. Nm 13. 


124 


KERUNTUHAN 'I EORI EVOLUSI 


Lagipula, tidak ada mekanisme untuk memproduksi protein. Anggapan 
bahwa kehadiran R N' A sudah cukup untuk produksi protein adalah sama 
mustahilnya dengan mengharapkan sebuah mobil dapat terakit sendiri 
hanya dengan melemparkan secarik kertas yang berisi rancangannya ke 
atas tumpukan onderdil mobil. Dalam kasus ini, juga tidak ada produksi 
karena tidak ada pabrik atau pekerja yang terlibat dalam proses. 

Protein diproduksi oleh ribosom dengan bantuan berbagai enzim, dan 
merupakan hasil proses-proses yang sangat kompleks di dalam sel. Ribo- 
som sendiri adalah organel sel yang kompleks dan terbuat dari protein, 
jadi, situasi ini juga menimbulkan asumsi tidak masuk akal bahwa 
ribosom pun muncul secara kebetulan pada saat yang sama. Bahkan 
pemenang Hadiah Nobel. jacques Monod, seorang pembela teori evolusi 
yang fanatik, menjelaskan bahwa sintesis protein tidak bisa dianggap pro- 
ses remeh yang hanya bergantung pada informasi dalam asam nukleat: 

Kode DNA tidak berarti jika tidak diterjemahkan. Perangkat penerjemah 
modern $el-sd ini terdiri dari paling sedikit 50 komponen makromolekuler 
yang juga dikode dalam DNA; kode-kode ini tidak dapat diterjemahkan kecuali 
oleh hasil penerjemahannya sendiri. Ini sesuai dengan ungkapan omne 
vivum ex ovo {ayam atau telur yang lebih dulu). Kapan dan bagaimana 
lingkaran ini berujung? Sirafu hai gang sangat sulit dibayangkan. 

Bagaimana sebuah rantai RN'Adi bumi purba dapat mengambil kepu- 
tusan seperti itu? Dan bagaimana ia merealisasikan produksi protein de- 
ngan melakukan sendiri pekerjaan 50 partikel terspesialisasi? Evolusionis 
tidak bisa menjawab pertanyaan ini. 

Dr. Leslie Orgel, seorang rekanan Stanley Miller dan Prancis Crick dari 
Univcristas San Di ego California, menggunakan istilah "skenario" untuk 
kemungkinan "asal usul kehidupan melalui, dunia RNA", Orgel meng- 
gambarkan sifat-sifat yang harus dimiliki RNA berikut kemustahilannya 
dalam artikelnya "TheOrigin of Life' yang dimuat dalam Amerkan Sckn- 
hsfpada bulan Oktober 1994 : 

jika kita amati r skenario ini mungkin saja terjadi jika RNA prebiotik memiliki 
dua sifat yang tidak dimilikinya sekarang: kemampuan untuk bereplikasi 
tanpa bantuan protein dan kemampuan untuk mengkatalisasi setiap tahap 
sintesis protein . * 

30) Jacqii«s Morad, CNawa «dWacessi^ New York itTi. hm. 143. 

31} Lesie E. Orgel, 'TTie Ongwi otLitdontteEafih', Sceniifa Ararican, Ehim 1994. Vd 27t h&n 73 


Kebuntuan Evolusi Molekuler 


125 


Jelaslah, mengasumsikan bahwa kedua kemampuan yang sangat 
kompleks dan penting di atas dimiliki molekul seperti RNA hanya daya 
imajinasi dan pandangan seorang evolusionis. Di lain pihak, fakta-fakta 
ilmiah konkret menunjukkan secara eksplisit bahwa tesis "Dunia RNA", 
yang diajukan sebagai model baru pembentukan kehidupan, juga meru- 
pakan dongeng yang tidak masuk akal. 


Kehidupan, Konsep yang Lebih dari Sekadar Tumpukan 
Molekul 

Marilah sejenak kita lupakan seluruh kemustahilan dan menganggap 
bahwa molekul protein terbentuk dalam lingkungan yang paling tidak 
tepat, tidak beraturan, seperti kondisi bumi, purba. Pembentukan satu 
protein saja tidak akan cukup. Protein ini harus sabar menunggu selama 



mengalami kerusakan, sampai protein lain terbentuk secara kebetulan di 
dekatnya dalam kondisi vang sama. Protein tersebut harus menunggu 
hingga jutaan protein yang tepat terbentuk di sekitarnya dalam kondisi 
lingkungan yang sama, seluruhnya "secara kebetulan". Protein-protein 
vang terbentuk lebih dulu harus cukup sabar menunggu tanpa dirusak 
sinar ultraviolet dan efek-efek mekanis yang keras sampai protein lain 
muncul di dekat mereka. Kemudian protein-protein ini dalam jumlah 
memadai, yang semuanya muncul pada tempat yang sama, akan, ber- 
gabung menghasilkan kombinasi fungsional dan membentuk organel- 
organel sel. Tidak ada senvawa berlebih, molekul berbahaya atau rantai 
protein tak berguna yang mengganggu mereka. Kemudian, bahkan bila 


organel-organel tersebut bergabung secara harmonis dan sesuai dengan 
rancangan dan urutannya, mereka harus dilengkapi enzim-emti m penting 


dan menutup diri dengan sebuah membran. Ruangan dalam membran 
harus diisi dengan cairan istimewa untuk menyediakan lingkungan ideal 


bagi organel-organel tersebut. Sekarang, sekalipun semua kejadian "yang 
sangat tidak mungkin" ini secara kebetulan benar-benar terjadi, apakah 
t u mpu kan moleku lini akan hid up? 

Jawabannya adalah "tidak", karena penelitian telah mengungkapkan 


bahwa kombinasi seluruh balian penting bagi kehidupan saja tidak cu- 
kup untuk memulai suatu kehidupan. Bahkan bila seluruh protein pen- 
ting bagi kehidupan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam tabung re- 
aksi, usaha ini tidak akan menghasilkan satu pun sel hidup. Seluruh ekspe- 
rimen mengenai hal ini telah terbukti tidak berhasii. Seluruh observasi dan 
eksperimen menunjukkan bahwa kehidupan hanya muncul dari kehi- 


126 


KERUNTUHAN TEORi EVOLUSI 


d u pan. Pernyataan bahwa kehidupan berevolusi dari benda mati atau 
"abtogpnesis" adalah kisah yang hanya ada dalam mimpi cvolusiom^dan 
sama sekali berbeda dengan setiap hasil eksperimen dan observasi. 

Dalam hal ini, kehidupan pertama di bumi ini harus berasal dari kehi- 
dupan. lain. Ini merupakan refleksi asma Allah yaitu "Al i layyun" {Pemi- 
lik Kehidupan), Kehidupan dapat dimulai, berlanjut dan berakhir hanya 
dengan kehendak-Nya. Sedangkan evolusi, selain tidak mampu menjelas- 
kan bagaimana kehidupan dimulai, juga bagaimana bahan-bahan penting 
bagi kehidupan dapat terbentuk dan bersatu, 

Chandra Wickramasinghe menggambarkan realitas yang dihadapi- 
nya sebagai ilmuwan yang seumur hidup diajari bahwa kehidupan mun- 
cul dari peristiwa-peristiwa kebetulan: 

Sejak masa pendidikan untuk menjadi seorang ilmuwan, olak saya benar- 
benar dicuci agar percaya bahwa ilmu pengetahuan tidak sesuai dengan pen- 
ciptnan yang 'disengaja'. Pemikiran tentang penciptaan ini harus disingkir- 
kan dengan cara yang menyakitkan. Pada saat ini, saya tidak dapat menemu- 
kan argumentasi rasional untuk mengalahkan ajakan mempercayai Tuhan. 
Kami biasanya memiliki pikiran terbuka ; dan sekarang , kami sadar bahwa 
satu-satunya jawaban logis atas kehidupan ini adalah penciptaan - bukan 
proses acak dan kebetulan . ' : 


32) Cterdra WtokrarllB&nglle wawflnrara dalan London Dsily Ejcpreas. 1 A Agustus 1S01 


Bab 


Ilmu Termodinamika 

j 

Menyanggah Evolusi 



H ukum II Termodinamika, yang dianggap sebagai 
salah satu hukum dasar ilmu fisika, menyatakan 
bahwa pa da kondi si norma! semu a sistem yang di- 
biarkan tanpa gangguan cenderung menjadi tak teratur, ter- 
urai, dan rusak sejalan dengan waktu. Seluruh benda, hidup 
atau mati, akan aus, rusak, tapuk, terurai dan hancur. Akhir 
seperti ini mutiak akan dihadapi semua makhluk dengan cara- 
nya masing-masing dan menurut hukum ini, proses yang tak 
terelakkan ini tidak dapat dibalikkan. 

Kita semua mengamati hal ini. Sebagai contoh, jika Anda 
meninggal kan sebuah mobil di padang pasir. Anda tidak akan 
menemukannya dalam keadaan lebih baik ketika Anda mene- 
ngoknya beberapa tahun kemudian. Sebaliknya, Anda akan 
melihat bannya kempes, kaca jendelanya pecah, sasisnya ber- 
karat, dan mesinnya rusak. Proses yang sama berlaku pula 
pada makhtuk hidup, bahkan lebih cepat. 

Hukum II Termodinamika adalah cara mendefinisikan 
proses alam ini dengan persamaan dan perhitungan fisika. 

Hukum ini juga dikenal sebagai "Hukum Entropi". Hntro- 
pi adalah selang ketidakteraturan dalam suatu sistem. Entropi 
sistem meningkat ketika suatu keadaan yang teratur, tersusun 
dan terencana menjadi lebih tidak teratur, tersebar dan tidak 
terencana. Semakin tidak teratur, semakin tinggi puia entrepi- 
nya .Hukum Entrop i men ya takan bahwa sel uruh alam semes- 
ta bergerak menuju keadaan yang semakin tidak teratur, tidak 
terencana, dan tidak terorganisir. 

Keabsahan Hukum II Termodinamika atau Hukum Entro- 
pi ini telah terbukti, baik secara eksperimen maupun teoretis. 



128 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


Albert Einstein menyatakan bahwa Hukum Entropi akan 
menjadi paradigma yang sangat berpengaruh di periode 
sejarah mendatang, ilmuwan terbesar di masa kita ini meng- 
akuinya sebagai "hukum ulama dari semua ilmu pengeta- 
huan". Sir Arthur Eddington juga menyebutnya sebagai 
" huku m meta fi si ka tertinggi di sel u ru h jagat" . ' 

Teori evolusi adalah klaim yang diajukan 
dengan sepenuhnya mengabaikan Hukum 
Entropi, Mekanisme yang diajukannya benar- 
benar bertentangan dengan hukum dasar fi- 
sika ini. Teori evolusi menyatakan bahwa 

r 

atom-atom dan molekul-molekul tidak hidup 
yang tak teratur dan tersebar r sejalan dengan 
waktu menyatu dengan spontan dalam urutan 
dan rencana tertentu membentuk molekul- 
molekul kompleks seperti protein, DNA dan 
RNA. Molekul-molekul ini lambat laun 
kemudian menghasilkan jutaan spesies 
makhluk hidup, bahkan dengan struktur yang 
lebih kompleks lagi. Menurut teori evolusi, 
pada kondisi normal, proses yang meng- 
hasilkan struktur yang lebih terencana, lebih teratur, lebih 
kompleks dan lebih terorganisir ini terbentuk dengan sen- 
dirinya pada tiap tahapnya dalam kondisi alamiah. Proses 
yang disebut alami ini jelas bertentangan dengan Hukum 
Entropi. 

Umu wan e volusion is juga menyadari fakta ini J. Hi Rush 
menyatakan: 


Hukum 

Termodinamika 
menyatakan bahwa 
kondisi-kondisi alam 
selalu mengarah 
kepada 

ketidakteraturan dan 
hilangnya informasi, 
sedangkan teori 
evolusi adalah 
keyakinan tidak 
ilmiah, yang sama 
sekali bertentangan 
dengan hukum ini. 


Dalam perjalanan evolusinya yang kompleks, kehidupan me- 
nunjukkan perbedaan yang jauh dengan kecenderungan yang 
dinyatakan Hukum U Termodinamika . Semen Sara Hukum tl 
menyatakan pergerakan irreversibd ke arah entropi yang lebih 
tinggi dan tak teratur, evolusi kehidupan berkembang terus ke 
tingkat yang lebth teratur , 1 2 


1] Jeram Rifiun. EoStopy. A Hett Watki V,m, NewYortf, V^ng Press, 1980, hlm, 6 

2} J. H, Rush. Th&Q$Murf lA, !V6w York, SigrwL 1962 hlm. 35. 



Hmu Termodinamika, Menyanggah Evolusi 


129 


Dalam sebuah artikel di majalah Science, ilmuwan evolusionis, Roger 
Lewin, menyatakan kebuntuan termodinamis dari evolusi. 

Masalah yang dihadapi para ahli biologi adalah pertentangan nyala antara 
evolusi dan Hukum ll Termodinamika. Sejalan dengan waktu, semua sistem 
akan rusak , semakin tidak teratur bukan sebaliknya' 

Ilmuwan evolusionis lainnya, George Stravropoulos, menyatakan ke- 
mustahilan termodinamis pembentukan kehidupan secara spontan dan 
ketidaklayakan penjelasan adanya mekanisme- mekanisme makhluk hi- 
dup yang kompleks melalui hukum-hukum alam. Ini dinyatakannya 
dalam majalah evolusionis terkenal, American Scicntist: 

Namun sesuai dengau Hukum Termodinamika 11, dalam kondisi biasa tidak 
ada molekul organik kompleks dapat terbentuk secara spontan. Sebaliknya, 
molekul kompleks akan hancur , Memang, semakin kompleks sebuah molekul , 
semakin tidak stabil keadaannya dan semakin pasti kehancurannya, cepat atau 
lambat. Kendatipun meialui pembahasaan yang membingungkan atau senga- 
ja dibuat membingungkan , fotosintesis dan semua proses kehidupan , serta 
kehidupan itu sendiri, tidak dapat dipahami berdasarkan ilmu termodinamika 
ataupun ilmu pasti lainnya* 

Seperti telah diakui, Hukum 11 Termodinamika merupakan rintangan 
yang tak dapat diatasi oleh skenario evolusi, baik dari segi ilmu pengeta- 
huan maupun logika. Karena tidak mampu mengajukan penjelasan ilmiah 
dan konsisten, evolusionis hanya dapat mengatasi rintangan ini dalam 
khayalan mereka. Sebagai contoh, evolusionis terkenal, Jeremy Rifkin, 
menuliskan keyakinannya bahwa evolusi mengungguli hukum fisika 
dengan sua tu " kekuatan ajaib" : 

Hukum Entropi mengatakan bahwn evolusi menghabiskan energi keseluruh- 
an yang tersedia bagi kehidupan di planet ini. Konsep evolusi kami adalah se- 
baliknya. Kami yakin bahwa evolusi secara ajaib menghasilkan nilai energi 
kesidumhan yang lebih teiir dan ketera turun di bumi ini. 


S) Roger Lemi ^DcvmMfdSi^taGrs 3 !e. , n^ra*V'. SciPire, Vol, 317.24.9. 19&? Nrti. 1239- 
i\ iSeorge P Sraurcfloylcs, '17 ii? Fraflh'sre anc 1 Lriruts ofSimncs', Atokwi Scittinsf, Vet 65, No^errter- 
Ossente^ 1977, hlm, 674. 

5} Jeremy RAn. Fnmcpy'A New IVbrfcfVfew. ilm, 55 


130 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


Kata-kata ini jelas menunjukkan bahwa evolusi sepenuhnya merupa- 
kan sebuah keyakinan dogmatis. 

Mitos "‘Sistem Terbuka* 

Dihadapkan pada semua kebenaran ini, evolusionis terpaksa berlin- 
dung dengan menyimpangkan Hukum II Termodinamika, dengan me- 
ngatakan bahwa hukum ini berlaku hanya untuk "sistem tertutup", dan 
tidak dapat menjangkau "sistem terbuka". 

Suatu "sistem terbuka" merupakan sistem termodinamis di mana ma- 
teri dan energi dapat keluar-masuk. Sedangkan dalam "sistem tertutup", 
materi dan energi tetap konstan. Evolusionis menyatakan bahwa bumi 
merupakan sebuah sistem terbuka. Bumi terus menerima energi dari 
matahari, sehingga hukum entropi tidak berlaku pada bumi secara keselu- 
ruhan; dan makhluk hidup yang kompleks dan teratur dapat terbentuk 
dari struktur-struktur mati yang sederhana dan tidak teratur. 

Namun ada penyimpangan nyata dalam pernyataan ini. Fakta bahwa 
sistem memperoleh aliran energi tidaklah cukup untuk menjadikan sis- 
tem ini teratur. Diperlukan mekanisme khusus untuk membuat energi 
berfungsi. Sebagai contoh, mobil memerlukan mesin, sistem transmisi, 
dan mekanisme kendali untuk mengubah bahan bakar menjadi energi un- 
tuk menggerakkan mobil. Tanpa sistem konversi energi seperti itu, mobil 
tidak dapat menggunakan energi dari bahan bakar. 

Hal yang sama berlaku juga dalam kehidupan. Kehidupan memang 
mendapatkan energi dari matahari, namun energi matahari hanya dapat 
diubah menjadi energi kimia melalui sistem konversi energi vang sangat 
kompleks pada makhluk hidup (seperti fotosintesis pada tumbuhan dan 
sistem pencernaan pada manusia dan hewan}. Tidak ada makhluk hidup 
yang dapat hidup tanpa sistem konversi energi semacam itu. Tanpa sistem 
konversi energi, matahari hanyalah sumber energi destruktif yang mem- 
bakar, menyengat dan melelehkan. 

Dapat dilihat, suatu sistem termodinamika, baik terbuka maupun ter- 
tutup, tidak menguntungkan bagi evolusi tanpa mekanisme konversi 
energi. Tidak ada seorang pun menyatakan bahwa mekanisme sadar dan 
kompleks semacam itu muncul di alam dalam kondisi bumi purba. Me- 
mang, masalah nyata yang dihadapi evolusionis adalah bagaimana meka- 
nisme konversi energi yang kompleks ini — seperti fotosintesis tumbuhan 
yang tidak dapat ditiru, bahkan dengan teknologi modern — dapat mun- 
cul dengan sendirinya. 


El mu Termodinamika Menyanggah Evolusi 


131 


Aliran energi matahari ke bumi tidak dapat menciptakan keteraturan 
dengan sendirinya. Setinggi apa pun suhunya, asam-asam amino tidak 
akan membentuk ikatan dengan urutan teratur. Energi saja tidak cukup 
untuk pembentukan struktur lebih kompleks dan teratur, seperti asam 
amino membentuk protein atau protein membentuk struktur terorganisir 
yang lebih kompleks pada organd-organel sel. Sumbet nyata dan penting 
dari keteraturan pada semua tingkat adalah rancangan sadar, dengan kata 
lain, pendptaan. 

Mitos “Pengorganisasian Mandiri oleh Materi 11 

Menyadari bahwa Hukum II Termodinamika membuat evolusi tidak 

Jr 

mungkin terjadi, beberapa ilmuwan evolusionis berspekulasi untuk men- 
jembatani jurang di antara keduanya agar evolusi menjadi mungkin. Se- 
perti biasa, usaha-usaha ini pun menunjukkan bahwa teori evolusi ber- 
akhir dengan kebuntuan. 

Seorang yang terkenal dengan usahanya untuk mengawinkan termo- 
dinamika dengan evolusi adalah ilmuwan Beigia bernama I Iya Prigogine. 
Beranjak dari Teori Kekacauan (Cfaira Vieonf), Prigogine mengajukan se- 
jumlah hipotesis di mana keteraturan terbentuk dari ketidakteraturan 
(dm$). Dia berargumen bahwa sebagian sistem terbuka dapat mengalami 
penurunan entropi disebabkan aliran energi dari luar. f ' Keteraturan" yang 
dihasilkan merupakan bukti bahwa * materi dapat mengorganisir diri sen- 
diri", Sejak saat itu, konsep "pengorganisasian mandiri oleh materi" men- 
ja d i sa ngat pop uler d i ka Ea ngan ev ol u sioni s dan ma teria! i s . Mereka bersi- 
kap seolah-olah telah menemukan asal usul materialistis bagi kompleksi- 
tas kehidupan dan solusi materialistis bagi masalah asal usul kehidupan. 

Namun jika dicermati, argumen ini benar-benar abstrak dan hanya 
angan-angan. Lebih dari itu, argumen tersebut mengandung penipuan 
yang sangat naif, yang sengaja mengacaukan dua konsep berbeda, yaitu 
"pengorganisasian mandiri" (sdf-organizatiori) dan "pengaturan mandi- 
ri" {self-ordering)* 

I ni dapat diterangkan dengan contoh berikut. Bayangkan sebuah pan- 
tai dengan campuran berbagai jenis batuan. Ada batu-batu besar, batu- 
batu lebih kecil, dan batu-batu sangat kecil, jika sebuah ombak besar 
menerpa pantai, mungkin muncul "keteraturan''' di antara batu-batu 
tersebut. Air akan menggeser batu-batu dengan berat sama pada posisi 

6f Untjjk kerterai^n lebih jauh, lihat Stephen C. Mer^r, Tht Ongin t* and ite Deatfr of T\m 

Inierttf legiale Rtevfew, 33, fto. 2 E Spriig 1993.. 


132 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


yang sama. Ketika ombak surut batu-batu tersebut mungkin tersusun dari 
yang terkecil hingga yang terbesar ke arah laut. 

Ini merupakan proses "pengaturan mandiri": pantai adalah sistem 
terbuka dan aliran energi (ombak) dapat menyebabkan suatu "keteratur- 
an", Namun ingat bahwa proses yang sama tidak dapat membentuk istana 
pasir di pantai. Jika kita melihat istana pasir, kita yakin bahwa seseorang 
telah membuatnya. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa istana pasir 
mengandung kompleksitas sangat unik, sedangkan batu-batu yang "ter- 
atur" hanya memiliki keteraturan saja. Ini seperti mesin tik yang mencetak 
"aaaaaaaaaaaaaaaa" beratus-ratus kali, karena sebuah benda (aliran ener- 
gi) jatuh menimpa huruf 'V' pada papan ketik. Tentu saja pengulangan 
huruf "a" tersebut tidak mengandung informasi apa pun, apalagi sebuah 
kompleksitas. Dibutuhkan pikiran sadar untuk menghasilkan rangkaian 
kompleks huruf-huruf yang mengandung informasi. 

Hal yang sama berlaku jika angin berhembus ke dalam sebuah kamar 
penuh debu. Sebelum angin mengalir, debu-debu mungkin tersebar di se- 
kitar kamar. Ketika angin berhembus, debu-debu bisa jadi terkumpul di 
sudut ruangan. Ini adalah "pengaturan mandiri 1 ' - Namun debu tidak per- 
nah "mengorganisir diri" dan mendptakan gambar manusia pada lantai 
kamar tersebut. 

Contoh-contoh di atas serupa benar dengan skenario "pengorganisasi- 
an mandiri" dari evolusionis. Mereka berargumen bahwa materi memiliki 
kecenderungan untuk mengorganisir diri, lalu memberikan contoh-con- 
toh pengaturan mandiri dan selanjutnya mencoba mengacaukan kedua 
konsep tersebut. Prigogine sendiri memberikan contoh-contoh penga- 
turan mandiri molekul karena aliran energi, ilmuwan Amerika, Thaxton, 
Bradley dan Olsen, menerangkan fakta ini dalam buku mereka, The Miste- 
ryofLife's Origin , sebagai berikut: 

... Pada masing-masing kasus, gerakan acak molekul dalam cairan secara 
spontan digantikan oleh perilaku yang sangat teratur, Prigogine, Eigeti dan 
lainnya menganggap bahwa pengorganisasian mandiri serupa merupakan 
sifa t in triusik dala m kimia organik , dan men jadi penyebab terben tuknya mak- 
romolekul kompleks yang penting bagi sistem kehidupan. Akan tetapi , analogi 
seperti itu tidak relevan dengan pertanyaan asal usul kehidupan. Alasan 
utamanya adalah kegagalan mereka dalam membedakan antara keteraturan 
dan kompleksitas.... Keteraturan tidak dapat menyimpan informasi yang 
sangat besar yang diperlukan sistem kehidupan . Buku n struktur teratur yang 
diperlukan , namun struktur yang sangat tidak teratur tetapi spesifik. Ini 


Ilmu Termodinamika Menyanggah Evolusi 


133 


adalah kesalahan serius dalam analogi gang diajukan. Tidak ada hubungan 
nyata antara pengaturan spontan yang terjadi karena aliran energi ke dalam 
sistem, dengan kerja yang diperlukan untuk membentuk makromolekul sarai- 
infonnasi seperti DNA dan protein . * 7 8 9 

Bahkan Prigogine sendiri terpaksa menerima bahwa argumennya ti- 
dak berlaku bagi asal usul kehidupan. Dia mengatakan: 

Masalah keteraturan biologis melibatkan transisi dari aktivitas molekuler ke 
keteraturan supermolekuler dalam set. Hal ini belum terpecahkan sama sekali* 

Lalu, mengapa evolusionis masih berusaha meyakini skenario-skena- 
rio tak ilmiah seperti "pengorganisasian materi secara mandiri"? Mengapa 
mereka berkeras menolak pewujudan kecerdasan dalam sistem kehidup- 
an? Jawabannya adalah bahwa mereka memiliki keyakinan dogmatis pa- 
da materialisme, dan keyakinan bahwa materi memiliki kekuatan misteri- 
us untuk menciptakan kehidupan. Profesor Robert Shapiro, pakar kimia 
dan DNA dari Universitas New York menjelaskan keyakinan evolusionis 
dan landasan dogmatisnya sebagai berikut: 

Maka diperlukan prinsip evolusi lain untuk menjembatani antara campuran- 
campuran kimia alami sederhana dengan replikator efektif pertama,,*) Prinsip 
ini belum dijelaskan secara terperinci ataupun ditunjukkan , namun telah di- 
antisipasi, dan diberi nama evolusi kimia dan pengorganisasian materi secara 
mandiri Keberadaan prinsip ini diterima sebagai keyakinan dalam fdsafhi 
materialisme dialektis **l sebagaimana diterapkan pada asal usut kehidupan 
oteh Alexander Oparin d 

Situasi ini menjelaskan bahwa evolusi adalah sebuah deigma yang ber- 
tentangan dengan ilmu pengetahuan empiris. Asal usul kehidupan hanya 
dapat di j ei askan dengan campur tangan sebuah kekuatan supranatural. 
Kekuatan supranatural tersebut adalah pendptaan Aliah,, yang mencipta- 
kan seluruh jagat raya dari ketiadaan. Dari sisi termodinamika, ilmi pe- 
ngetahuan membuktikan bahwa evolusi adalah mustahik dan keberadaan 
kehidupan hanya dapat dijelaskan dengan Penciptaan, 

7jCfoartaa 6. Thatfm, 'iValter L. E'adley i Ragsr L. Olsen. Tti a M/steryot bfe’s Ofk<::\. R&asssssiog Catuti 

Tflftjiiias. $ 0 $ IV, D£ia$, 109J. bab& hlm. 1M 

8) llya Prifugne. Isabelle Slengers, Oi^Cvl oFCfla&s, NeA'York, Bandar Bwks. 19B4, hlm. 175. 

■JRephicator elekCfl psngra adalah asam ruklcaltNA psn&ra yary berbasil nempcrL<>ry.ak Jif 
"JMateriai s-me rSalekte - Imerpreiasi Marais terhadap naaliias y^iq mam&iifeng maleti sebagai salu-saiun^ 

subjek perubahan dan semua perubahan merupakan hasil dari penentangan terus-menerus antara opesisi yang 
muncul dan ^radUtsi internal Catam semua peristiwa, dedan gerakan, 

9) Rctert $hap ti, Origns AScegticsGmde te itie Cmalicn ofLriecn Earlh S>jitiinr BooKf. NeurVoiK; iSStk $. 207. 


Bab 



Antara Rancangan 
dan Kebetulan 



P a da bab sebelumnya, kita telah mengkaji kemustahilan 
kehidupan terbentuk secara kebetulan. Untuk sementa- 
ra, marilah hal yang mustahil ini kita terima lagi. Ang- 
ga plah bahwa j u taan ta h u n ya ng 1 alu sebu ah sel terbentuk leng- 
kap dengan segala sesuatu yang diperlukannya untuk hidup 
dan bahwa sel tersebut ''hidup". Sampai di sini, lagi-lagi evolusi 
runtuh, Karena sekalipun sel tersebut hidup untuk sementara 
u' aki u, ia akan mati dan tidak menyisakan apa pun, segalanya 
akan kembali seperti semula. Tanpa informasi genetis, sel per- 
tama ini tidak mampu bereproduksi dan memulai generasi ba- 
ru, Kehidupan akan berakhir dengan ke mati arinya. 

Sistem genetis tidak hanya terdiri dari DNA, tetapi harus 
ada pub: enzim untuk membaca kode DNA, yaitu mRNA {wcs- 
senger RNA) yang dibuat setelah kode DNA dibaca, ribosom di 
mana mRNA akan menempel sesuai kode ini untuk produksi, 
RNA transfer yang membawa asam amino ke ribosom untuk 
digunakan Jalani produksi, dan enzim-enzim yang sangat 
kompleks untuk melaksanakan beragam proses antara. Perang- 
kat tersebut hanya terdapat dalam lingkungan yang sepenuh- 
nya terisolasi dan terkendali seperti sel— tempat semua bahan 



Karenanya, materi organik dapat bereproduksi hanya jika 
materi ini berbentuk sel yang telah berkembang penuh, lengkap 
dengan seluruh organelnya dan dalam lingkungan yang sesuai 
untuk hidup, bertukar material, dan mendapatkan energi dari 
sekelilingnya. Ini berarti bahwa sel pertama di bumi terbentuk 
"secara tiba-tiba" lengkap dengan strukturnya yang sangat 
kompleks. 


Antara Rancangan Jan Kebetulan 


135 


ladi, apa artinya jika sebuah struktur kompleks muncul tiba-tiba? 

Pertanyaan ini akan diajukan dengan sebuah contoh. Umpamakan sel 
tersebut sebuah mobil berteknologi tinggi dengan segala kompleksitas- 
nya, (Sebenarnya sel terdiri dari sistem yang jauh lebih kompleks dan lebih 
berkembang dibandingkan mobil beserta mesin dan seluruh onderdil- 
nya,) Sekarang ditanyakan: apa yang terlintas dalam pikiran jika Anda 
menjelajahi pedalaman hutan lebat dan menemukan mobil model terbaru 
di antara pepohonan? Akankah Anda berpikir bahwa beragam elemen da- 
lam bola n telah menyatu secara kebetulan selama berjuta-juta tahun dan 
menghasilkan sebuah kendaraan semacam itu? Seluruh bahan mentah 
untuk membentuk mobil tersebut diperoleh dari besi* plastik, karet tanah 
atau produk sampingnya. Tetapi apakah fakta ini akan membuat Anda 
berpikir bahwa bahan-bahan ini tersintesis "secara kebetulan" lalu menya- 
tu dan menghasilkan mobil tersebut? 

Tentu saja, setiap orang yang berakal sehat akan tahu bahwa mobil itu 
adalah hasil rancangan yang disengaja* yakni pabrik, dan akan heran me- 
ngapa mobil tersebut bisa berada di tengah-tengah hutan. Pemunculan 
tiba-tiba Suatu struktur kompleks dalam bentuk lengkap menunjukkan 
bahwa struktur tersebut d iciptakan oleh suatu kekuatan berkesadaran. Ti- 
dak diragukan lagi bahwa sistem kompleks seperti sel diciptakan oleh se- 
buah kehendak dan kebijakan agung. Dengan kata lain, sel terjadi karena 
diciptakan Allah, 

Dengan keyakinan bahwa kebetulan murni dapat membentuk ran- 
cangan sempurna, evolusionis telah melanggar batas-batas akal sehat dan 
ilmu pengetahuan. Pakar terkemuka yang membahas persoalan ini adalah 
ahli zoologi Peranti s, Pierre Grasse, mantan ketua Akademi Ilmu Penge- 
tahuan Prancis, Meskipun seorang materialis, Grasse mengakui bahwa 
teori Darwin tidak dapat menjelaskan kehidupan. Dia juga mengemuka- 
kan pendapatnya tentang logika konsep "kebetulan" yang meru pai an 
pilar utama Darwinisme: 

Kemunculan mutasi-mutasi secara tepai yang memungkinkan hewan dan 
tumbuhan memenuhi kebutuhan * merupakan hai pan g sukar dipercaya. Na- 
mun, teori Darwin menyatakan lebih dari itu ; sefeafritt# pohon atau seekor 
hewan memerlukan beribu-ribu peristiwa kebetulan pada saat yang tepat, ja- 
di , keajaiban akan berperan di sini: peristiwa-peristiwa daigpn peluang men- 
dekati nol tidak boleh gagal untuk terjadi.-.. Tak ada larangan untuk ber- 
khayal tapi ilmu pengetahuan tidak boleh terjerumus ke dalamnya.' 


i: Pient-p Grassfc. Fwfatwi ofLwng Oigani'sinw, Haw Ywk teademicPress, 1977. tap 103. 


136 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


Grasse merangkum arti konsep "'kebetulan' 1 ' bagi evolusi oni s dengan 
kalimat "... Peluang menjadi semacam tuhan. Meskipun tidak dinamai, 
di balik kedok ateisme, ia disembah secara sembunyi-sembunyi /' 2 

Kegagalan logis evolusi adalah akibat pemujaan mereka akan konsep 
kebetulan. Dalami Al Quran disebutkan bahwa mereka yang menyembah 
sekir Allah sama sekali tidak berakaE: 

"Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahanam) keba- 
nyakan dari jin dan manusia , mereka mempunyai hati r tetapi tidak di- 
pergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mem- 
punyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda- 
tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak 
dipergunakannya untuk (mendengar ayat-ayat Atiah). Mereka itu se- 
bagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah 
o rang-orang yang Jala i. " (QS. Al-A'raf,7:179) 0 

Formula Darwin! 

Selain bu kti teknis yang telah kita bicarakan sejauh ini, mitos evolusio- 
nis dapat diuji dengan sebuah contoh yang sangat sederhana dan bahkan 
dapat dimengerti oleh anak kecil. 

Teori evolusi menyatakan bahwa kehidupan terbenhi k secara kebetul- 
an. Berdasarkan teori ini, atom-atom anorganik, yang tidak memiliki kesa- 
daran, berkumpul dan membentuk sel. Entah bagaimana caranya, sel-sel 
ini kemudian membentuk makhluk-makhluk hidup lainnya, termasuk 
manusia. Mari kita pikirkan. Jika kita kumpulkan unsur-unsur penyusun 
kehidupan seperti karbon, fosfor, nitrogen dan n atrium, maka yang ter- 
bentuk hanya tumpukan bahan-bahan, Perlakuan apa pun kepadanya ti- 
dak akan mengubah tumpukan bahan tersebut menjadi makhluk hidup. 
Jika Anda berminat, mari kita lakukan sebuah "eksperimen" atas nama 
evdusionis untuk menguji pernyataan mereka yang disebut 'Formula 
Darwin" ; 

Misalkan evolusionis memasukkan bahan-bahan penyusun kehidup- 
an seperti fosfor, nitrogen, karbon, oksigen, besi dan magnesium ke dalam 
sebuah tangki besar. Mereka juga dapat menambahkan bahan lain yang 
tidak ada pada kondisi normal, tetapi mereka anggap perlu. Mereka dapat 
menambahkan sebanyak mungkin asam amino - yang tidak mungkin 
terbentuk pada kondisi normal — dan sebanyak mungkin protein — de- 
ngan peluang pembentukan KP per protein. Kemudian mereka dapat 

2) toti. blm. 107. 


Antara Rancangan dan Kebetulan 


13? 


memanaskan dan mengatur kelembaban campuran serta mengaduknya 
dengan alat tercanggih sesuka mereka. Biarkan mereka menyuruh para 
ilmuwan terkemuka menungguinya secara bergiliran selama miliaran, 
dan bahkan triliunan tahun. Mereka bebas mengupayakan segala kondisi 
yang mereka yakini perlu untuk pembentukan manusia. Apa pun yang 
mereka lakukan, mereka tidak bisa menghasilkan seorang manusia dari 
campuran ini, misalnya seorang profesor yang memeriksa struktur selnya 
di bawah mikroskop elektron. Mereka tidak bisa membuat jerapah, singa, 
lebah, burung kenari, kuda, lumba-lumba, mawar, anggrek, lili, anyelir, 
pisang, jeruk, apel, kurma, tomat, melon, semangka, ara, zaitun, anggur, 
persik, merak, ayam, kupu-kupu berwarna-warni atau jutaan makhluk 
hidup lainnya. Sungguh, bahkan mereka tidak dapat menghasilkan satu 
sel pun dari organisme-organisme tersebut. 

Ringkasnya, atom-atom tidak berkesadaran tidak dapat membentuk 
sel hanya dengan bergabung. Mereka tidak dapat mengambil kep utusan 
baru dan membelah sel ini menjadi dua, lalu mengambil keputusan-kepu- 
tusan lain dan menciptakan profesor-profesor yang menemukan mikro- 
skop elektron, dan kemudian memeriksa struktur selnya sendiri di bawah 
mikroskop tersebut. Materi adalah tumpukan benda mati yang tidak ber- 
kesadaran, dan menjadi hidup karena penciptaan A llah, 

Teori evolusi yang menyatakan sebaliknya sangat keliru dan benar-be- 
nar bertentangan dengan akal sehat. Menelaah sedikit saja pernyataan- 
pernyataan evolusionis, akan mengungkapkan kebenaran, seperti dalam 
contoh di atas. 


Teknologi Pada Mata dan Telinga 

Persoalan lain yang belum terjawab oleh teori evolusi adalah kemam- 
puan pengindraan mata dan telinga yang luar biasa. 

Sebelum membahas mata, akan dijawab dulu secara singkat pertanya- 
an "bagaimana kita bisa melihat". Cahaya yang datang dari sebuah benda 
jatuh terbalik pada retina mata. Di sini, cahaya diubah menjadi sinyal- 
sinyal elektris oleh sel-sel dan sinyal ini diteruskan ke bintik kecil di bela- 
kang otak yang disebut pusat penglihatan. Dalam pusat penglihatan, si- 
nyal-sinyal elektris ini ditangkap sebagai bayangan benda setelah melalui 
serangkaian proses. Dengan latar belakang teknis ini, mari kita memba- 
hasnya lebih lanjut. 

Otak terisolasi dari cahaya. Berarti di dalamnya gelap gulita dan caha- 
ya tidak menjangkaunya. Daerah yang disebut pusat penglihatan cidalah 


138 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 



Jika kita bandingkan rrsta den lelinga dengan kamera dan pc-'ekam st-are, kita tahu bahwa ff-ata dan 
telir-gejeuh lebib kofl^lete, fungsional dan sfimpuma dibandngkan prsdLn-aroduk teknolog le^ebu: 


tempat yang gelap yang tidak pernah terjangkau cahaya, bahkan mungkin 
merupakan tempat tergelap yang pernah kita ketahui, Namun dari ke- 
gelapa n i ni , ki ta dapat mclihn t d u rda ya n g tera ng dan berki lau an , 

Ketajaman dan kejelasan gambar yang terbentuk pada mata tidak 
dapat diperoleh bahkan oleh teknologi abad ke-20. Sebagai contoh, lihat- 
lah buku yang Anda baca, tangan AndEi yang memegangnya, kemudian 
angkat kepala Anda dan pandanglah sekeliling Anda, Pernahkah Anda 
melihat gambar setajam dan sejelas ini di tempat lain? Bahkan layar tele- 
visi tercanggih yang dibuat pabrik terbaik pun tidak dapat memberikan 
gambar setajam ini, Ini adalah gambar tiga dimensi, berwarna dan sangat 
tajam. Lebih dari 100 tahun para insinyur berusaha mencapai ketajaman 
ini, Pabrik-pabrik dan instalasi besar dibangun, berbagai riset dilakukan, 
rencana dan rancangan telah diusahakan untuk tujuan ini. Sekali lagi, 
lihatlah layar TV dan buku yang Anda pegang. Akan Anda lihat per- 
bedaan besar dalam ketajaman dan kejelasannya. Lebih dari itu, layar TV 
hanya memberikan gambar dua dimensi, sedangkan mata Anda mem- 
berikan perspektif hga d i merisi, yang memiliki kedalaman. Jika Anda lihat 
dengan cermat, Anda akan mengamati gambar yang kabur pada televisi. 
Apa ka h terdapa t gam ba r kabur pada pengl i h a ta n A nda? T entu tidak, 




Antara Rancangan dan Kebetulan 


Telah bertahun-tahun puluhan ribu insinyur berasaha membuat TV 
tiga dimensi untuk mencapai kualitas gambar seperti yang dilihat mata. 
Memang mereka telah menghasilkan TV tiga dimensi, tetapi untuk 


menontonnya masih harus dibantu kacamata khusus. Ini pun hanya tiga 
dimensi buatan. Latar belakangnya kabur, sedangkan bagian depannya 


seperti pemandangan di atas kertas. Manusia tidak pernah menghasilkan 


gambar setajam dan sejelas mata. Baik pada kamera maupun televisi, ada 
penurunan kualitas gambar. 

Evolusionis menyatakan bahwa mekanisme yang menghasilkan gam- 
bar tajam dan jelas ini terbentuk secara kebetulan. Sekarang, jika seseorang 
mengatakan kepada Anda bahwa televisi di kamar Anda terbentuk secara 


kebetulan, bahwa atom-atom penyusunnya kebetulan bersatu dan mem- 


bentuk TV yang menghasilkan gambar, apa pendapat Anda? Bagaimana 
atom-atom dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 
ribuan orang? 


I lampir seabad puluhan ribu insinyur bekerja keras meneliti di ber- 
bagai laboratorium dan kompleks industri berteknologi tinggi dengan 
menggunakan peralatan canggih, namun mereka tidak dapat melakukan 
lebih dari yang Anda lihat di layar TV Anda, 

jika alat yang menghasilkan gambar lebih primitif daripada mata saja 
mustahil terbentuk secara kebetulan, maka mata dan gambar yang dilihat 


mata lebih mustahil terbentuk secara kebetulan. Dibutuhkan rencana dan 


desain yang, lebih terperinci dan lebih bijak daripada rencana dan desain 
untuk membuat TV. Rencana dan desain yang menghasilkan gambar 
sangat tajam dan jelas ini milik Allah, Penguasa seluruh alam semesta. 

Situasi sempa berlaku pada telinga. Daun telinga menangkap bunyi 
dan menyalurkannya ke telinga bagian tengah; telinga bagian tengah me- 
nyalurkan gelaran bunyi sekaligus memperkuatnya, telinga bagian dalam 
mengubah getaran ini menjadi sinyal-sinyal elektris yang kemudian di- 
sampaikan ke otak. Seperti halnya mata, tahap pendengaran berakhir di 
p usat pendengaran dai a m ota k. 

Otak terisolasi dari suara, seperti juga dari cahaya, t idak ada bunyi 
yang dapat langsung masuk ke otak. Bagaimanapun bisingnya di luar, di 
dalam otak sama sekali sunyi. Walau demikian, otak menangkap bunyi 
paling tajam. Di dalam otak Anda yang terisolasi dari bunyi, Anda dapat 
mendengar simfoni orkestra dan mendengar kebbingan di tempat ramai. 
Namun, jika pada saat itu tingkat bunyi di dalam otak Anda diukur 
dengan alat paling sensi tif, yang terbaca adalah kesunyian total. 


140 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


Mari kita bandingkan lagi kualitas teknologi telinga dan otak dengan 
teknologi yang dihasilkan manusia. Sebagaimana masalah penangkapan 
gambar, usaha selama beberapa dekade telah dilakukan untuk mengha- 
silkan, dan meniru suara sesuai dengan aslinya. Hasilnya berupa akt pere- 
kam,, sistem highfiddity, dan sistem-sistem sensor atau pemindai. Kenda- 
tipun dikerahkan teknologi tercanggih dan ribuan insinyur dan ahli dalam 
kerja keras tersebut, belum diperoleh suara setajam dan sejelas yang 
ditangkap oleh telinga. Bahkan dalam sistem-sistem hi-fi produksi peru- 
sahaan terbesar dalam industri musik ada penurunan kualitas bunyi yang 
direkam, atau Anda akan mendengar desis sebelum musik dimulai. 
Sebaliknya, suara yang dihasilkan teknologi tubuh manusia terdengar 
sangat tajam dan jelas. Telinga manusia menangkap bunyi tanpa disertai 
desis atau nuansa bunyi samping lainnya seperti sistem hi-fi. Telinga 
menangkap bunyi apa adanya, tajam dan jelas. Memang demikian sejak 
manusia d iciptakan . 

Ringkasnya, teknologi dalam tubuh kita jauh lebih unggul dibanding- 
kan teknologi buatan manusia yang menggunakan akumulasi informasi, 
pengalaman dan peluang. Tak seorang pun akan mengatakan bahwa HI- 
FI atau kamera muncul secara kebetulan. Lalu mengapa teknologi dalam 
tubuh manusia yang jauh lebih unggul dikatakan muncul sebagai hasil 
serangkaian peristiwa kebetulan yang disebut evolusi? 

Terbukti bahwa mata, telinga, dan seluruh bagian tubuh manusia 
adalah hasil ciptaan yang sangat unggul. Ini merupakan indikasi sangat 
jelas dari ciptaan Allah yang unik dan tidak tertandingi, dari ilmu dan 
kekuasaan- N ya yang kekal, 

Sengaja diuraikan pengindraan mata dan telinga ini secara spesifik un- 
tuk menunjukkan ketidakmampuan evolusionis memahami bukti pencip- 
taan yang demikian jelas. Jika suatu hari Anda meminta seorang evolusio- 
nis menjelaskan bagaimana rancangan dan teknologi yang sempurna pada 
mata dan telinga ini dapat di hasilkan secara kebetulan, Anda akan melihat 
bahwa ia tidak dapat menjawab dengan logis, Bahkan Darwin sendiri, 
dalam suratnya kepada Asa Gray pada tanggai 3 April 1S60, mengatakan 
bahwa pemikiran tentang mata membuat sekujur tubuhnya demam, dan 
ia mengakui ketidakberdayaan evolusionis menghadapi rancangan 
sempurna makhluk hidup.' 1 


3) JtirirtHn M&otelh. Darwin Rerf^ci Ar? dopea/ & .fte&s&l. 3&5lGfl: Garroii T971. hlm 101 


Bab 


Pernyataan-Pernyataan 
Evolusionis dan Fakta 



P ada bab-bab sebelumnya telah dikaji ketidakabsahnn 
teori evolusi berdasarkan bukti-bukti fosil dan acuan 
biologi molekuler. Dalam bah ini, kita akan membahas 
beberapa fenomena dan konsep biologi yang diajukan evolu- 
sionis sebagai bukti teoretis. Topik-topik ini penting karena 
menunjukkan ketiadaan temuan ilmiah yang mendukung 
evolusi, sebaliknya justru menyingkap betapa jauh penyim- 
pangan dan penipuan yang dilakukan evolusionis. 

Variasi dan Spesies 

Variasi, istilah yang digunakan dalam ilmu genetika, me- 
rujuk pada peristiwa genetis yang menyebabkan individu 
atau kelompok spesies tertentu memiliki karakteristik berbe- 
da satu sama lain. Sebagai contoh, pada dasarnya semua orang 
di bumi membawa informasi genetis sama. Namun ada yang 
bermata sipit, berambut merah, berhidung mancung, atau ber- 
tubuh pendek, tergantung pada potensi variasi informasi 
genetisnya. 

Evolusionis menyebut variasi dalam suatu spesies sebagai 
bukti kebenaran teorinya. Namun, variasi bukanlah bukti 
evolusi, karena variasi hanya hasil aneka kombinasi infor- 
masi. genetis yang sudah ada, dan tidak menambahkan ka- 
rakteristik baru padainfnrmasi genetis. 

Variasi selalu terjadi dalam batasan informasi genetis yang 
ada, Dalam ilmu genetika, batas-batas ini disebut "kelompok 
gen" (ycttc pool). Variasi menyebabkan semua karakteristik 
yang ada di dalam kelompok gen suatu spesies bisa muncul 
dengan beragam cara. Misalnya pada suatu spesies reptil, 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


variasi menyebabkan kemunculan varietas yang relatif berekor panjang 


panjang terdapat dalam kantung gen. Namun, variasi tidak mengubah 
reptil menjadi burung dengan menambahkan sayap atau bulu-bulu, atau 
dengan mengubah metabolisme mereka. Perubahan demikian memerlu- 
kan penambahan informasi genetis pada makhluk hidup, yang tidak 
mungkin terjadi dalam variasi. 

Darwin tidak mengetahui fakta ini ketika merumuskan teorinya, la 
mengira tidak ada batas dalam variasi. Dalam sebuah arti kd yang d itu lis- 
nya pada tahun 1844, ia menyatakan: - Banyak ahli yang menganggap 
bahwa ada batas dalam variasi di alam, namun saya belum menemukan 
satu bukti pun yang melandasi keyakinan ini N' 

Dalam TheOhgin afSpedes, ia menyebutkan beragam contoh variasi se- 
bagai bukti terpenting bagi teorinya. Misalnya, menurut Darwin, para pe- 
ternak yang mengawinkan beragam varietas sapi untuk menghasilkan 
varietas baru yang menghasilkan susu lebih banyak, akhirnya akan meng- 
ubah ternak itu menjad i spesies berbeda. Gagasan Darwin tentang "variasi 
tanpa batas" jelas terungkap dalam kalimat dari The Origin afSpedes: 

Saya tidak melihat kesulitan bagi s uatu w? beruang melalui seleksi ahms, 
menjadi semakin terbiasa dengan lingkungan akuatis, dengan mulut semakin 
lebar, sampai akhirnya menjadi makhluk sebesar paus. 1 2 



Variasi cfalam Spesies Bukanlah Evolusi 



Dalam buku CVrgws, Daiw n mengacaukan dua 
kor p variasi {(alam sok es dan kemunculan 
spesies baru Berdasarkan pengamatannya aflas 
var-ela$-van$la$ anjing. Oarnin mengira bahwa 
Suatu saai tertuai vanetas ini akan berubah 
menjadi spesies baru. Sampa sekarang, 


evdusurisfrenjsafta menunjukkan variasi dalam 
spesies sebaga benftik evctusi. Padahal ‘aka 
ilrrab meiriMikan bahwa vanasi dalam sebuah 


spesies bukanlah eudus Misalnya, sebanyak 
aas pjn varietas dalam spesies anjng di alam, 


eriau yang cbakkan oleh manusia, rrereka leriop 
anjing. Tidak akan ada peralihan dan satu 



1) Loren C. Eisstey, TJse fmmerise J&imeji, Wnlage Books. 1953. hlm, IBS. 

2) Charles Da™in, A Eacsmle of fhe Fxst Edttoo. Harvard Universily Press. 1964, hlm 1M 



Pemyataan-pernyo Lain Hvolusionis dan I : akla 


143 


Darwin mengemukakan contoh yang berlebihan ini karena pema- 
haman yang primitif akan ilmu pengetahuan di zamannya. Pada abad ke- 
20j ilmu pengetahuan telah menetapkan prinsip ' stabilitas genetis" {ho- 
meostasis genetis) berdasarkan hasil-hasil eksperimen yang dilakukan pa- 
da makhluk-makhluk hidup. Prinsip ini menyatakan bahwa semua usaha 
pengawinan untuk menghasilkan variasi-variasi baru tidak meyakinkan, 
dan ada batasan-batasan ketat di antara spesies-spesies makhluk hidup 
yang berbeda. Artinya, sangat mustahil para peternak dapat mengubah 
sapi menjadi spesies berbeda dengan cara mengawinkan varietas-varietas- 
nya, seperti dinyatakan Darwin. 

Norman Macbeth membantah Darwtnisme dalam bukunya Darwin 
Retried: 

Inti masalahnya adalah kalaupun benar makhluk hidup dapat hewariasi tan- 
pa batas... Spesies-spesies selalu stabil. Kita semua pernah mendengar 
bagaimana peternak dan hortikulturis yang sudah berusaha sedemikian keras 
menjadi kecewa mendapati hewan atau tumbuhan yang mereka kembangkan 
kembali ke varietas asal. Sekalipun usaha keras dilakukan selama dua atau liga 
abad tidak mungkin dihasilkan mawar biruatau tuHphitamJ' 

Luther Burbank*) yang dianggap sebagai hortikulturis paling berhasil, 
mengungkap fakta ini saat mengatakan "ada batas-batas dalam pengem- 
bangan yang mungkin terjadi, dan batas-batas ini mengikuti suatu atur- 
an"/ Tentang hal ini, ilmuwan Denmark, W.L. Johannsen berkomentar: 


APAKAH IKAN PAUS BEREVOLUSI DARI BERUANG? 

ftalsm buku Tto Oi^'n ofS.Dtcras. Dswn menyBlaJwn bahwa paus bareveJusi dar teruang yang beiusaba 
beranwigl Darwin bolah kuliru m&nganggap bahwa kemungkinan variasi dalam spesies WsSt terbatas. ilmu 
nergalahuartabe:! ■: e- jl n telan menunjukkan bahwa skenario evolusi ini hanya khayalan. 


3-] Norman Macbeth. Darmt ffie iried: AnAppeatHo Seasan. Harvard Gommon Press, New York; Ittfl, hlm, 33. 
r ;< HortikLlHuns Amanka yang lelah mengembangkan banyak varietas baru buah-buahan, sayur-sayuran nan bi.ig?.. 

iermasO< kenlfmg Burbank dan bunge ester Shaste 
4) JW, hlm, 36. 





144 


K£ KUNTIT! IAN TEORI LVOLU51 


Vffriflsi-iwn'flsf yang menjadi titik tekan Darwin dan Watiaee tidak dapat 
dipaksakan melampaui tahap tertentu. Variabilitas seperti ini tidak me- 
miliki rahasia 'perubahan tanpa batas' * 

Pernyataan Evolusi tentang Resistensi Antibiotis dan 
Kekebalan 

Evolusionis mengajukan resistensi bakteri terhadap antibiotik dan 
kekebalan beberapa jenis serangga terhadap DDT sebagai bukti evolusi. 
Mereka menyatakan ini sebagai contoh resistensi dan kekebalan yang 
diperoleh akibat mutasi pada makhiuk hidup akibat bahan-bahan kimia 
tersebut. 

Resistensi dan kekebalan yang muncul pada bakteri dan serangga ini 
bukan sifat yang diperoleh akibat mutasi. Sebagian varietas dari makhluk 
hidup ini memiliki karakteristik tersebut sebelum seluruh populasinya 
terkena antibiotik atau DDT. Meski merupakan jurnal evolusionis, Scien- 
tijic American mengakui hal ini dalam edisi Maret 1998: 

Banyftfc fcikten yang memiliki gen-gen resistensi ; bahkan sebelum antibiotik 
komersial digunakan. Para ilmuwan tidak tahu pasti mengapa gen-gen ini 
berkembang dan dipertahankan! 1 

Tampaknya, informasi genetis yang mengandung resistensi dan sudah 
ada sebelum penggunaan antibiotik ini tidak dapat dijelaskan oleh evolu- 
sionis. Ini membuktikan kekeliruan teori mereka. 

Fakta bahwa bakteri resisten ini sudah ada bertahun-tahun sebelum 
penemuan antibiotik, diungkapkan dalam Medkal Tribune , sebuah terbit- 
an ilmiah terkemuka, pada edisi 29 Desember 1998 . Di situ diulas sebuah 
kejadian menarik: dalam sebuah penelitian tahun 1 986, ditemukan bebera- 
pa mayat yang terawetkan dalam es. Mereka adalah pelaut yang sebdu iri- 
nya sakit dan meninggal ketika melakukan ekspedisi kutub pada tahun 
1845. Pada mayat-mayat tersebut ditemukan jenis-jenis bakteri yang 
umum didapati pada abad ke-19. Ketika diuji, para peneliti terkejut karena 
bakteri-bakteri ini resisten terhadap beragam antibiotik modem yang baru 
dikembangkan pada abad ke-20. 7 

Adanya resistensi semacam ini pada banyak populasi bakteri sebelum 
penisilin ditemukan merupakan fakta yang diketahui luas dalam ling- 
kungan medis. Karenanya, mendalilkan resistensi bakteri sebagai perkem- 

5} Lorcn Eiseley, ftra i'^me'.nse Jovrny. Vnlage BmKs, 1959, film, 221 

6} Stuait B. Levy, TAe Glrancngs af Ar,iibkjik fies,is.!5nce F , ScenPc American. Marfl 1954. Nm 15. 

7} Msd^ Tnlfcuw. 59 Desember ISBfl. htm. t. 23. 


Pernyataan-pernyataan Evolusionis dan Fakta 


145 


barigan evolusi adalah bentuk penipuan. Lalu, bagaimana terjadinya 
proses '"bakteri memperoleh kekebalan"? 

Resistensi Bakteri terhadap Antibiotik 

Dalam satu jenis bakteri terdapat variasi yang sangat beragam. Bebera- 
pa memiliki informasi genetis untuk resisten terhadap obat-obatan, bahan 
kimia atau zat-zat lain Jika sekelompok bakteri terkena obat tertentu, yang 
tidak resisten terhadap obat tersebut akan mati, sedangkan yang resisten 
akan tetap hidup dan memiliki kesempatan berkembang biak. Bakteri ti- 
dak resisten selanjutnya akan musnah dari populasi dan digantikan deh 
bakteri resisten, yang lalu berkembang pesat. Akhirnya koloni bakteri 
yang tertinggal hanya terdiri dari individu-individu resisten terhadap 
antibiotik tersebut. Sejak itu pula, antibiotik tersebut menjadi tidak efektif 
lagi terhadap bakteri jenis ini. Hal penting yang hams diingat adalah bah- 
wa bakteri tersebut masih bakteri yang sama dan begitu pula spesiesnya. 

Penting untuk dicatat, bertentangan dengan pernyataan evolusionis, 
tidak terjadi proses evolusi pada bakteri tersebut. Antibiotik tidak menye- 
babkan bakteri tidak resisten bermutasi dan berubah menjadi jenis bakteri 
resisten, dan karenanya memperoleh informasi genetis baru. Yang terjadi 
hanya kepunahan variasi bakteri tidak resisten pada sebuah populasi yang 
terdiri dari variasi bakteri resisten dan tidak resisten, yang hidup bersama 
sejak awal. Ini tidak menandai kemunculan spesies bakteri baru. Ini bukan 
"evolusi". Sebaliknya, satu variasi atau lebih menjadi punah, menyebab- 
kan hilangnya sebagian informasi genetis; sebuah proses kebalikan dari 
evolusi. 

Kekebalan Serangga terhadap DDT 

Persoalan lain yang didistorsi evolusionis dan diajukan sebagai bukti 
evolusi adalah kekebalan terhadap DDT yang tampaknya "diperoleh" se- 
rangga. Kekebalan ini berkembang seperti resistensi bakteri terhadap 
antibiotik. Kekebalan serangga terhadap DDT sama sekali tidak dapat 
dikatakan "diperoleh" oleh individu-individu di dalam populasi. Bebera- 
pa serangga telah kebal terhadap DDT. Setelah DDT ditemukan, serangga 
yang tidak memiliki kekebalan bawaan dan terkena /a t kimia ini akan pu- 
nah dari populasinya. Sejalan dengan waktu, serangga kebal yang sebe- 
lumnya sedikit menjadi bertambah banyak. Akhirnya, seluruh spesies 
tersebut menjadi populasi dengan anggota-anggota kebal terhadap DDT. 
Ketika ini terjadi, DDT menjadi tidak efektif lagi terhadap spesies serangga 


146 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


tersebut. Untuk menyesatkan, fenomena ini biasa dirujuk sebagai "per- 

Ahli biologi evolusioms H Francisco Ayala, mengakui fakta ini dengan 
mengatakan, "Varian-varian genetis yang dibutuhkan agar resisten terha- 
dap jenis pestisida yang sangat beraneka tampaknya telah ada pada setiap 
anggota populasi yang terkena senyawa buatan manusia ini" , H 

Karena menyadari bahwa kebanyakan orang tidak berkesempatan 
mempelajari atau melakukan riset mikrobiologi, evolusionis membuat ke- 
bohongan terang-terangan berkaitan dengan resistensi dan kekebalan. 
Mereka sering mengemukakan contoh-contoh tadi sebagai bukti penting 
bagi evolusi. Kini sudah jelas bahwa resistensi bakteri terhadap antibiotik 
dan kekebalan serangga terhadap DDT tidak memberikan bukti apa pun 
bagi evolusi. Yang justru terungkap adalah contoh nyata penyimpangan 
dan kebohongan yang dilakukan evolusionis untuk membenarkan teori 
mereka. 

Kekeliruan tentang Organ-Organ Peninggalan 

Sejak lama, konsep "organ vestigial"*) atau JJ organ peninggalan" se- 
ring muncul dalam literatur evolusionis sebagai ''bukti 1 " evolusi. Rada 
akhirnya konsep ini diam-diam tidak digunakan lagi ketika terbukti, tidak 
absah, Namun beberapa evolusionis masih meyakininya dan kadang- 
kadang masih ada saja yang mencoba mengajukannya sebagai bukti 
penting evolusi. 

Gagasan "organ peninggalan" pertama kali dikemukakan seabad lalu. 
Menurut evolusionis, di dalam tubuh beberapa jenis makhluk hidup ter- 
dapat sejumlah organ-organ tubuh yang tidak fungsional, Organ-organ ini 
diwarisi dari nenek moyang mereka dan perlahan-lahan menjadi pening- 
galan karena tidak digunakan. 

Semua asumsi ini sangat tidak ilmiah dan hanya berlandaskan pada 
pengetahuan yang tidak memadai. "Organ-organ tidak fungsional" ini 
pada kenyataannya adalah organ-organ yang "fungsinya belum diketa- 
hui". Ini ditunjukkan dengan berkurangnya organ peninggalan sedikit de- 
mi sedikit tetapi pasti dari daftar panjang evolusionis. Seorang evolusionis 
bernama S. R. Scadding, dalam tulisannya untuk majalah EuoiidtoMflri/ Tfa. 1 - 
ory yang berjudul “Can Vestigiaf Orgtms Constitute Evidcnce for Evoluthm ?" 
(“Dapatkan Organ Peninggalan Menjadi Bukti Evolusi?"), menyetujui fakta 
Ini: 

8J Frandsco J. Ayala . The hb&anbm nf SGeralilit American, VtA. 239, Sepl&rijer 197B, hlm, 64. 

- 1 dari bahasa La3in vostigkit tt, artinya jejak <, 



Pernyataan-pernyataan Evolusionis dan Fakta 


i 47 


Karena tidak mungkin mengidentifikasi secara pasti struktur- 
struktur tidak berguna, dan karena struktur argumen uang 
digunakan tidak absah secara keilmuan, saya menyimpul- 
kan bahwa "organ-organ peninggalan" tidak memberi- 
kan bukti khusus bagi teori evolusi 

Daftar organ peninggalan yang dibuat ahli anatomi Jer- 
man K. Wiedershdm pada tahun 1895 terdiri dari sekitar 100 
organ, termasuk usus buntu dan tulang ekor. Dengan kema- 
juan ilmu pengetahuan, ternyata semua organ dalam daftar 
ini diketahui berfungsi penting dalam tubuh. Misalnya, usus 
buntu yang semula dianggap sebagai organ peninggalan 
ternyata merupakan organ I imfoid *) yang memerangi infek- 
si dalam tubuh. Fakta ini menjadi jelas pada tahun 1997: 
"Organ-organ dan jaringan tubuh lainnya — kelenjar timus, 
hati, limpa, usus buntu, sumsum tulang, sejumlah jaringan 
Umfatis seperti amandel dan lempeng Peyer pada usus 
kedi - juga merupakan bagian dari sistem limfatis. 
Semuanya membantu tubuh memerangi infeksi." 
Ditemukan bahwa amandel, yang juga digo- 
longkan organ peninggalan, berperan penting dalam 
melindungi kerongkongan dari infeksi, khususnya sam- 
pai usia dewasa. Tulang ekor pada bagian bawah tulang be- 
lakang ternyata menyokong tulang-tulang di sekitar pang- 
gul dan merupakan titik temu dari beberapa otot kecil 
Tahun-tahun berikutnya diketahui bahwa kelenjar timus 
memicu sistem kekebalan tubuh dengan mengaktifkan sel 
sel T j kelenjar pineal berperan dalam sekresi beberapa hor- 
mon penting; kelenjar gondok menunjang pertumbuhan 
yang baik pada bayi dan anak-anak; dan kelenjar pituitari 
mengendalikan banyak kelenjar-kelenjar hormon agar ber- 
fungsi dengan benar. Sebelumnya, semua organ ini diang- 
gap sebagai "organ peninggalan". Lipatan cekung di ujung 
mata van g diajukan Darvvin sebagai organ peninggalan ter- 
nyata berperan membersihkan dan melumasi bola mata. 

?l S. R. Scaadirg 'Do Vest^iai Otjeios' Rwrfe Ewcfanoe ftx EvOk&Ofi?', EvoJulionary 
Ttaoiy, VdI 5, Mei 1S61, tilm, 173. 
panghasJ .-mfa getah bening 

10) Merck Ma n ug i o t Mstfcs i' s hii’i , Hatw sdtowi, Kcw Jersey Mfirtft a Co . inc 

Tbe Merck Pi&lishiig Grow Ratiway. 1$97. 



Semua conl&n organ 
peninggalan latah 
dihiktkan 
hstidaWwraranrtya 
Misalnya, lipatan 
ceiungtf ujung mala 
■vang disebut seb&gai 
i.Jrukliir per-nggai^n 
Salem buku Origins, 
Sekerang lerUuVli 
berfungsi melumasi 
c la matj Di jaman 
Da^in, fungsi Nii fidsk 
diktla'lui 


148 


KERUNTU1 IAJM TEORI EVOLUSI 


Ada kesalahan logika yang sangat penting dalam pernyataan evolusio- 
nis tentang organ peninggalan. Evolusionis menyatakan bahwa organ-or- 
gan peninggalan suatu individu diwarisi dari nenek moyangnya. Namun, 
beberapa organ yang disebut sebagai "peninggalan'" tidak ditemui pada 
spesies hidup yang dinyatakan sebagai nenek moyang manusia! Contoh- 
nya, usus buntu tidak dimiliki beberapa spesies kera yang disebut sebagai 
nenek moyang manusia. Ahli biologi terkenal, H. Enoch, penentang teori 
organ peninggalan, menyatakan kesalahan logika ini sebagai berikut: 

Kera memiliki usus bu n lu, sedangku n kerabat terdekat di bawahnya tidak; 

usus buntu ini muncul lagi pada hewan mamalia lain yaitu opossum. Bagai- 
mana eudusiemis dapat menjelaskan kenyataan ini? 1 ] 

Singkatnya, skenario organ peninggalan yang dikemukakan evolusio- 
nis mengandung sejumlah cacat logika serius dan secara ilmiah telah 
terbukti keliru. Dalam tubuh manusia tidak ada organ peninggalan yang 
diwariskan karena manusia tidak berevolusi dari makhluk lain secara ke- 
betulan. Manusia diciptakan dalam bentuknya seperti sekarang, lengkap 
dan sempurna, 

Mitos Homologi 

Dalam ilmu biologi, kemiripan struktural di antara spesies yang ber- 
beda disebut "homologi". Evolusionis mencoba mengajukan kemiripan 
tersebut sebagai bukti evolusi. 

Darwin mengira bahwa makhluk-makhluk dengan organ yang mirip 
(homolog) memiliki hubungan evolusi di antara mereka, dan organ-organ 
ini diwarisi dari nenek moyang yang sama. Menurut asumsinya, merpati 
dan elang memiliki sayap; karena itu merpati, elang dan balikan semua 
unggas bersayap berevolusi dari nenek moyang yang sama. 

Homologi merupakan argumen menyesatkan yang dikemukakan ha- 
nya berdasarkan kemiripan fisik. Sejak zaman Darwin hingga sekarang, 
argumen ini belum pernah dibuktikan oleh satu temuan konkret pun., 
Tidak pernah ditemukan satu pun fosil nenek moyang imajiner yang 
memiliki struktur-struktur homolog. Lagi pula, hal-hal berikut ini mem- 
perjelas bahwa homologi tidak membuktikan bahwa evolusi telah terjadi: 

1, Organ-organ homolog ditemukan pula pada spesies-spesies yang 
sangat berbeda, yang bahkan evolusionis pun tidak dapat menunjukkan 
hubungan evolusi di antara spesies-spesies tersebut. 


11 } H. Enoch, freatow sni? ftototon, New York 1966. hlm 18-19, 


Pernyataan-pernyataan Evolusionis dan Fakta 


149 


2. Kode-kode genetis beberapa makin! u k yang memiliki organ-organ 
homolog sama sekali berbeda satu sama lain. 

3. Perkembangan embrio logis organ-organ homolog benar-benar ber- 
beda pada makhluk-makhluk yang berbeda. 

Mad kita lihat hal-hal ini satu persatu. 

Organ-organ Serupa pada Spesies yang Berbeda 

Ada sejumlah organ homolog yang sama-sama dimiliki berbagai spe- 
sies berbeda, namun evolusionis tidak mampu menunjukkan hubungan 
evolusi di antara mereka. Misalnya sayap. Selain pada burung, sayap 
terdapat pula pada hewan mamalia (seperti kelelawar), pada serangga, 
bahkan pada jenis reptil yang telah punah (beberapa dinosaurus). Tetapi 
evolusionis tidak menyatakan hubungan evolusi atau kekerabatan di 
antara keempat kelompok hewan ini. 

Contoh mencolok lainnya adalah kemiripan yang menakjubkan pada 
struktur mata berbagai jenis makhluk. Misalnya, walau gurita dan manu- 
sia adalah dua spesies yang jauh berbeda, struktur dan fungsi keduanya 
sangat mirip. Namun evolusionis tidak menyatakan bahwa mereka mem- 
punyai nenek moyang yang sama karena kemiripan mata. Contoh-contoh 
ini, dan banyak lagi lainnya, memastikan bahwa pernyataan " organ-organ 
homolog membuktikan spesies makhluk hidup berevolusi dari satu nenek 
moyang yang sama" tidak memiliki landasan ilmiah. 

Konsep organ-organ homolog justru sangat mempermalukan evolusi- 
onis. Pengakuan evolusionis terkenal, Frank Salisbury, tentang kemiripan 
mata berbagai spesies yang sangat berbeda menegaskan kebuntuan kon- 
sep homologi: 

Bahkan struktur sekompleks mata telah muncul beberapa kali: misalnya 
pada cumi-cumi r vertebrata dan artropoda. Menjelaskan salah satu asal usul 
struktur tersebut saja sudah sangat sulit, memikirkan produksi struktur 
tersebut berulang-ulang sesuai dengan teori sintetis modern membuat kepala 

saya pusing ' ' 

Kebuntuan Genetis dan Embriologis pada Homologi 

Agar konsep "homologi" evolusionis bisa diakui, organ-organ serupa 
(homolog) pada makhluk yang berbeda harus dikode oleh kode-kode 
DNA yang juga serupa (homolog). Namun kenyataannya tidak demikian. 

12) FraflkS&iStiuiy, '{JwMs Akow 1 rto WodBin Jfyntfistor American Bology Te&tfar, 

Seplemter "971 . h'm 336. 


150 


K Ei K L NT U H A N TEOR 1 EVOLUSI 


Dalam kebanyakan kasus, kode genetis mereka sangat berbeda. Justru, 
kode-kode genetis serupa pada berbagai makhluk sering terkait dengan 
organ-organ yang sama sekali berbeda, 

Michael Denton, profesor biokimia Australia, dalam bukunya Evoluti- 
on: A Theory m Crisis , menjelaskan kebuntuan evolusionis menafsirkan 
homologi dari sudut genetika' "Struktur-struktur homolog sering diten- 
tukan oleh sistem genetis yang tidak homolog, dan konsep homologi 
jarang bisa dirunutkedalam embrioiogi;" 1 

Agar konsep homologi dianggap sah., perkembangan embriologis (ta- 
hap-tahap perkembangan pada telur atau rahim induk) pada spesies-spe- 
sies dengan organ-organ homolog seharusnya memiliki kecenderungan 
atau arah yang sama. Nyatanya, perkembangan embriologis organ-organ 



Sebagai kesimpulan, dapat kita katakan bahwa riset genetis dan em- 
briologis telah membuktikan bahwa konsep homologi yang dinyatakan 
Darwin sebagai "bukti evolusi makhluk-makhluk hidup dari nenek mo- 
yang yang sama” tidak dapat dianggap sebagai bukti sama sekali. Dalam 
hai ini, ilmu pengetahuan telah berkali-kali membuktikan bahwa tesis 
Darwinsalah, 

Ketidakabsahan Pernyataan Homologi Molekuler 

Pengajuan homologi sebagai bukti evolusi tidak saja gagal pada ting- 
kat organ tetapi juga pada tingkat molekuler, Evolusionis mengatakan 
bahwa ada kemiripan antara kode-kode DNA atau struktur-struktur 
protein, pada spesies-spesies berbeda, dan kemiripan ini membuktikan 
makhluk-makhluk hidup ini telah berevolusi dari nenek moyang yang 
sama atau dari satu sama lain. Sebagai contoh, media evolusionis senantia- 
sa menyatakan bahwa '''ada kemiripan besar antara DNA manusia dan 
DNA kera”. Kemiripan ini d [kemukakan sebagai bukti hubungan evolusi 
antara manusia dan kera. 

Contoh paling berlebihan dari argumen ini mengacu pada terdapatnya 
46 kromosom pada manusia dan 4S pada beberapa jenis kera seperti sim- 
panse, Evolusionis menganggap kedekatan jumlah kromosom antara spe- 
sies yang berbeda merupakan bukti hubungan evolusi. Namun, jika hal ini 
benar, maka manusia memiliki kerabat lebih dekat: kentang. Dibanding- 
kan dengan kera atau simpanse, kentang mem iliki jumlah kromosom lebih 
dekat dengan jumlah kromosom manusia, yaitu 461 Dengan kata lain. 


13) Mictiad Denton. Ewjfotrao: A Theory in Crias. London Bumelt Beoks. IMS. I*n. HS. 


Pernyataan-pernyataan Evolusinnb dan Fakta 


151 



: r-jf v rjhael Dondon: 
Imt E vcfu$i adalah 
: i daigm taisis*. 


manusia dan kentang memiliki jumlah kromosom yang sa- 
mai Contoh nyata tetapi menggelikan ini menunjukkan bah- 
wa kemiripan DNA tidak dapat dijadikan bukti hubungan 
evolusi. 

Di sisi lain, terdapat perbedaan molekuler yang sangat 
besar di antara makhluk-makhluk yang tampaknya mirip 
dan berkerabat. Sebagai contoh struktur Sitokrom-C salah 
satu protein penting bagi pemapasan, sangat berbeda pada 
makhluk-makhluk hidup dalam kelas yang sama. 

Menurut hasil riset, perbedaan antara dua spesies reptil 
lebih besar dibandingkan perbedaan antara burung dan 
ikan atau antara ikan dan mamalia. Studi lain menunjukkan 
bahwa perbedaan molekuler antara beberapa burung lebih 
besar dibandingkan perbedaan molekuler antara burung- 
burung tersebut dengan mamalia. Telah ditemukan pula 
bahwa antara bakteri-bakteri yang tampaknya sama ternya- 
ta ada perbedaan molekuler lebih besar dibandingkan per- 
bedaan molekular antara mamalia, dan amfibi atau serang- 
ga.' Perbandingan serupa telah dilakukan pada hemoglo- 
bin, mioglobin, hormon-hormon dan gen-gen dengan ke- 
simpulan yang sama. 1 * 

Berkenaan dengan temuan ini dan temuan terkait lain- 
nya, Dr, Michael Denton berkomentar: 

Masing-masing kelas pada tingkat molekuler adalah unik , ter- 
isolasi dan tidak dihubungkan oleh bentuk an tara, judi, mole- 
kul-molekul seperti halnya fosil-fosil, telah gagal menyedia- 
kan fcmhrfc antara yang selama ini dicari oleh biologi evolusio- 
ner,.. Pada tingkat molekuler, tidak ada organisme "ne- 
nek tnoyang" atau " lebih primitif * atau " lebih maju" d- 
bandingkan kerabatnya ... Apabila bukti molekuler ini dike- 
tahui satu abad yang lalu ... gagasan evolusi organis ini 
mungkin tidak akan pernah diterima,' ' 


14) W. R. BinJ, Ito tWguf of Spefif&i flsw'siretf. Thomas NetsoiiCa.. Nashvita: 1991. h' m 96- 
99; Penebal Davis. Dean Kenym, OfPmtas and Peqpr&, Haughi&n Publshing Co . 1S90 
Nm. .35-30. 

15) W. R. Brd, T?ie Rgwsrtetf, hlm. 08- S9. 1&9-202, 

16) Hldiael Dcntan, Befalmr A Ttoayfri Crare. London, Eumets Soohs.. 1965, nlm. 290* 
291 . 


t52 


KERUNTUi tAhJ TEORI EVOLUSI 



Dala-T -san>aN hal. 

Ma^ckel adalah 
evtfusirjnis yang letih 
IwmafBiKSbanifncJan 
Dafwiii Karenanya, ia 
Iklak ragu 
mfinyimpangkanufata 
ilmiah dan mefakuican 
berbagai peralsuan 


Mitos Rekapitulasi Embriologis 

Meskipun telah disingkirkan dari literatur ilmiah, bebe- 
rapa terbitan evolusionis masih sering mengajukan "teori 
rekapitulasi'"' sebagai realitas ilmiah. Istilah "reka p itu la s T 
adalah peringkasan dari ungkapan "Ontogeni merekapitu- 
lasi filogeni" yang dikemukakan ahli biologi evoiusionis, 
Emst Haeckel, pada akhir abad ke-19. 

Teori yang diajukan Haeckel ini menyatakan 
bahwa embrio-embrio mengulangi proses evolusi 
yang telah dialami nenek-nenek moyangnya 
Haeckel berteori bahwa selama masa perkem- 
bangan di dalam rahim ibu, embrio manusia me- 
nunjukkan karakteristik ikan, kemudian karakter- 
istik reptil, dan akhirnya karakteristik manusia. 

Tahun-tahun selanjutnya, terbukti bahwa te- 
ori ini sama sekali keliru. Yang dianggap "in- 
sang" pada tahap awal embrio ternyata adalah 
fase awal saluran telinga bagian tengah, kelenjar 
paratiroid dan kelenjar timus. Bagian embrio yang 
menyerupai "kantung kuning telur" ternyata adalah kan- 
tung yang menghasilkan darah bagi bayi. Bagian yang di- 
anggap "ekor" oleh Haeckd dan pengikutnya ternyata ada- 
lah tulang punggung yang menyerupai ekor hanya karena 


Ini adalah fakta-fakta yang telah diakui luas dalam du- 
nia ilmiah, bahkan diterima oleh evolusionis sendiri. Salah 
satu pendiri neo-Darwinisme, Georgc Gaylord Stmpson, 
menulis: 


Haeckel keliru menggunakan prinsip evolusi. Kini telah di- 
ketahui pasti bahwa ontogeni tidak mengulangi filo- 

» t ? 

gem. 

Dalam sebuah artikel American Sdentist dinyatakan: 

JT 

Tentu saja hukum biogenetis bemr-bemr telah mati Hukum 
ini akhirnya disingkirkan dari buku-buku pelajaran biologi 

17 ) G. G. Srrpson, W. Betik, An tfMductm fa Biciogy, New Vcirk. Harcotirt Brace and Wtartf, 
1fl65.hlm.241, 


Pernyataan-pernyataan Evolusionis dan Fakta 


153 


pada tahun lima puluhan. Sebagai sebuah topik penelitian teoretis yang serius, 
hukum im telaki punah pada tahun duapuluhan . ♦ M 

Aspek lain vang menarik dari " rekapitulasi" adalah Ernst Haeekel sen- 
diri, yang membuat ilustrasi palsu untuk mendukung teorinya. Haeekel 
menggambarkan seolah-olah embrio ikan Jan embrio manusia mirip satu 
santa lain, Ketika hai ini diketahui, ia hanya bisa berdalih bahwa evolusio- 
nis lain telah melakukan hal yang sama: 

Setelah setuju membuat pengakuan tentang "pemalsuan" ini, saya se- 
harusnya merasa terhukum dan hancur, kaiau saja tidak terhibur dengan 
melihat di samping saya ada ratusan rekan terhukum dalam kerangkeng ta- 
wanan, Banyak di antara mereka yang merupakan peneliti terpercaya dan ahli 
biologi terhormat. Sebagian besar diagram dalam buku-buku pelajaran, risa- 
lah-risalah dan jurnal-jurnal biologi terbaik , akan menerima tuduhan "pe- 
malsuan" dalam kadar yang sama , karena semuanya tidak pasti dan sedikit 
banyak telah ditambah, dikurangi dan direkayasa . 1 " 

Memang benar "ada ratusan rekan terhukum., banyak di antara mere- 
ka adalah peneliti terpercay a dan ahli biologi terhormat" yang memberi - 
kan kajian-kajian penuh dengan kesimpulan berpraduga, distorsi, dan 
bahkan pemalsuan. Ini terjadi karena mereka mengkondisikan dirinya 
untuk memperjuangkan teori evolusi meski tak ada secuil bukti ilmiah 
pun yang mendukungnya. 

Embrio Manusia Tidak Memiliki Insang 


Secelah tanggap setega 
warisan dari nenek 
moyang, ipatan-kpeten 
pa<Sa amhiw manusia Juni 
kembali. Telati 
letiukh bah-wa embrio 
manusia utak 
menekapiigiasi sejarati 
evolusi nsrusia 



IB! Kaith S. Thompson. *Orfogaty aricf Pbyfog&ny RdcafiiiMXT. Amalan Sdai&sl, vti 76, MaWuni 1986. iiim. 
273. 

19: Frands H ->ng, 77?e Neckafths Girato: Vkhflre Dm/:f i Vfenl TWoing. New York: Ticknar ana Fields 1982. Mm 
704, 



Bab 


Teori Evolusi: 




I nformasi yang telah disampaikan sejauh ini menunjukkan 
bahwa teori evolusi tidak memiliki dasar ilmiah; dan seba- 
liknya, pernyataan-pernyataan evolusi bertentangan de- 
ngan temuan-temuan ilmiah. Dengan kata lain, kekuatan yang 
menyokong evolusi bukanlah ilmu pengetahuan. Evolusi me- 
mang dibela oleh beberapa "ilmuwan", tetapi pasti ada kekuat- 
an lain yang berperan. Kekuatan ini adalah filsafat materialis; 

filsafat materialis merupakan salah satu sistem pemikiran 
tertua dalam sejarah manusia. Karakteristiknya yang pating 
mendasar adalah anggapan bahwa materi itu absolut. Menurut 
filsafat ini, materi tidak terbatas {infinite), dan segala sesuatu ter- 
diri dari materi, dan hanya materi. Pendekatan ini menutup ke- 
mu ngkina n terhadap kepercayaan kepada Pencipta.Oleh sebab 
itu, materialisme sejak lama memusuhi agama-agama yang 
memiliki keyakinan terhadap Allah. 

Jadi r pertanyaannya sekarang: apakah cara pandang mate- 
rialis itu benar? Untuk mengujinya, kita harus menyelidiki per- 
nyataan-pernyataan filsafat tersebut yang berkaitan dengan 
ilmu pengetahuan, dengan menggunakan metode-metode ilmi- 
ah. Misalnya, seorang filsuf abad ke- J D dapat mengatakan bah- 
wa ada pohon keramat di permukaan bulan, dan semua makh- 
luk hidup tumbuh seperti buah, pada cabang-cabangnya lalu 
jatuh ke bumi. Sebagian orang mungkin menganggap filsafat ini 
menarik dan mempercayainya. Namun pada abad ke- 20, ketika 
manusia telah sampai ke bulan, filsafat semacam ini tidak 
mungkin d i kemukakan. Ada atau tidaknya pohon semacam itu 
di sana dapat ditentukan dengan metode-metode ilmiah, yaitu 
dengan pengamatan dan eksperimen. 



Teori Evolusi: Kelemahan Materialistik 


155 


Dengan metode ilmiah, kita dapat menyelidiki pernyataan materialis 
bahwa materi itu abadi, dan materi ini dapat mengorganisir diri tanpa me- 
merlukan Pendpta serta mampu memunculkan kehidupan. Namun sejak 
awal, kita melihat bahwa materialisme telah runtuh karena gagasan ten- 
tang kekekalan materi telah dihancurkan oleh teori Dentu man Besar (f% 
Bang), yang menunjukkan bahwa jagat raya dkiptakan dari ketiadaan. 
Pernyataan bahwa materi dapat mengorganisir diri dan memunculkan 
kehidupan adalah pernyataan "teori evolusi" — teori yang telah dibahas 
oleh buku ini dan ditunjukkan keruntuhannya. 

Akan tetapi, jika seseorang berkeras mempercayai materialisme dan 
mendahulukan kesetiaan pada paham ini daripada hal-hal lainnya, maka 
ia tidak akan menggunakan metode ilmiah. Jika orang tersebut "men- 
dahulukan materialismenya daripada keilmuwanannya", maka ia tidak 
akan meninggalkan materialisme sekali pun tahu bahwa konsep evolusi 
tidak diakui ilmu pengetahuan. Sebaliknya, ia berusaha menegakkan dan 
menyelamatkan paham ini dengan, mendukung konsep evolusi apa pun 
yang terjadi. Inilah keadaan sulit yang dihadapi evolusionis. 

Yang menarik, ternyata mereka pun mengakui fakta ini dari waktu ke 
w r aktu, Ahli genetika evolusionis terkenal dari Universitas Harvard, Rt- 
chard C. Lewontin, mengakui bahwa dia "materialis dulu baru ilmuwan" 
dengan kata-kata berikut; 

Bukan metode dan penemuan-penemuan ilmiah yang mendorong kami me- 
nerima penjelasan material tentang dunia yang fenomenal ini. Sebatiknya, 
kami dipaksa oleh keyakinan apriori kami terhadap prinsip-prinsip 
material untuk menciptakan perangkat penyelidikan dan serangkaian konsep 
yang menghasilkan penjelasan material , betapa pun bertentangan dengan in- 
tuisi, atau membingungkan orang-orang yang tidak berpengetahuan, Lagi- 
pula, materialis m e itu absolut, jadi kami tidak bisa membiarkan Kaki 
Tuhan masuk j 

Istilah "apriori" yang digunakan Lewontin ini sangat penting. Istilah 
filosofis ini merujuk pada praduga tanpa dasar pengetahuan eksperimen 
tal. Sebuah pemikiran dikatakan "apriori" jika Anda menganggapnya h - 
nar dan menerimanya, meskipun tidak ada informasi tentang ke benar n 
pemikiran tersebut. Seperti yang diungkapkan Lewontin secara jujur, ma- 
terialisme adalah sebuah "apriori" yang memang disediakan bagi evolusi- 
onis dan mereka mencoba menyesuaikan ilmu pengetahuan dengannya. 


1) Rieiiard Lwcnfcn Tfie Dsmorj'MKirireci 'Myta 1 ', The York Reviaw of Bk«s, § Januari, 1997, him 26. 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


Karena materialisme mengharuskan pengingkaran akan keberadaan 
Pencipta, mereka memilih satu-satunya alternatif yang mereka miliki, 
yaitu teori evolusi. Mereka tidak peduli jika evolusi telah menyimpang 
dari fakta-fakta ilmiah. Ilmuwan seperti mereka telah menerima "apriori"' 
sebagai kebenaran. 

Sikap berprasangka ini membawa evolusioms kepada keyakinan bah- 
wa "materi yang tak berkesadaran telah membentuk diri sendiri", yang 
bertentangan dengan ilmu pengetahuan juga akal sehat. Profesor kimia 
yang juga pakar DNA dari Universitas New York, Robert Shapiro, seperti 
telah dikutip sebelumnya, menjelaskan keyakinan evolusi om s dan dogma 
materialis ini sebagai berikut: 

AiiTih diperlukan prinsip evolusi lain untuk menjembatani antara campuran- 
campurnn kimia alami sederhana dengan replikator efektif pertama. Prinsip 
ini belum dijelaskan secara teperinci ataupun didemonstrasikan , namun telah 
diantisipasi dan diberi nama evolusi kimia dan pengorganisasian materi 
secara mandiri. Keberadaan prinsip ini diterima sebagai keyakinan 
dalam filsafat materialisme dialektis, sebagaimana diterapkan pada asal- 
usul kehidupan oleh A temnder Oparinf 

Propaganda evolusionis yang selalu kita temui dalam media terke- 
muka di Barat serta majalah-majalah ilmu pengetahuan terkenal dan 
bergengsi, muncul dari keharusan ideologis ini. Karena dirasa sangat di- 
perlukan, evolusi dikeramatkan oleh kalangan yang menetapkan standar- 
standar ilmu pengetahuan. 

Demi menjaga reputasi, beberapa ilmuwan terpaksa mempertahan- 
kan teuri yang berlebihan ini, atau setidaknya berusaha untuk tidak 
mengatakan apa pun yang bertentangan dengannya. Akademisi di nega- 
ra-negara Barat diharuskan menerbitkan artikel mereka di majalah-maja- 
lah ilmu, pengetahuan tertentu untu k mendapatkan daun mempertahankan 
posisi "keprofesoran". Semua majalah yang berhubungan dengan biologi 
dikendalikan oleh evolusionis, dan mereka tidak mengizinkan artikel anti 
evolusi muncul di majalah mereka. Karenanya, setiap ahli biologi harus 
melakukan studinya di bawah dominasi teuri evolusi. Mereka juga bagian 
dari tatanan mapan yang memandang evolusi sebagai keharusan 
ideologis. Itulah sebabnya mereka secara buta membela "kebetulan- 
kebetulan mustahil''' yang telah kita bicarakan sejauh ini, 

2) Rotan S tap ro, O.ffgOTS.' A Saiptas Gwitfff Jo Ite frestan o! Uh- m Earfto $ummiL Statis, New Yoric hlm. 

207 


Teori. Evolusi: Kelemahan Material [stik 


157 


Pengakuan-pengakuan Materialis 

Pernyataan ahli biologi evol usi emis terkenal dari Jerman, Hoimar Von 
Dithfurt, merupakan contoh nyata pemahaman materialis yang fanatik. 
Setelah mengutarakan contoh susunan kehidupan yang sangat kompleks, 
selanjutnya ia mengungkapkan kemungkinan kehidupan muncul secara 
kebetulan; 

Mungkinkah keserasian seperti ifw terjadi secara kebetulan? Inilah pertanya- 
an mendasar duri keseluruhan evolusi biologis. Menjawabnya dengan ' J Ya, 
mungkin" berarti membuktikan kesetiaan pada ilmu alam modern. Secara 




Darwin 



Mara 


Darwinisme dan Materialisme 


Walau nyata-nyata ditolak ilmu pengetahuan, teori 
Darwin masih dipertahankan. Satu-satunya atasan un- 
tuk ini adalah hubungan erat antara teori ini dengan 
materialisme. Darwin menerapkan filsafat maierlalls 
pada ilmu alam. Pendukung filsafat ini, terutama peng- 
anut (vfarxisme, terus-menerus membela Darwinisme 
tidak peduli apapun yang terjadi. 

Pembela teori evolusi terkenal dewasa ini, ahli bio- 
logi Douglas Futuyma, menuliskan: Bersamaan de- 
ngan teori sejarah materialistis Mara, teori evolusi 
Darwin merupakan penopang mekanisme dan materi- 
alisme. " Inilah pengakuan yang sangat jelas mengapa 
teori evolusi begitu penting bagi para pembelanya ' 
Evolusionis terkenal lainnya, ahli paleontologi Ste- 
phen J Goutd mengatakan: Darwin menerapkan fil- 
safat materialisme yang konsisten pada interpretasi- 
nya tentang alam",' Lebn Trotsky, salah satu pencetus 
Revolusi Komunis Rusia bersama Lenin, berkomentar 
'Penemuan Darwin merupakan kemenangan terbesar 
konsep dialektika dalam keseluruhan bidang materi or- 
ganik." Namun, ilmu pengetahuan telah menunjukkan 
bahwa Darwinisme bukan kemenangan bagi material- 
isme, melainkan pertanda keruntuhan filsafat tersebut- 


1 Dautj&s Futuynta, EvoMonay Bkfogy, edisi kfc-1 Sunderfan«f MA; 
SkBUef, IH. hal. 3. 

2 Algn ■.Vnodl s- tfan ,Etf Gr^nt. 'Mams/rt afltf Dawfaism " /fessew m RemN; 

Mamsm mdMod&n London, ta$3-. 

1 Alan Wooda dan TerJ Grant md ; Lamfem, 1 &91 




158 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


kritis dapat dikatakan, mereka yang menerima iimu atom modern tidak punya 
pilihan selain mengatakan "ya", karena dengan ini dia akan dapat menjelas- 
kan fenomena alam melalui cara-cara yang mudah dipahami dan merujuk 
pada hukum-hukum alam tanpa menyertakan campur tangan metafisis. Ba- 
gaimanapun, menjelaskan segala sesuatu dengan hukum alam, yakni konsep 
kebetulan, merupakan pertanda bahwa tidak ada lagi jalan baginya- Karena , 
apa yang dapa t dilakukan nya selain mempercayai konsep kebetulan ? ' 

Memang,, seperti yang dikatakan Dithfuri, penyangkalan J ' campur ta- 
ngan supranatural" dipilih sebagai prinsip dasar pendekatan ilmiah ma- 
terialis untuk menjelaskan kehidupan. Begitu prinsip ini dipilih, kemung- 
kinan paling mustahil pun dapat diterima. Contoh-contoh mentalitas dog- 
matis ini dapat kita temui dalam semua literatur evolusioms. Pendukung 
teori evolusi terkenal dari Turki, Profesor Ali Demirsoy, hanyalah salah 
satu dari mereka. Seperti dijelaskan pada bagian terdahulu, menurut De- 
mi r soy: probabilitas pembentukan secara kebetulan Sitokrom-C protein 
penting untuk kelanjutan hidup, adalah "sama dengan kemungkinan 
seekor monyet menulis sejarah manusia dengan mesin tik tanpa mem- 
buat kesalahan sedikit pun".' 

Tidak diragukan lagi, menyetujui kemungkinan semacam itu berten- 
tangan dengan prinsip-prinsip dasar nalar dan akal sehat Satu huruf saja 
di atas kertas sudah pasti ditulis manusia, apalagi buku sejarah dunia, Tak 
ada orang waras yang akan setuju bahwa huruf-huruf dalam buku tebal 
tersebu t tersusun "secara kebetulan"'. 

Akan tetapi, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana "ilmuwan 
evolusionis" seperti Profesor Ali Dermisoy menerima pernyataan tidak 
masuk akal semacam ini; 

Padn dasarnya, kemungkinan pembentukan rangkaian siiokrom-C mendekati 
nol. Jadi, jika kehidupan memerlukan sebuah rangkaian , dapat dikatakan Imh- 
probabilitasnya kejadiannya hanya satu kali di seluruh alam semesta. Lebih 
dari ihtf suatu kekuatan metafisis di luar definisi kita pasti telah melakukan 
pembentukan tersebut . Menerima pernyataan terakhir berarti tidak 
sesuai dengan tujuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu kita harus meng- 
ambil hipotesis pertama . 3 * 5 


3) Hwmgr VDn Oimhjn. fm Anfon*? Iflfcr Dsr IteiSMrsfolT fJMsknt tfflftasia Dlw^lvus,' Vo! 2, hlm. Sfl 

i) *li Demirsay. K&titifn veEvnm (Pewarisan stfattiao Evolusi}, Ankara: Vteteksan PuWishing Co„ !9B4, #ilm. 61. 

5) ttnd, hlm. $1. 


159 


Kematian Materialisme 


Materialisme abad ke-19 menyata- 
kan bahwa keberadaan alam semesta 
tidak berawal dan tidak diciptakan, den 
dunia organik dapat dijetaskan sebagai 
interaksi antar materi. Inilah yang men- 
jadi dasar pijakan teori evolusi, Namun, 
penemuan-penemuan ilmiah abad ke- 
20 jelas-jelas menggugurkan hipotesis 
ini. 

Anggapan bahwa keberadaan alam 
semesta tidak berawal, telah dipupus 
habis oleh temuan bahwa alam semesta 
dimulai dengan sebuah ledakan besar 
( peristiwa ya ng di sebui " Big Bang' ) ya ng 
terjadi sekitar 15 miliar tahun yang lalu. 
Teori ini menunjukkan bahwa semua 
materi fisik di alam semesta muncul dah 
ketiadaan: dengan kata lain, diciptakan. 
Salah seorang filsuf ateis pembela ula- 
ma materialisme, Antony Flew. meng- 
akui: 

Banyah orang mengatakan bahwa 
pengakuan itu baik bagi jiwa, Kare- 
nanya saya akan memutainya de- 
ngan mengakui bahwa aieis Strato- 
nisian dipermainkan oleh konsensus 
kosmologis jaman sekarang fEig 
Bang! Tampaknya para ahti kosmo- 
logi telah memberikan suatu bukti 
ilmiah . . . bahwa jagat raya memiliki 
permulaan.' 

Teori Big Bang juga menunjukkan 
bahwa pada masing-masing tahap. 
:-ilam semesta terbentuk melalui pencip- 
taan yang terkendali. Ini jelas dibuktikan 
ileh keteraturan yang muncul setelah 
Big Bang, yang lerlald sempurna jika ler- 
ntuk dari sebuah ledakan tak terken- 
ali Seorang dokter terkenal, Paul Da- 
ies, menjelaskan keadaan mi; 


Sulit menolak kesan bahwa struktur 
alam semesta sekarang ini, yang 
tampaknya begitu sensitif terhadap 
perubahan-perubahan kecil dalam 
angka, telah dipikirkan dengan cer- 
mat.. Kesesuaian menakjubkan ni- 
lai-nilai numenk yang menjadi dasar 
konstanta-konstanta di aiam. tetap 
merupakan bukti kuat suatu desain 
kosmlk 1 

Kenyataan yang sama membuat 
profesor astronomi Amerika, George 
Greenstein, berkala: 

Setelah mengkaji semua bukti , te- 
rus-menerus muncul pemikiran bah- 
wa suatu kekuatan (atau Kekuatan) 
supranatural pasti terlibat di 
dalamnya 

Jadi, hipotesis materialistis yang me- 
nyatakan bahwa kehidupan dapat di- 
jelaskan hanya dari interaksi materi, ju- 
ga gugur menghadapi temuan-temuan 
ilmu pengetahuan ini Khususnya, asal 
usul informasi genetis yang menentukan 
semua makhluk hidup, sama sekali lidak 
dapat dijelaskan dengan kekuatan ma- 
terial murni. Fakta ini diakui saiah se- 
orang pembela teori evolusi terkemuka, 
Georgo G. Williams, dalam artikel yang 
ditulisnya pada tahun 1 995: 

Para ahli biologi evolusionis tidak 
menyadar/ bahwa mereka bekerja 
dengan dua bidang yang tidak dapat 
dibandingkan: bidang informasi dan 
bidang materi , , , gen adalah paket in- 
formasi. bukan sebuah materi. Pe- 
misah ini menjadikan materi dan m - 
formasi dua bidang berbeda, dan k a - 


■ ■ Margenau. RuyA. tfc'gflsse. Cosmos. Sfoa, Jnsos La Sele :L OpenCcun Put ishir-g 1S9-' r. 
i PfJ Davies God and f.he .Vgky Pftj^sics. hew York: Sfran & Schu&Er, 19®3, Mm 139. 
i iugn R{s$. n» G'wfcywJd nhs Cosroas ColtfadoSpmgs, CO: Nfli^Press, 1993 h:rr 



160 

karenanya harus dibahas secara 
terpisah dalam bidang mas ing- 
masingJ 

Situasi ini merupakan bukti keber- 
adaan Kebijakan Supramaterial yang 
m-enciptakan informasi genetik. Tidak 
mungkin matan menghasilkan informasi 
di dalam dirinya. Direktur Institut Fisika 
dan Teknologi Federal Jerman. Profesor 
Warner Gitt, mengatakan: 

Seluruh pengalaman menunjukkan 
bahwa diperlukan sebuah pemikiran 
yang bebas menjalankan kehendak, 
kesadaran d a n krea^Vrtasrrya 


sendiri, Ttdak mungkin ada hukum 
alam, proses ataupun urulan ke- 
jadian yang menyebabkan informasi 
muncul dengan sendirinya di dalam 
materi . 1 

Seluruh fakta limiah ini menjelaskan 
bahwa alam semesta beserta seluruh 
mahluk hidup diciptakan oleh Sang Pen- 
cipta yang memiliki kekuatan dan pe- 
ngetahuan. yakni Allah. Sedangkan ma- 
terialisme. seperti diungkapkan seorang 
filsuf terkenal abad ini, Arihur Koestlen 
■'Tidak dapat lagi dinyatakan, sebagai fil- 
safat ilmiah". 


4; Gaor^E c Williams. Re Cutivte; BBjWHt tfoSoentiflc RevoMon, New YcA, Simon t SetUJSSftf. 1995. 

' hton. 42-43. 

5} VV&nier Gil !n tfie Begiming Wss infomat&i. C L Y 3iel$ J ^d, Gomnany, htm 107 141 
6) Arihur Koesller Jsnus. A Skuoknffdp Ite Yortt. Viniags Books. 1$76, hlm 250 


Selanjutnya Demirsoy menyatakan bahwa ia menerima kemustahilan 
ini agar "tidak usah menerima kekuatan-kekuatan meta fisis", artinya 
agar tidak mengakui pendptaan oleh Allah. Sangat jelas, pendekatan se- 
perti ini tidak memiliki, hubungan apa pun dengan ilmu pengetahuan. 
Karenanya tidak mengherankan jika saat Demirsoy berbicara mengenai 
asal usul mitokondria dalam sel, ia mengakui secara terbuka bahwa ia 
menerima penjelasan konsep kebetulan ini meskipun sebenarnya ' sangat 
bertentangan dengan pemikiran ilmiah". 

Inti permasalahannya adalah bagaimana mitokondria mendapatkan sifat ini 
karena untuk mendapatkannya secara kebetulan , bahkan oleh satu individu 
pun, memerlukan probabilitas yang sulit diterima akal,,,. Sebagai alat respir- 
asi dan katalis pada setiap langkah dalam bentuk berbeda r enzim ini memben- 
tuk inti dari mekanisme. Sebuah sel harus mengandung rangkaian enzim ini 
secara lengkap. Jika tidak, sel tersebut tidak akan berarti , Di sini, meskipun 
bertentangan dengan pemikiran biologis, untuk menghindari penjelasan 
yang lebih dogmatis atau spekulasi, mau tidak mau kita harus menerima 
bahwa semua enzim respirasi telah tersedia lengkap di dalam sel sebelum 
sel pertama menggunakan oksigen* 


B} m hlm. M 



Teori Evolusi: Kelemahan Materialistik 


161 


Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa evolusi sama sekali 
bukan teori yang dihasilkan melalui penelitian ilmiah. Sebaliknya, bentuk 
dan substansi teori ini ditentukan oleh kebutuhan-kebutuhan filsafat ma- 
terialistis. Selanjutnya teori ini menjadi kepercayaan atau dogma, walau- 
pun bertentangan dengan fakta-fakta ilmiah konkret. Lagi-lagi kita dapat 
melihat dengan jelas dari literatur evolusi uni s bahwa semua usaha ini 
benar-benar memiliki "tujuan'". Tujuannya adalah menghalangi setiap 
kepercayaan bahwa semua makhluk hidup dkiptakan oleh Sang Pencipta. 

Oleh evolusionis tujuan ini didefinisikan sebagai "ilmiah". Namun, 
rujukannya bukan ilmu pengetahuan melainkan filsafat materialis. Mate- 
rialisme secara mutlak menolak keberadaan apa pun "di luar" materi (atau 
apa pun yang supranatural). Ilmu pengetahuan sendiri tidak diharuskan 
menerima dogma semacam itu. Ilmu pengetahuan berarti menyelidiki 
alam dan membuat kesimpulan-kesimpulan berdasarkan apa-apa yang 
ditemukan, jika penemuan-penemuan ini menyimpulkan bahwa alam ini 
diciptakan, ilmu pengetahuan harus menerimanya. Demikianlah tugas se- 
orang ilmuwan sejati; dan bukan mempertahankan skenario mustahil 
dengan berpegang teguh pada dogma-dogma materialis kuno abad ke-19. 

Materialis, Agama Palsu dan Agama Sejati 

Sejauh ini, kita telah membahas bagaimana kelompok yang setia kepa- 
da filsafat materialis mengacaukan ilmu pengetahuan, menipu orang un- 
tuk kepentingan dongeng evolusionis yang mereka yakini secara buta, dan 
bagaimana mereka menutupi kenyataan. Namun di samping itu, kita juga 
harus mengakui bahwa kelompok materialis ini memberikan "layanan" 
berarti, walaupun tanpa disengaja. 

Mereka melakukan "layanan" ini dalam usaha membenarkan pemi- 
kiran-pemikiran mereka yang menyimpang dan ateis, dengan cara mema- 
parkan semua kejanggalan dan ketidakkonsistenan tradisionalis dan pe- 
mikiran fanatik yang mengatasnamakan Islam. Serangan-serangan ke- 
lompok ateis-materialis membantu mengungkap agama palsu yang tidak 
memiliki hubungan apa pun dengan Al Quran atau Islam. Agama palsu ini 
biasanya berdasarkan pada kabar angin, takhayul, dan omong kosong, 
dan tidak memiliki argumen konsisten untuk d i kemukakan. Agama palsu 
ini dibela oleh kelompok-kelompok yang tidak memiliki kesungguhan 
dalam keyakinannya dan dengan seenaknya bertindak atas nama Islam 
tanpa bukti-bukti yang benar. Berkat kelompok ateis-materialis, ketidak- 
konsistenan, penyimpangan dan ketidaklogisan agama palsu terungkap. 


162 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


Jadi, materialis membantu masyarakat menyadari kesuraman mentali- 
tas tradisional fanatik, dan mendorong mereka mencari inti dan sumber 
agama sesungguh ny a dengan meru juk dan mematuhi A I Qu r an . Tanpa se- 
ngaja, mereka mematuhi perintah Allah dan menegakkan agama-Nya. 
Lebih jauh, lagi, mereka menyingkapkan semua kekerdilan mentalitas 
yang mendirikan agama palsu atas nama Allah dan menawarkannya seba- 
gai Islam kepada semua orang. Mereka juga membantu melemahkan ge- 
rakan sistem fanatik yang mengancam masyarakat luas. 

Jadi mau tak mau dan sesuai dengan takdir, mereka menjadi alat untuk 
mewujudkan firman Allah bahwa Dia menegakkan agama sejati-N ya me- 
lalui pertentangan orang-orang yang mengatasnamakan agama. Hukum 
Allah ini dinyatakan dalam Quran sebagai berikut; 

Dan seandainya Allah tidak menolak sebagian manusia dengan 
sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai 
karunia atas semesta alam, (QS. Al Baqarah, 2: 231) 0 

Sampai di sini, kita perlu membuka pintu bagi sebagian pendukung 
pemikiran materialis evolusionis. Orang-orang ini mungkin pernah me- 
mulai pencarian yang jujur, namun terseret jauh dari agama sejati karena 
pengaruh omong kosong yang dibuat dengan mengatasnamakan Islam, 
kebohongan vang dibuat dengan mengatasnamakan Rasulullah saw, dan 
dongeng-dongeng yang mereka dengar sejakmasa kanak-kanak, sehingga 
mereka tidak pernah berkesempatan menemukan kebenaran. Mungkin 
mereka pernah mempelajari agama dari buku-buku yang ditulis oleh para 
lawan agama, yang mencoba menggambarkan Islam dengan kebohongan 
dan kekeliruan yang tidak ada dalam Al Quran, disertai tradisionalisme 
atau fanatisme. Inti dan asal usul Islam sama sekali berbeda dengan apa 
yang telah diajarkan kepada mereka. Berdasarkan alasan ini, kami meng- 
anjurkan mereka segera mengambil Al Quran dan membaca kitab Allah 
ini dengan hati terbuka dan pandangan cermat, tanpa prasangka, dan 
mempelajari agama asli dari sumber yang benar. Jika membutuhkan ban- 
tuan, mereka dapat merujuk kepada buku-buku yang ditulis pengarang 
buku ini, Harun Yahya, mengenai konsep-konsep dasar dalam Quran. 


Bab 


Media: Lahan Subur 
bagi Evolusi 



S eperti yang telah diuji dan ditunjukkan sejauh ini, teori 
evolusi tidak mempunyai dasar ilmiah. Namun keba- 
nyakan orang di dunia tidak menyadarinya, dan meng- 
anggap evolusi sebagai fakta ilmiah. Indoktrinasi dan pro- 
paganda sistematis melalui media adalah kunci keberhasilan 
penipuan ini. Karena itu, kami perlu mengulas ciri-ciri khusus 
indoktrinasi dan propaganda i n i, 

jika mencermati media-media Barat, kita akan sering men- 
jumpai berita-berita yang membahas teori evolusi. Organisasi 
media terkemuka dan majalah-majalah tekenal dan '"‘terhor- 
mat" mengangkat topik ini secara berkala. Dari pendekatan 
mereka, orang akan mendapatkan kesan bahwa teori ini be- 
nar-benar fakta yang telah terbukti mutlak tanpa peluang un- 
tuk diskusi. Pembaca awam biasanya mulai berpikir bahwa 
teori evolusi adalah (akta yang sama pastinya dengan hukum 
matematika. 

Berita seperti ini di media-media terkemuka akan dikutip 
puia oleh media lokal Mereka mencetak dengan headlme 
besar: "Menurut majalah Time, fosil baru mata rantai yang hi- 
lang telah ditemukan"; atau "Nffture menyatakan bahwa para 
ilmuwan telah menemukan titik terang dalam persoalan ter- 
akhir teori evolusi". Padahal, penemuan "mata rantai terakhir 
yang hilang dari rantai evolusi" tidak berarti apa-apa, karena 
tidak ada bukti sama sekali tentang evolusi. Seperti telah dije- 
laskan sebelumnya, segala sesuatu yang ditunjukkan sebagai 
bukti hanyalah kebohongan. Di samping media, hal serupa 
terjadi pula pada sumber-sumber ilmiah, ensiklopedia, dan 
buku-buku biologi. 


164 


KER.UNTLTJ 1AN TEORI EVOLUSI 




Propaganda Evolusionis 


Mgjatah-tns^JaTi i-nu 

populErleiah n^mimpin 
Mpagarfia evolusi do* fcerperan 
panling dalam rrarwajak aub' k 
'Tifi Tijdfcayc L0Df eVOfUSi, 


Singkatnya , media dan kalangan akademisi yang menjadi pusat-pusat 
kekuatan anti agama, mempertahankan pandangan evolusionis dan me- 
maksakannya kepada masyarakat Pemaksaan int begitu efek t i/ sehingga 
akhirnya evolusi menjadi sebuah gagasan yang tidak pernah ditolak. Pe- 
nolakan terhadap teori evolusi dianggap bertentangan dengan ilmu pe- 
ngetahuan dan mengabaikan realitas-realitas mendasar. Karenanya, 
meski banyak kelemahan telah tersingkap (terutama sejak 1950-an), dan 
kenyataan ini diakui ilmuwan evolusionis sendiri, mustahil menemukan 

w 

kritik terhadap ev i u si dalain lingkungan ilmiah atau dalam media. 

Majalah-majalah yang diterima luas sebagai penerbitan paling ber- 
gengsi dalam bidang biologi dan ilmu alam di Barat seperti Sesen tipe 
American, Nature, Foats, dan National Geographic, mengambil teori evolusi 
sebagai ideologi resmi dan berusaha menyajikan teori ini sebagai fakta 
yang telah dibuktikan kebenarannya. 


Kebohongan yang Terbungkus Rapi 

Kaum evolusionis mendapat banyak keuntungan dari program J 'cuci 
otak" media. Banyak orang percaya begitu sajapada evolusi tanpa merasa 
perlu bertanya "bagaimana" dan "mengapa". Ini berarti evolusionis dapat 







Media: Lahan Subur bagi Evolusi 


165 


mengemas kebohongan-kebohongan mereka sedemikian rupa sehingga 
mampu meyakinkan orang dengan mudah. 

Sebagai contoh, bahkan dalam buku evolusionis- paling ''ilmiah"'', 
"transisi dari air ke darat" yang merupakan fenomena terbesar evolusi tan- 
pa bukti, "dijelaskan" dengan kesederhanaan yang konyol, Menurut teor i 
evolusi, kehidupan berawal di air dan hewan yang pertama berkembang 
adalah ikan. Teori ini mengatakan bahwa pada suatu masa ikan-ikan ini 
meloncat ke darat karena suatu alasan (acap kali, kemarau dijadikan ala- 
san), dan ikan-ikan yang memutuskan untuk hidup di darat kemudian 
memiliki kaki dan paru-paru, bukan sirip dan insang, 

Kebanya ka n buku evol u s ion is t ida k menjawab pertany aan " ba ga i ma- 
na" dalam suatu pokok bahasan. Bahkan dalam sumber paling "ilmiah 1 '' 
pun, kejanggalan pernyataan mereka ditutupi dengan kalimat seperti 
' peralihan dari air ke darat akhi r nya terjad i" . 

Bagaimana "peralihan" ini terjadi? Kita tahu bahwa ikan tidak dapat 
bertahan hidup di darat lebih dari beberapa menit. Jika kita asumsikan 
musim kering terjadi dan ikan harus pindah ke darat, apa yang akan terjadi 
pada ikan tersebut? Jawabannya sudah jelas. Semua ikan akan mati satu 
per satu dalam beberapa menit. Meskipun proses ini berlangsung dalam 
periode puluhan juta tahun, jawabannya tetap sama: ikan akan mati satu 
persatu. Alasannya, organ sckompleks paru-paru tidak akan sekonyong- 
konyong muncul secara "kebetulan" melalui mutasi; tetapi di lain pihak, 
setengah paru-paru pun tidak berguna sama sekali. 

Akan tetapi, persis seperti inilah yang diajukan evolusionis, "Peralih- 
an dari air ke darat", "peralihan dari darat ke udara" dan banyak lagi lom- 
patan-lompatan lain "dijelaskan" dalam istilah-istilah yang tidak logis ini. 
Sementara tentang pembentukan organ-organ se kompleks mata dan teli- 
nga, evolusionis lebih memilih diam. 

Sangat mudah mempengaruhi orang di jalan dengan paket "ilmu pe- 
ngetahuan" ini. Anda tinggal membuat gambar khayal yang menunjuk- 
kan peralihan dari darat ke air, mengarang nama Latin untuk hewan di air, 
"keturunannya" di darat, dan "bentuk transisi" (yang merupakan hewan 
rekaan), kemudian menyusun kebohongan besar: "Dalam proses evolusi 
yang panjang, Eusthcnopteron mula-mula berubah menjadi EJiiplisimn 
Crtmopteriim, kemudian menjadi lchthyosiega M . Anda akan berhasil meya- 
kinkan banyak orang jika kata-kata ini disampaikan oleh seorang ilmuwan 
berkacamata tebal dan berjas putih. Ini karena media yang membaktikan 
diri untuk mempromosikan evolusi akan membantu Anda mengumum- 
kan berita baik ini ke seluruh dunia dengan antusiasme tinggi. 


166 


KERUNTUHAN TEORI E VO LUSl 


Dongeng Evolustonis 

Seperti dikatakan searang ilmuwan lerkemuka, teori evolusi edalalh (do- 
ngeng untuk orang dewasa, Evolusi adalah skenario yang sangat tidak ma- 
suk akal dan tidak ilmiah, yang menganggap benda mati memiliki kekuatan 
dan kecerdasan ajaib untuk menciptakan bentuk-bentuk kehidupan yang 
kompleks. Kisah panjang ini mengandung fabel menarik tentang beberapa 
subjek, Safah satu fabelnya yang aneh adalah tentang "evolusi ikan paus" 
yang diterbitkan National Geographic , safah setu majalah yang dianggap 
sebagai publikasi paling ilmiah dan serius di dunia: 

Keuntungan paus memperoleh tubuh besar tampaknya bermula pada 
60 juta tabun yang lalu, ketika mamalia berambut dan berkaki empat 
yang mencari makan atau perlindungan masuk ke dalam air. Masa demi 
masa berlalu, perubahan sedikit demi sedikit terjadi. Kaki belakang le- 
nyap, kaki depan menjadi sirip, bulu-bulu rontok menyisakan lapisan 
lemak yang tebal dari licin, hidung pindah ke bagian atas kepala, ekor 
meiehar menjadi sirip belakang dan di dunia air tubuhnya menjadi 
sangat besar.' 

Selain tidak mempunyai land asan ilmiah kejadian seperti ini bertentang- 
an dengan prinsip-prinsip alam. Fabel yang diterbitkan dalam National Geo- 
graphic ini patut dicatat sebagai indikasi besarnya kebohongan dalam ter- 
bitan-terbitan evolustonisyang tam pak seri u s. 

Dongeng lain yang patut mendapai perhatian adalah mengenai asal 
usul mamalia. Kaum evolusion i s berargumen bahwa nenek moyang mama- 
lia adalah reptil. Namun ketikg harus menjelaskan peralihan bentuk secara 
terperinci, muncul cerita menarik, Berikut adalah contohnya: 

Sebagian reptil di wilayah dingin mulai mengembangkan cara untuk 
menjaga tubuh mereka agar tetap hangat. Panas yang dikeluarkan tu- 
buh meningkat ketika cuaca dingin, dan panas yang hilang semakin ber- 
kurang ketika sisik mengecil and meruncing, dan akhirnya menjadi bulu, 
Berkeringat p un merupakan adaptasi untuk mengatur suhu tubuh, suatu 
Cdra untuk menyejukkan tubuh saat diperlukan, dengan menguapkan 
air. Namun secara kebetulan, reptil muda mulai menjilati keringat in- 
duknya sebagai makanan. Kelenjar keringat tertentu mulai mengeluar- 
kan keringat yang semakin lama semakin bergizi sehingga akhirnya 
menjadi susu. Maka , mamalia muda pertama ini memulai kehidupan 
dengan lebih baik. 7 

Gagasan bahwa makanan yang terpola dengan baik seperti susu ber- 
asal dan kelenjar keringat, serta semua p n rincian di atas hanyalah buah 
imajinasi evolusioner yang aneh dan tanpa d asar ilmiah 

1f Vtclor B. 5cte%r, 'Enploring itie lwe$ 0 ? NalmsJ Geogrsphic:, Vtf. 50, Desember 1$76, htm 
752 

?i Georae Gamow Mariyna&Ycas, Mr. Jomphns tos/fe Hfms&'f. L Wkfon : ^flen&ttown 1963. hlm i 49 


Bab 



Kesimpulan: 

Evolusi Adalah Sebuah 
Kebohongan 



M asih banyak bukti dan hukum-hukum ilmiah lain 
yang menggugurkan teori evolusi. Namun dalam 
buku ini kita hanya membahas beberapa di antara- 
nya. Itu pun seharusnya sudah cukup untuk menyingkap se- 
buah kebenaran terpenting. Meskipun ditutup-tutupi dengan 
kedok ilmu pengetahuan, teori evolusi hanyalah sebuah kebo- 
hongan; kebohongan yang dipertahankan hanya untuk ke- 
pentingan filsafat materialistis. Kebohongan yang tidak ber- 
dasarkan pada ilmu pengetahuan tetapi pada pencucian otak, 
propaganda dan, penipuan. 

Berikut ini adalah rangkuman dari pembahasan sejauh ini: 


Teori Evolusi Telah Runtuh 

Sejak langkah pertamanya, teori evolusi telah gagal, bukti- 
nya, evolusionis tidak mampu menjelaskan proses pemben- 
tukan satu protein pun. Baik hukum probabilitas maupun hu- 
kum fisika dan kimia tidak memberikan peluang sama sekali 
bagi pembentukan kehidupan secara kebetulan. 

Bila satu protein saja tidak dapat terbentuk secara kebetul- 
an, apakah masuk akal jika jutaan protein menyatukan diri 
membentuk sel P lalu milyaran sel secara kebetulan pula me- 
nyatukan diri membentuk organ-organ hidup, lalu memben- 
tuk ikan, kemudian ikan beralih ke darat, menjadi reptil, dan 
akhirnya menjadi burung? Begitukah cara jutaan spesies di 
bumi terbentuk? 

Meskipun tidak masuk akal bagi Anda, evolusionis benar- 
benar meyakini dongeng ini. 


168 


KERUNTUHAN TEGRJ EVOLUSI 


Evolusi lebih merupakan sebuah kepercayaan — atau tepatnya keya- 
kinan — karena mereka tidak mempunyai bukti satu pun untuk cerita me- 
reka. Mereka tidak pernah menemukan satu pun bentuk peralihan seperti 
makhluk setengah ikan- setengah reptil, atau makhluk setengah reptil- 
setengah burung. Mereka pun tidak mampu membuktikan bahwa satu 
protein., atau bahkan satu molekul asam amino penyusun protein dapat 
terbentuk dalam kondisi yang mereka sebut sebagai kondisi bumi purba. 
Bahkan dalam laboratorium yang canggih, mereka tidak berhasil mem- 
bentuk protein, Sebaliknya, melalui seluruh upaya mereka, evolusionis 
sendiri malah menunjukkan bahwa proses evolusi tidak dapat dan tidak 
pemnh terjadi di bumi ini. 

Di Masa Mendatang pun Evolusi Tidak Dapat Dibuktikan 

Menghadapi kenyataan ini, evolusionis hanya dapat menghibur diri 
dengan khayalan bahwa s Liat u saat nanti, entah bagaimana caranya., ilmu 
pengetahuan akan menjawab semua dilema ini. Mengharapkan ilmu pe- 
ngetahuan akan membenarkan semua pernyataan tidak berdasar dan ti- 
dak masuk akal ini adalah hal yang mustahik sampai kapan pun, Sebalik- 
nya, sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kemustahilan pernya- 
taan evolusionis akansemakin terbuka dan semakin jelas. 

Begitulah vang terjadi sejauh ini. Semakin terperinci struktur dan 
fungsi set diketahui, semakin jelas bahwa sel bukan susunan sederhana 
yang terbentuk secara acak, seperti pemahaman biologis primitif masa 
Darwim 

Rasa percaya diri berlebihan dalam menolak fakta penciptaan dan me- 
nyatakan bahwa kehidupan berasal dari kebetulan-kebetulan yang musta- 
hik lalu berkeras mempertahankannya, kelak akan berbal i k menjadi sum- 
ber penghinaan. Ketika wajah asli dari teori evolusi semakin tersingkap 
dan opini publik mulai melihat kebenaran, para pendukung evolusi yang 
fanatik buta ini tidak akan berani lagi memperlihatkan wajah mereka. 


Rintangan Terbesar bagi Evolusi: Jiwa 

Banyak spesies di bu ini ini yang mirip satu sama lain. Misalnya, ba- 
nyak makhluk hidup yang mirip dengan kuda atau kucing, dan banyak se- 
rangga mirip satu dengan lainnya. Kemiripan seperti ini tidak membuat 
orang heran. 

Sedikit kemiripan antara manusia dan kera, entah bagaimana terlalu 
banyak menarik perhatian. Ketertarikan ini kadang menjadi sangat 


Kesimpulan: Evolusi Adalah Sebuah Kebohongan 


169 


ekstrem sehingga membuat beberapa orang mempercayai tesis palsu evo- 
lusi, Sebenarnya, kemi ripan ta mpi lan antara ma nu sia dan kera tid ak mem- 
berikan arti apa-apa. Kumbang tanduk dan badak juga memiliki kemirip- 
an tampilan, namun menggelikan sekali jika mencari mata rantai evolusi 
d l antara keduanya hanya berdasarkan kemiripan tampilan saja; yang satu 
ada lah serangga dan yang lainnya mamalia. 

Selain kemiripan tampilan, kera tidak bisa dikatakan berkerabat lebih 
dekat dengan manusia dibandingkan dengan hewan lain, jika tingkat ke- 
cerdasan dipertimbangkan, maka lebah madu dan laba-laba dapat dikata- 
kan berkerabat lebih dekat dengan manusia karena keduanya dapat mem- 
buat struktur sarang yang menakjubkan. Dalam beberapa aspek, mereka 
bahkan lebih unggul 

Terlepas dari kemiripan tampilan ini r ada perbedaan sangat besar an- 
tara manusia dan kera. Berdasarkan tingkat kesadarannya, kera adalah he- 
wan vang tidak berbeda dengan kuda atau anjing. Sedangkan manusia 
adalah makhluk sadar, berkeinginan kuat dan dapat berpikir, berbicara, 
mengerti, memutuskan, dan menilai. Semua sifat ini merupakan fungsi 
jiwa yang dimiliki manusia Jiwa merupakan perbedaan paling penting 
yang jauh memisahkan manusia dari makhluk-makhluk lain. Tak ada satu 
pun kemiripan fisik yang dapat menutup jurang lebar di antara manusia 
dan makhluk hidup lainnya. Di alam ini, satu-satunya makhluk hidup 
yang mempunyai jiwa adalah manusia. 


Allah Mencipta Menurut Kehendak*Nya 

Apakah akan menjadi masalah jika skenario yang diajukan evolusionis 
benar-benar telah terjadi? Sedikit pun tidak, karena setiap tahapan yang 
diajukan teori evolusioner dan berdasarkan konsep kebetulan, hanya 
dapat terjadi karena suatu keajaiban. Bahkan jika kehidupan benar-benar 
muncul secara berangsur-angsur melalui tahapan-tahapan demikian, ma- 
sing-masing tahap hanya dapat dimunculkan oleh suatu keinginan sadar. 
Kejadian kebetulan bukan hanya tidak masuk akal, melainkan juga 
mustahil. 

jika dikatakan bahwa sebuah molekul protein telah terbentuk pada 
kondisi atmosfir primitif, harus diingat bahwa hukum-hukum proba- 
bilitas, biologi dan kimia telah menunjukkan bahwa hal itu tidak mungkin 
terjadi secara kebetulan. Namun jika kita terpaksa menerima bahwa hal 
tersebut memang terjadi, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengakui 
bahwa keberadaannya karena kehendak Sang Pencipta. 


170 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


Logika serupa berlaku juga pada seluruh hipotesis yang diusulkan 
oleh evolusionis, Misalnya, tidak ada bukti paleontologi maupun secara 
pembenaran fisika, kimia, biologi atau logika vang membuktikan bahwa 
ikan beralih dari air ke darat dan menjadi hewan darat. Akan tetapi, jika 
seseorang membuat pernyataan bahwa ikan merangkak ke darat dan ber- 
ubah menjadi reptil,, maka dia pun harus menerima keberadaan Pendpta 
yang mampu membuat apa pun yang dikehendaki-Nya dengan hanya 
mengatakan "jadilah". Penjelasan lain untuk keajaiban semacam itu ber- 
arti penyangkalan diri dan pelanggaran atas prinsip-prinsip akal sehat. 

Kenyataannya telah jelas dan terbukti. Seluruh kehidupan merupakan 
karya a. gu n g yang d i ra ncang sem p u rna . I ni selanju tnya m ember ikan bu kt i 
Eengkap bagi keberadaan Pencipta, Pemilik kekuatan, pengetahuan, dan 
kecerdasan yang tak terhingga. 

Pencipta itu adalah Allah, Tuhan langit dan bumi, dan segala sesuatu 
d i antaranya. 



Fakta Penciptaan 



P ada bagian-bagian sebelumnya, kita telah membahas 
mengapa teori evolusi menyatakan bahwa kehidupan 
tidak diciptakan, adalah kebohongan yang berten- 
tangan dengan fakta-fakta ilmiah. Ilmu pengetahuan modern 
telah mengungkap fakta yang sangat jelas melalui cabang- 
cabang ilmunya, seperti paleontologi, biokimia dan ilmu ana- 
tomi. Pakta ini adalah; semua makhluk hidup diciptakan uleh 
'Allah. 

Sebenarnya, untuk melihat fakta ini orang tidak perlu me- 
rujuk pada hasil-hasil penelitian yang rumit dari laboratorium 
biokimia ataupun penggal ia n geologis. Tanda-tanda kebijak- 
sanaan yang luar biasa tampak pada setiap makhluk hidup 
yang kita lihat. Ada teknologi dan rancangan hebat pada se- 
ekor serangga, atau pada seekor ikan kecil di kedalaman laut 
v-ang tidak pernah dicapai manusia. Bahkan beberapa makh- 
luk hidup lak berakal dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan 
ru mit yang tidak dapat dikerjakan manusia. 

Kebijaksanaan, rancangan dan perencanaan agung yang 
berlaku pada seluruh alam ini merupakan bukti kuat keber- 
adaan Sang Pendpta yang menguasai seluruh alam, yakni 
Allah. Allah telah menyempurnakan semua makhluk dengan 
keistimewaan luar biasa dan menunjukkannya kepada manu- 
sia sebagal bukti keberadaan dan kekuasaan-Nya. 

Selanjutnya akan kami bahas sebagian bukti penciptaan- 
Nyadialam, 


172 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


Lebah Madu dan Keajaiban Arsitektural 

Sarang Madu 

Lebah menghasilkan madu lebih banyak daripada yang 
dibutuhkannya dan menyimpannya di sarang. Semua orang 
sangat mengenal struktur heksagonal sarang lebah. Pernah- 
kah Anda bertanya-tanya mengapa sarang lebah berbentuk 
heksagonal, bukan oktagonal atau pentagonal? 

Para a hli matematika yang mencari ja wa ba n perta nyaa n 
itu mencapai kesimpulan menarik; 'Heksagon adalah ben- 
tuk geometri paling tepat untuk penggunaan maksimum 



suatu ruang," 

Sel berbentuk heksagonal membutuhkan jumlah lilin 
minimum, tetapi mampu menyimpan madu dalam jumlah 
maksimum. Jadi, lebah menggunakan struktur sarang 



Metode yang digunakan untuk membangunnya 
pun sangat menakjubkan: lebah-lebah memulainya 
dari dua atau tiga tempat berbeda dan menjalin sarang- 
nya secara serentak dengan dua atau tiga deretan. Meskipun 


memulai dari tempat yang berbeda-beda, lebah yang jum- 
lahnya banyak ini membual heksagpn-heksagon identik, 
kemudian menjalinnya jadi satu dan bertemu d t tengah- 
tengah. Titik-titik sambungnya d t pasang dengan begitu te- 
rampil sehingga tidak ada tanda-tanda telah digabungkan. 





F". _■! 

i * 

i 

F *mJUf 

n 

I-’' 




■ ■a 


H 

' mm \ 

i ‘ 

\ « 

.t/ 


Fakta Peneiptean 


173 


Melihat kinerja luar biasa ini, kita harus benar-benar 
mengakui kehendak agung vang mengatur makhluk-makh- 
I u k ini. T etapi evolusionis menjelaskan prestasi ini dengan 
konsep '"insting" dan mencoba mengajukannya sebagai sifat 
sederhana pada lebah. Namun, jika ada insting yang ber- 
peran mengendalikan semua lebah dan kalaupun semua 
lebah bekerja dengan harmonis walau tanpa saling bertukar 
informasi, berarti ada suatu Kebijakan Agung yang meng- 
atur seluruh makhluk kecil ini. 

Tegasnya, Allah, pencipta makhluk-makhluk kecil ini, 
merugi! ha mi" mereka dengan apa yang harus mereka kerja- 
kan. Fakta ini dinyatakan dalam Al Quran 14 abad yang lalu: 

"Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah 
sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan 
di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian ma- 
kanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tem- 
puhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagi- 
mtth Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang 
bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat 
obat yang menyembuhkan bagi manusia, Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (ke- 
besaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan " 
(QS r An-Nahl, 16:6S-69) $ 



Arsitek Yang Menakjubkan t Rayap 

Setiap urang pasti terkagum- kagum melihat sarang ra- 
a, yap yang dibangun di atas tanah. Sarang rayap 
merupakan keajaiban arsitekturaf yang 
menjulang setinggi 5-6 meter. Di dalam 
sarang ini terdapat sistem-sistem cang- 
gih untuk memenuhi seluruh kebutuh- 
an rayap yang tidak boleh terkena sinar 
I matahari karena struktur tubuhnya. Di 
dalamnya ada sistem ventilasi, saluran- 
saluran, ruang larva, koridor-koridor, Ia- 
f dang pembuatan jamur khusus, pintu ke- 
luar darurat, ruang untuk musim panas 
dan musim dingin, Singkatnya, semua ada. 


174 


KERUNTUHAN TEOR I EVOLUSI 


Yang lebih menakjubkan lagi, rayap yang membangun sa- 
rang ajaib ini ternyata buta. 1 2 

Meskipun buta, rayap berhasil mengerjakan proyek ar- 
sitektur nl yang berukuran lebih dari 300 kali ukuran tubuh- 
nya. 

Ada karakteristik lain yang menakjubkan: jika sebuah 
sarang rayap kita bagi menjadi dua pada tahap awal kon- 
struksinya, dan kemudian menyatukannya kembali setelah 
beberapa saat, akan kita lihat bahwa semua lorong, saluran 
dan jalannya menyambung kembali. Rayap meneruskan pe- 
kerjaan seola h-seo la h tida k pernah terja d i pemisahan . 



Burung Pelatuk 

Setiap orang tahu bahwa burung pelatuk membuat sa- 
rangnya dengan mematuki batang pohon, Hal yang tidak 
terpikirkan oleh kebanyakan orang adalah mengapa burung 
ini tidak mengalami pendarahan otak, padahal mereka 
menggunakan kepala untuk memalu dengan keras. Yang di- 
kerjakan burung pelatuk bisa disamakan dengan orang 
yang menancapkan paku ke tembok dengari kepa tanya, jika 
manusia mencoba melakukannya, ia akan mengalami gegar 

otak yang diikuti pendarahan. Namun, 
burung pelatuk dapat mematuki batang 
pohon yang keras 38-43 kali dalam 2,10 
hingga 2,69 detik tanpa terjadi apa pun 
pada kepalanya. 

Burung pelatuk tidak mengalami 
kerusakan di kepala karena struktur 
kepalanya diciptakan sesuai dengan pe- 
kerjaan tersebut. Tengkorak burung pe- 
latuk mempunyai sistem "peredam" 
yang mengurangi dan menyerap ge- 
taran akibat gerakan mematuk. Pe- 
redam tersebut adalah jaringan pelem- 
but khusus di antara tulang-tulang 
tengkoraknya. 1 


1) fiftn « M, Juli 1969, VgI. 22 . Ntk 2 ®. Mm. 59. 

2 ) Gnkneks farisban Vogsi 3, Oautseter Tssihsff Si/tJi tferiaj, Oktober 1993. iilni. 92 



Fakta Penciptaan 


175 


Sistem Sonar Kelelawar 

Kelelawar dapat terbang di kegelapan tanpa masalah. 
Mereka memiliki sistem navigasi yang sangat menarik un- 
tuk itu. Melalui sistem yang disebut "sistem sonar", kelela- 
war dapat memastikan Lientuk objek di sekitarnya berdasar- 
kan pantulan gelombang suara. 

Manusia tidak dapat menangkap suara berfrekuensi 
20,000 getaran per detik. Sedangkan kelelawar yang di- 
lengkapi sistem sonar yang dirancang khusus, mengguna- 
kan suara berfrekuensi antara 50.000 dan 200.000 getaran per 
detik. Seekor kelelawar mengirim suara ini ke segala arah, 20 
atau 50 kali setiap detiknya. Pantulan suara yang dihasilkan 
begitu kuat sehingga kelelawar mampu mengetahui keber- 
adaan objek di sepanjang jalur terbangnya, juga mendeteksi 
lokasi mangsanya yang sedang terbang cepat. ' 


Paus 

Mamalia perlu bernapas dengan teratur, karenanya air 
bukan lingkungan yang tepat bagi mereka. Namun sebagai 
mamalia laut, paus mengatasi masalah ini dengan sistem 
pernapasan yang jauh lebih efisien dibandingkan kebanyak- 
an hewan darat. Paus mengembuskan napas dengan menge- 
luarkan 90% udara yang dipakai- 
nya, Jadi paus hanya perlu ber- 
napas sekali-sekali. Pada saat 
yang sama, zat pekat yang dimiliki- 
nya yang disebut "mioglobin" membantu- 
nya menyimpan oksigen dalam otot. Dengan 
bantuan sistem ini, paus gin-bttdt, misalnya, 
dapat menyelam hingga kedalaman 500 
meter dan berenang selama 40 menit 


tanpa bernapas sama sekali.' Tidak 
seperti mamalia darat lubang hidung 
paus terletak di punggungnya agar ia 
mudah bernapas. 


3 i Oavia AflenbofWjgti Life On EaGt! A Matu nal Hiswry. Ctrfiins Brilish Broadostin^ 
Corporation, Juni 1979, hlm. 236, 

4 ) Ibid. hlm. 2-10 


176 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


Rancangan pada Nyamuk 

Kita selalu beranggapan bahwa nyamuk adalah hewan 
terbang. Sebetulnya,, nyamuk menghabiskan tahap perkem- 
bangannya di dalam air dan keluar dari air melalui sebuah 
ra nea ngan rJ lu ar biasa, lengkap d enga n selu ru h orga n yang 
diperlukan. 

Nyamuk terbang dengan sistem-sistem 
pengindraan khusus yang mendeteksi tem- 
pa f mangsanya. Dengan sistem-sistem ini, 
nyamuk menyerupai pesawat tempur yang 
dipersenjatai alat pelacak panas, gas, kelem- 
baban dan bau. la bahkan mampu ' J melihat 
sesuai dengan suhu", yang membantunya 
menemukan mangsa dalam kegelapan. 
Teknik "pengisapan darah" pada nya- 
muk menggunakan sistem yang sangat kompleks. Dengan 
sistem enam pisaunya, nyamuk memotong kulit seperti ger- 
gaji. Saat pemotongan kulit berlangsung, dikeluarkannya 
cairan pada luka yang membuai jaringan mati rasa, sehingga 




diisap. Cairan ini juga mencegah pembekuan darah dan 
menjamin kelangsungan proses pengisapan. 

Satu saja Jari unsur ini hilang, nyamuk tidak akan dapat 
mencari maka n da n berkembang bin k , Dengan desa ln I uar 
biasa, makhluk kecil ini dengan sendirinya menjadi bukti 
keberadaan Sang Pencipta, Di dalam A3 Quran, agas diton- 
jolkan sebagai contoh yang menunjukkan keberadaan Allah 
bagi orang-orang yang berpikir: 


"Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpa- 
maan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. 
Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin 
bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, te- 
tapi mereka yang kafir mengatakan, " Apakah maksud 
Allah menjadikan ini untuk perumpamaan ?" Dengan 
perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah , 
dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang 
diberi-Nya petunjuk- Dan tidak ada yang disesatkan Al- 
lah kecuali orang- orang f as ih ” (QS, Al Baqara h, 2:26) 0 


Fakta Pendptaan 


177 


Burung Pemburu Bermata Tajam 

Burung-burung pemburu memiliki mata tajam yang me- 
mungkinkan mereka mengatur jarak dengan sempurna saat 
menyerang mangsa. Matanya yang besar juga mengandung 
sel-sel penglihatan lebih banyak sehingga mampu melihat 
dengan lebih baik. Mata seekor burung pemburu mempu- 
nyai lebih dari satu juta sel penglihatan. 

Elang memiliki mata begitu tajam sehingga ketika ter- 
bang ribuan meter di udara, ia dapat mengamati keadaan di 
permukaan tanah dengan sempurna. Seperti pesawat tem- 
pur yang mendeteksi sasaran dari jarak ri- 
buan meter, begitulah elang melihat mang- 
sa, la mampu menangkap perubahan warna 
dan pergerakan yang sangat kecil di bawah- 
nya. Mata elang memiliki sudut penglihatan 
300 deraja t dan da pa t mcmpcrbcsa r baya r g- 
an sekitar enam hingga delapan kali. Elang 
dapat melihat tanah seluas 30.000 hektar 
ketika terbang pada ketinggian 4.500 meter, 
la j uga dapa t d engan m udah mel i ha t see kor 
kelinci yang bersembunyi di antara sela-sela 
rumput pada ketinggian 1,500 meter. Nyata 
sekali bahwa struktur mata yang luar biasa 
ini dirancang khusus untuknya. 

Benang Laba-laba 

Laba-laba Pinopsis mempunyai keahlian hebat dalam 
berburu. Bukannya membuat sarang statis dan. menunggu 
mangsa, Dinopsis membuat jaring kecil istimewa yang di- 
lemparkan kepada mangsanya. Setelah itu, ia membungkus 
erat mangsanya dengan jaring ini. Serangga yang terpe- 
rangkap tidak mampu melepaskan diri, jaringnya terbuat 
sempurna sehingga serangga yang terperangkap akan se- 
makin terjerat jika semakin banyak bergerak. Untuk me- 
nyimpan makanannya, Dinopsis membungkus mangsanya 
dengan hena ng ta mba han, sea ka n-a ka n mengepa knya . 

Bagaimana laba-laba tersebut membuat jaring begitu ba- 
gus dalam desain mekanis dan struktur kimianya? Mustahil 




m 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 



laba-laba mendapatkan keahlian tersebut 
secara kebetulan, seperti yang dikatakan 
evolusi onis. Laba-laba tidak memiliki ke- 
mampuan belajar dan mengingat, bah- 
kan tidak memiliki otak untuk melaku- 
kannva. Jelas sekali bahwa keahlian ini 
dianugerahkan kepada laba-laba oleh 
penciptanva, Allah Yang Mahaagung, 



Ada keajaiban yang sangat penting tersembunyi dalam benang laba- 
laba. Benang berd ia meter kedi dari 1 / 1 000 mili meter ini I i ma ka I i I ebi h ku - 
a t daripada kawat baja dengan ketebalan yang sama. Benang ini juga sa- 
ngat ringan. Untuk melingkari bumi, hanya diperlukan benang laba-laba 
seberat 320 gram saja.’ Baja merupakan bahan terkuat yang dibuat secara 


khusus oleh manusia melalui pabrik-pabrik industri. Namun, di dalam 


tubuhnya, laba- J aba dapat membuat benang yang jauh lebih kokoh dari- 
pada baja. Untuk membuat baja r manusia menggunakan pengetahuan dan 
teknologi yang dipelajarinya berabad-abad; akan tetapi, pengetahuan dan 
teknologi ma na ya ng d igu naka n 1 a ba-laba untuk memh ua t bena ngnya ? 

Seperti kita lihat, seluruh bentuk teknologi dan alat teknis yang dimi- 
liki manusia tertinggal jauh dibandingkan teknologi laba-laba. 


Hewan-Hewan yang Tidur di Musim Dingin 

Hewan-hewan yang melakukan hibemasi (tidur di musim dingin) da- 
pat terus hidup meskipun suhu tubuh mereka turun hingga menyamai 
suhu luar yang dingin. Bagaimana hewan-hewan ini melakukannya? 

Mamalia berdarah panas. Ini berarti bahwa pada kondisi normal suhu 
tubuhnya selalu konstan, karena termostat alami di dalam tubuh terus 
mengatur suhu tubuh. Namun saat hibemasi, suhu tubuh mamalia kecil 


5) Tfre of S^tcfef S'M" Entfaawur, Januari 1536, Vd, l&.film. 3741 





Fakta Fenciplaan 


seperti tupai, dari suhu normal 40 derajat turun sampai sedikit saja di atas 
titik beku, seolah-olah diatur oleh sebuah kunci. Metabolisme tubuhnya 
menjadi sangat lambat, i 3 e wan ini bernapas sangat lambat, dan denyut 
jantungnya turun dari kondisi normal 300 kali per menit menjadi 7-10 kali 
per menit. Refleks tubuhnya berhenti dan aktivitas listrik dalam otaknya 
melambat hampir tidak terdeteksi, 

Salah sa tu ba haya d □ ri ke tia d aa n gera k pa d a su h o sa ngat d i ngi n a da- 
lah pembekuan jaringan tubuh serta perusakan jaringan mi oleh kristal- 
kristal es, Namun, hewan yang sedang dalam hibemasi terlindung dari ba- 
haya ini berkat sifat khusus yang mereka miliki. Cairan-cairan tubuh me- 
reka dipertahankan oleh bahan-bahan kimia dengan massa molekul besar. 
Jadi, titik beku mereka turun dan mereka terlindung dari bahaya,'' 


Ikan Listrik 

Untuk melindungi diri dari musuh atau untuk menyerang mangsanya, 
spesies ikan tertentu seperti belut dan pari punggung duri menggunakan 
listrik yang dihasilkan tubuhnya, Dalam tubuh setiap makhluk hidup — 
termasuk manusia — terdapat sejumlah kecil listrik. Manusia tidak mam- 
pu menga tu r atau menguasa i I istrjfc tersebut untuk keperlua nny a. Sebali k- 
nya, kedua makhluk di atas memiliki tegangan listrik setinggi 500-600 volt 
dalam tubuh mereka dan mampu menggunakannya untuk melawan mu- 
suh. Lebih jauh lagi, mereka tidak terpengaruh oleh listrik tersebut. 

Layaknya pengisian baterai, energi Usiri k yang digunakan kedua jenis 
hewan ini untuk mempertahankan diri dapat pulih setelah beberapa saat 
dan siap digunakan kembali. Listrik bertegangan tinggi ini tidak hanya 
digunakan untuk mempertahankan diri. Selain digunakan untuk mene- 
mukan jalan di kegelapan laut dalam, listrik juga membantu mereka 
mengirdra objek tanpa harus melihatnya. Ikan dapat mengirim sinyal- 
sinyal dengan menggunakan listrik dalam tubuhnya. Dari sinyal-sinyal 
yang dipantulkan objek, ikan dapat menentukan jarak dan ukuran objek. 

Taklik Cerdas pada Hewan: Kamuflase 

Salah satu, keistimewaan hewan untuk dapat bertahan hidup adalah 
seni menyembunyikan diri — yaitu "kamuflase". 

Hewan menyembunyikan diri dengan dua alasan utama: untuk ber- 
buru dan melindungi diri dari pemangsa. Metode penyamaran berbeda 


6;. IjpiwI &lim ve "e^ik AivjkJopeCisi hlrn, 165-136, 

T;. Warfter Meteran, h Tl p i'Vcn as. . u c. &d u b. a-Ta cu &Tz r.e r - i i m l 


ISU 


KLERLTNTEJ1 IAN TEORI EVOLUSI 



A las: Kutu pohon 
[wipninj tenfcuk dur 
Karvan bawah 
Saafedtuld 
terseiTfciLsiyi di 
!i?'ignh-!t i^ili daur-. 
Ksnan dte5: Seekor 
Uar bars&Tbunvi di 
*els Sedaunan, 


dari metode lainnya karena d i perlukan kecerdasan, ketram- 
pil an, estetika dan keserasian tinggi. 

Teknik-teknik kamuflase hewan sutygguh menakjubkan. 
Hampir mustahil mengenali seekor serangga yang bersem- 
bunyi di batang pohon, atau makhluk lain di balik daun. 

Kutu daun mencari makan dengan mengisap getah tum- 
buhan sambil menyamar sebagai duri. Dengan cara ini r me- 
reka mengelabui burung, musuh utamanya, dan memasti- 
kan buru ng tid a k a ka n bertengger pad a tu m bu ha n terscbu t. 


Cumi-cumi 

Di bawah kulit cumi-cumi, tersusun lapisan padat dari 
kantung-kantung pigmen elastis yang disebut kromatofora. 
Warna utamanya ^ h kuning, merah, hitam dan coklat, 
Dengan sebuah sinyal, sel-sel tersebut mengembang dan 
memberi warna tertentu pada kulit. Demikian cara cumi- 
cumi meniru warna batu yang ditempatinya untuk penya- 
maran sempurna. 

Ststem ini bekerja begitu efektif sehingga cumi-cumi ju- 
ga dapat membuat belang-belang kompleks seperti zebra, 11 


3 f Ssfitenfttflr r?95. hrm 99 





Fakta Penciptaan 



Kin: $Kkjgrcuroi' 
ojmi mengubah 
warnanya serupa 
de iga n permukaan 
berpasir Kanan- 
Warnanya bewbaft 
rreniadi kjuniig cerah 
ssflt menghadapi 
sahnya seperti 
Kat'<a a iwliha; oleh 
pefiyelBm 


Aneka Sistem Penglihatan 

Etogi kebanyakan hewan lauk penglihatan sangat pen- 
ting untuk berburu dan mempertahankan diri, Karenanya, 
kebanyakan hewan laut dilengkapi dengan mata yang di- 
rancang sempurna untuk di dai a m ain 

Semakin dalam laut, kemampuan melihat menjadi se- 
makin terbatas, terutama setelah 30 meter di bawah permu- 
kaan. Namun organisme yang hidup pada kedalaman ini 
memiliki mata yang didptakan sesuai dengan kondisi-kon- 
disi sek] tarnya. 

Tidak seperti hewan darat, hewan laut memiliki lensa 
mata seperti bola yang sesuai dengan densitas air tempat 
mereka hidup. Dibandingkan mata hewan darat yang ber- 
bentuk elips lebar, struktur bola lebih sesuai untuk pengli- 
hatan di dalam air, sesuai unLuk melihat objek dari jarak de- 
kat. Ketika memfokuskan pada objek berjarak lebih jauh, 
seluruh sistem lensa ditarik ke belakang dengan bantuan 
mekanisme otot khusus di dalam mata. 

Pembiasan cahaya dalam air merupakan alasan lain 
mengapa mata ikan berbentuk bola. Mata ikan terisi cairan 
dengan densitas hampir menyamai air di sekitarnya, kare- 
nanya tidak terjadi pembiasan saat bayangan dari luar 
dipantulkan ke mata. Akibatnya, lensa mata dapat sepenuh- 
nya memfokuskan bayangan ke retina mata. Tidak seperti 
manusia, penglihatan ikan sangat tajam di dalam air. 

Untuk mengatasi kekurangan cahaya di air yang dalam, 
beberapa hewan laut seperti gurita memiliki mata agak 
besar. Pada kedalaman lebih dari 300 meter, mata besar 




182 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


diperlukan untuk menangkap kilasan organisme di sekitarnya. Secara 
khusus, mata ini sensitif terhadap cahaya biru lemah yang menembus ke 
dalam air, Karena alasan inilah, banyak terdapat sel biru yang sensitif di 
dalam retina mata mereka. 

Seperti dapat dipahami dari contoh-contoh ini, setiap makhluk hidup 
memiliki mata berbeda-beda v r ang dirancang khusus sesuai dengan kebu- 
tuhan. Fakta ini membuktikan bahwa mereka semua diriptakan oleh Sang 
Percipta yang memiliki kebijakan, pengetahuan dan kekuasaan agung. 

Sistem Pembekuan Khusus 

Katak beku memiliki struktur biologis yang luar biasa. Denyut jan- 
tung, pernapasan, dan sirkulasi darahnya sama sekali berhenti, tidak me- 
nunjukkan tanda-tanda kehidupan. Namun ketika es mencair, katak yang 
sama akan hidup kembali seolah-olah baru bangun dari tidur. 

Makhluk hidup yang membeku biasanya menghadapi banyak risiko 
kematian. Namun katak tidak mengalami itu, Dalam keadaan membeku, 
katak memiliki keistimewaan mampu membuat banyak glukosa. Seperti 
mengidap diabetes, kadar gula dalam darahnya naik tinggi sekali. Kadang 
sampai 550 mil imol/ liter. (Angka yang normal untuk katak adalah 1-5 
m mol/ liter sedangkan manusia 4-5 m mol/ liter). Dalam kondisi normal, 
konsentrasi glukosa setinggi ini bisa menyebabkan masalah serius. 

Pada katak beku, konsentrasig3uko.se yang tinggi mencegah air keluar 
dari sel dan mencegah penyusutan. Membran sel katak sangat permeabel 
bagi glukose sehingga glukosa mudah memasuki sel. Kadar glukosa yang 
tinggi menurunkan titik beku sehingga hanya sedikit cairan tubuh yang 
berubah menjadi es. Riset menunjukkan bahwa glukosa juga dapat me- 
nyediakan nutrisi pada sel-sel yang membeku. Selama periode ini, selain 
berfungsi sebagai bahan bakar, glukosa juga menghentikan reaksi-reaksi 
metabolis seperti sintesis urea, sehingga mencegah habisnya sumber- 
sumber makanan sel yang lain. 

Bagaimana kadar gula pada katak dapat meningkat secara tiba-tiba? 
Jawabannya sangat menarik: makhluk ini dilengkapi Suatu sistem khusus 
yang mengatur tugas-tugas tersebut. Segera setelah cs muncul di permu- 
kaan kulit, sebuah pesan disampaikan ke hati dan menyebabkan hati 
mengubah glikogen yang disimpannya menjadi glukosa. Bagaimana 
pesan ini sampai ke hati masih belum diketahui. Lima menit setelah pesan 
diterima, kadar gula dalam darah mulai naik. * 


^ TaArtidf Jarwar 1EGD. Hm 1342. 


Fakta Penciptaan 


Hewan ini dilengkapi sistem yang dapat mengubah se- 
luruh metabolismenya sesuai dengan kebutuhan, pada saat 
diperlukan. Tidak diragukan, hewan ini hanya mungkin ada 
melalui rencana sempurna dari Pendpta Yang Mahakuasa. 
Tidak ada kejadian kebetulan yang dapat menciptakan 
sistem sesempurna dan sckompleks ini. 

Burung Albatros 

Burung-burung yang bermigrasi mengurangi konsumsi 
energi dengan "teknik-teknik terbang" yang berlainan, Bli- 


92% masa hidupnya di laut ini memiliki bentang sayap hing- 


tros adalah gaya terbangnya. Mereka dapat terbang berjam- 
jam tanpa mengepakkan sayap sama sekali. Untuk melaku- 
kan itu, sambil menjaga sayapnya tetap terentang, mereka 
meluncur di udara dengan memanfaatkan angin. 

Merentangkan sayap terus-menerus memerlukan ba- 
nyak energi. Namun albatros dapat melakukannya berjam- 
jam karena sistem anatomi khusus mereka. Selama terbang, 


energi yang dikonsumsi burung selama terbang. Albatros 
tidak menggunakan energi karena mereka tidak menge- 
pakkan sayap, mereka juga tidak membuang energi untuk 


taatkan albatros menjadi sumber energi tanpa batas untuk 
terbang berjam-jam. Sebagai contoh, burung albatros de- 
ngan berat 10 kg hanya kehilangan 1 % berat tubuhnya ketika 
melakukan perjalanan sejauh 1.000 km. Sungguh sedikit 
energi yang terbuang. Model dan gaya terbang burung 
albatros ini ditiru manusia dalam terbang layang . " 

10) Dpv.d Av1enbqraugti Life d Bifds. Pmceton Univorsilys Press Pmc&orhNew Jemey, 
1998. h!m 47. 



ga 35 meter. Karakteristik paling penting pada burung alba- 



sayap-sayap albatros terkunci, 
karenanya tidak memerlukan 
tenaga sedikit pun. Sayap-sayap 


i hanya diangkat oleh lapisan-lapisan otot, 
y In i sangat mem bantu bu ru ng tersebu t sela- 
N# ma terbang. Sistem ini juga mengurangi 


menjaga agar sayapnya tetap terentang, Angin yang diman- 


184 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


Migrasi yang Sulit 

Ikan salem Pasifik mempunyai karakteristik luar biasa. Setelah meng- 
habiskan sebagian masa hidupnya di laut Hewan ini kembali ke sungai 
untuk bertelur dan berkembang biak. 

Ketika mereka memulai perjalanannya di awal musim panas, ikan ini 
berwarna merah cerah. Namun di akhir perjalanan warnanya menjadi 
hitam. Di awal migrasi, mula-mula mereka bergerak mendekati pantai, 
ia b berusaha menuju sungai. Mereka berjuang dengan gigih menuju 
tempat mereka dahulu menetas. Mereka mencapai tempat bertelur 
dengan berenang melawan arus sungai ke hulu, melewati air terjun dan 
tanggul-tanggul. Pada akhir perjalanan yang berjarak 3. 500-4. 000 km ini, 
salem betina telah siap dengan telurnya dan salem jantan siap dengan 
spermanya. Di tempat bertelur, salem betina mengeluarkan 3 hingga 5 ribu 
telur dan salem jantan membuahinya. Ikan-ikan ini mengalami banyak 
kerusakan selama periode migrasi dan bertelur. Salem betina menjadi 
letih; sirip-sirip ekornya rusak dan kulitnya mulai berubah menjadi hitam, 
begitu pula salem jantan.. Tidak lama kemudian sungai dipenuhi ikan sa- 
lem yang mati. Namun, generasi selanjutnya siap menetas dan melakukan 
perjalanan yang sama. 

Bagaimana ikan salem menyelesaikan perjalanan seperti ini, bagaima- 
na mereka sampai ke laut setelah menetas, dan bagaimana mereka mene- 
mukan jalan, merupakan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. 
Meskipun banyak dugaan telah dibuat, hingga kini belum ditemukan 
jawaban pasti. Kekuatan apa yang membuat ikan salem dapat melakukan 
perjalanan kembali ke tempat yang tidak diketahuinya dengan jarak ribu- 
an kilometer? Jelas ada kekuatan agung yang mengatur dan mengendali- 
kan semua makhluk hidup ini. Dialah Allah, Pemelihara seluruh alam. 

Koala 

Minyak dari daun kayu putih (iWflJi/pfws) adalah racun bagi kebanyak- 
an mamalia. Racun ini merupakan mekanisme pertahanan kimiawi yang 
digunakan pohon kayu putih terhadap musuh-musuhnya. Namun ada 
makhluk istimewa yang dapat mengambil manfaat dari mekanisme ini 
dan memakan daun-daunnya yang beracun: hewan berkantung yang di- 
sebut koala. Koala membuat rumah di pohon kayu putih, memakan daun- 
daunnya dan meminum airnya. 

Seperti mamalia lainnya, koala tidak dapat mencerna selulosa yang 
terkandung dalam pepohonan. Karenanya, hewan ini bergantung pada 


Fakta Penciptaan 


185 



Bawah 
SurKtew dengan 

■: h l :i tart-jke 
6avrali Kanan 
Eurcfe iv dengan 
diiL'i tarn/up 


mikro organisme pencerna selulosa. Mikro organisme 
ini banyak berkumpul pada usus buta (nittum), tempat 
pertemuan usus kecil dan usus besar. Usus buta merupa- 
kan bagian paling menari k dari sistem pencernaan koala. 
Bagian ini berfungsi sebagai ruang fermentasi di mana 
mikroba-mikroba mencerna selulosa pada saat penya- 
luran daun tertahan. Dengan demikian, koala dapat me- 
netra I kan efek racu n mi ny ak d aun kay u putih . ' 1 

Kemampuan Berburu dalam Posisi Diam 

Tanaman sutsdew Afrika Selatan menjebak serangga de- 
ngan bulu rekat. Daun-daun tanaman ini penuh dengan bu- 
lu-bulu panjang berwarna merah. Ujung-ujung bulu diseli- 
muti cairan sangat Lengket dengan bau yang menarik se- 
rangga . Serangga yang menghampirinya akan melekat pada 
bulu-bulu rekat ini. Tidak lama setelah itu, seluruh daun me- 
nutupi serangga yang telah terjerat lalu tanaman tersebut 
menyerap dan mencerna protein yang dibutuhkan dari 
mangsanya, 1 1 

Kemampuan tanaman untuk berburu tanpa bergerak 
dari tempatnya, tidak diragukan lagi merupakan bukti ada- 
nya suatu rancangan khusus. Mustahil tanaman mampu 
mengembangkan gaya berburu seperti itu dengan kesadar- 
an dan kehendak sendiri, atau secara kebetulan, jadi, lebih 
tidak mungkin lagi mengabaikan keberadaan dan kekuasa- 
an Sang Pencipta yang telah melengkapinya dengan ke- 
mampuan ini 



1 1 1 James L Gould, Cftrrf Grani Gdud, Life al Iha Edoe. W. H freerngn and Cwipany, 

' 19118, Mm. 130-136. 

12j0avitfAJ)Snb«wgh TnePriYatolifetf Pianis Pmr.elcn Uruvarasfyl Prws, Princabn- 
NawJefKy 1935, Mm. Sf-tt 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


Rancangan pada Bulu Burung 

Selintas, struktur bulu burung tampak sangat sederha- 
na. Namun jika diteliti lebih seksama, kita akan menjumpai 
struktur bulu yang sangat kompleks, ringan tetapi kuat dan 
tahan air. 

Agar dapat terbang mudah, tubuh burung harus seri- 
ngan mungkin. Bulu-bulu burung yang terbuat dari protein- 
protein keratin memenuhi kebutuhan ini. Pada kedua sisi 
tangkai bulunya menempel bendera bulu yang masing-ma- 
sing memiliki 400 rambut halus yang disebut rami. Pada 
setiap rami terdapat 2 radii, sehingga keseluruhan ber- 
jumlah 800 radii. Pada bu lu burung kecil, dari masing-ma- 
sing radii yang terdapat pada bagian depan, ada 20 radioli, 
Radioli mengikat dua bulu satu sama lain seperti dua helai 
kain yang saling terjahit. Pada satu helai bulu burung 
terdapat sekitar 300 juta rambut-rambut halus. Jumlah 
ra m bu t hal u s pada sd uni h bu lu bu rung sekitar 700 m ily ar. 

Ada alasan yang sangat penting me- 
ngapa hulu -bulu burung terikat erat satu 
sama lainnya. Bulu-bulu harus menempel 
kuat pada burung sehingga tidak lepas 
saat bergerak. Adanya rambut-rambut 
halus dan kaitan-kaitan tidak membuat 
bulu-bulu terlepas ketika diterpa angin 
kuat, hujan atau salju. 

Bulu-bulu di bagian perut tidak sama 
dengan bulu sayap dan bulu ekor. Bulu 
ekor terbuat dari bulu yang relatif besar 
dan berfungsi sebagai kemudi dan rem. 
Bulu sayap didesain agar dapat memper- 
luas permukaan saat burung mengepak- 
kan sayapnya, sehingga meningkatkan 
daya angkat. 

Kadal Basilisk; Ahli Berjalan di Atas Air 

Ada beberapa hewan yang dapat berjalan di atas air. Sa- 
lah satunya adalah kadal basilisk yang hidup di Amerika 
Tengah, seperti tampak dalam gambar di atas. Di sela-sela 




Fakta Penciptaan 


'187 



jari kaki belakangnya terdapat sela- 
put yang membuatnya mampu me- 
nepuk air, Selaput ini menggulung 
jika hewan ini berjalan di darat Jika 
menghadapi bahaya* kadal basifisk 
akan berlari sangat cepat d s per- 
mukaan sungai atau danau. Selaput 
pada kaki belakangnya terbuka dan 
mendptakan permukaan yang lebih 
luas untu k beri ari d t atas ai r, 1 1 

Rancangan unik ini merupakan 
bukti Penaptaan secara sadar. 


Ksdai bssilisk adalah 
salah SBiu hewan 
langka yang dapsl. 
bergerak dengan 
menjaga ke- 
sfrmhanijan antara 
air dan udara 


Fotosintesis 

Tidak diragukan bahwa tumbuhan memegang peran 
utama dalam menjadikan bumi sebagai tempat yang dapat 
dihuni. Tumbuhan membersihkan udara untuk kita, men- 
jaga suhu bumi tetap konstan, dan menjaga keseimbangan 
proporsi gas-gas di aLmosfir. Oksigen yang kita hirup di 
udara dihasilkan oleh tumbuhan. Bagian penting dari maka- 
nan kita juga disediakan oleh tumbuhan. Nilai nutrisi tum- 
buhan, seperti, juga keistimewan tumbuhan lainnya, diha- 
silkan oleh sel-sel yang dirancang khusus. 

Berbeda dari sel manusia dan hewan, sel tumbuhan da- 
pat memanfaatkan langsung energi matahari. Tumbuhan 
mengubah energi matahari menjadi energi kimia dan me- 
nyiin panny a sebagai nutrisi dengan cara yang sangat khu- 
sus, Proses ini disebut ''fotosintesis". Sebenarnya, proses ini 
bukan dilakukan oleh sel melainkan oleh kloroplas, organel 
sel yang memberi warna hijau pada tumbuhan. Organel ke- 
cil berwarna hijau ini hanya dapat dilihat dengan mikros- 
kop. b merupakan satu-satunya laboratorium di bumi yang 
mampu menyimpan energi matahari dalam zat organik. 

Setiap tahun, seluruh tumbuhan di muka bumi dapat 
menghasilkan zat-zat atau bahan-bahan sebanyak 200 mi liar 
ton. Hasil yang sangat penting bagi semua makhluk hidup 
ini terealisasi melalui proses kimia yang sangat rumit, 


13 ) EfHTrtoptHia of Heptilas. and Amptiibians. Atadwnic Press, A Dv »n ol Hwrauri Btt® 
and Company, AS, htn, 35 


188 


KERUNTUHAN TEORI EVOLUSI 


Ribuan pigmen "klorofil''' dalam kloroplas bereaksi 
terhadap sinar matahari dalam waktu yang sangat singkat, 
sekitar 1/1000 detik. Itulah sebabnya mengapa banyak 



Mengubah energi matahari menjadi energi listrik atau 
energi kimia merupakan terobosan teknologi terbaru. Untuk 
melakukannya diperlu-kan peralatan berteknologi tinggi. 
Sebuah sel tumbuhan, yang terlalu kedi untuk dilihat 
dengan mata telanjang, telah melakukan tugas ini selama 
jutaan tahun, 

Sistem yang sempurna ini lagi-lagi menunjukkan Fen- 
dptaan — untuk dilihat seluruh manusia. Sistem fotosintesis 
yang sangat kompleks ini merupakan mekanisme yang di- 
rancang dan diciptakan oleh Aliah. Inilah sebuah pabrik 
tanpa tanding yang disusutkan menjadi bidang sangat kecil 
di dedaunan. Rancangan tanpa cacat ini hanyalah salah satu 
dari tanda-tanda yang mengungkapkan bahwa semua 
makhluk hidup didptakan oleh Allah, Pemelihara seluruh 
alam. 



" Maha Suci Engkau i, 
tidak ada yang 
kami ketahui selain dari apa 
yang telah Engkau ajarkan 
kepada kami; 
ses ungguli nyaE ngka i i la h 
Yang Maha Mengetahui 
lagi Maha Bijaksana, " 


(QS* Al Baqarah, 2: 32) 




H « P. Nl A 


Mori MenijeLidita 

Kekeliruan 

Teori Evolusi 


ism 4 fliimlfn, jflgs' nyi' mi . 
frda le^uk*. ,-^UDh cffiHtf. 
k.F f '3 W/6 djut 
luaf Msa! Scrm#iRi .itfcuvi 
tM>L ke*t!ns»a>%i yang ufc J 


3ukj m 'Twr>5^,|i< .iSj-fd-j 
metal) 1 03/1 ^Hjrriiami kati 
jftftlfli lak bi- laki a permptwfl 
mreutwi Di-dakfnrrya 
diungkap keajaiban- 
kegaiban pada sctegiafi 
mainku l"t Cup, dilengkapi 
rnlLsar. gambar menaik 
m pertjfltasan yursgpadai 
bifcffltssi. 

VIII + 343 hlm,, 26,5 J 
cm i 33,5 cm jhard I 


■melandaskan 


s, -elusi. 

Bilku •■: .^vjiiLH-Tt^an 

konmluhen im:r> iro secara 
tenwwi ■fusmunoiuitali 
dipahami mengungkapkan 
(ic-rcrm lugas lunturuffa SlBfi 
Ovilijb A hadapan ilmu 
pcrgemhugnie^lti, . 

KVl * IB&hlrn.. 21*15,2 cm 


Bsrlmcfl: penemuan lerafchr ftiab merg ungkapkan .esr.ii-K-. -;jii i 
alam semesla WhjabiiT dergan sang# mertahpjbkan FAia dari dentuman 
ISig fi'i | ' l 5 .l sampai ke em;m! gs/ji da«n dan raak?i raklr di Siulan?- 
brfiang k p ilnjmji atom, frumua diala un(U< mendukung _ 

keridaan manusia Sruklur nun-i. poii&rrya di angkasa dar 

■: ‘f , , 'a 'j L x i -.:ma nr.t •«> ' « ..'i BH 

lak ada ruang unluk perijtMil k*6Blulan di atem 
raya ti. Sehimh .dam «mesrt dkiptaian sesuai \hjot MnlLAlK 
leflHCli. den dalam kewiirtaigar, keselarasan dar. JK» 

kifllafaiuran yang luar biasa >, ■ 

Mlittl72.hlfT> H 23 Cm * 15,2 cm 


Bukv cii 

memperkenalkan kepada 
anak-arak centang 
kekal*» "Seri Evctosi 
-eka gus buke-bukh nabwa 
Wilelati msndptoJian 
sekuurh alam semesta dan 
sekmh makhbk ncjp 
Sr:iri r .v1 ; |Lj'|! qj r d. yang 
fllurteh dimengerti dan 
d*erg*^x Mftljh-Cffl'liloll 
liang mcm-kal ML. SjIu n 
dsusun secara |el3J dan 
menyenar^ii yang 
menunjukkan beragan 
kei«me*a*n aneka 
iMkHuk hidup dengan 
tanyafckprlun fgttduri 
yanodi burwuma. 
k36Jilm„ 26 cm K 10 cm 


T etah tanyai kaum-kaum 
yang immgmglail kphnr-dnr 
APah alau memusuhi nib-HiBbi- 


Yfjnt £amu3l r a dmjsnahkHrt 
-dsccan ielusan gunung b*?api 
(Lengan fev.r pandang, dengan 
badni pasir.... 
Suku mi meng^i 
fuAc.man-'ukjmari tersebut 
setegaiwia Sungispian 
daUr'ii ayat-ayal Ai Curan dan 
dengan panduan jiEiMPRian- 
WKfliiiaR arkdclygis. 
V11I+15D hirau, 23 Gai n 15,2 cm 


Wan&iirana pcKa-pcte, bahkan garis-gans pada masing- 
mesin- mak-hljk n tu? di alam rre*m iL rrjlpa Bagi Saterapa 
Spesies. nama-nama iWUpdiian alat komunikasi; magi buinya 
mereka ma-ijidi peringatan lemadap musuh Seoung dengan mala 
yaiirjponuh portsaSanai^n segera mengenali bafiwa ud^>.nanya 
rratfM hidup buDkuii Setjalj sesualu a sam adalah sepell apa 
mc-fcka Bfiiurjsfryi 

n*i + 12i hlm., 21 cn» * 1 5,2 cm 





‘.'.nusa mflnermii banyak bu h 5 p&noptean oleh Allah ada di 
■ra-flwnei dalam Kehirii-pan kssEhsnarinya namun Wi 
r i-TUJlt^nya. 

... raut. lewtr, Mnj'irHfl dUtimetef yang sen n g kila IfiaL 
f, , aur ’.daV serialu pelkan ini IWftM 
. ampuan nrgam&as- dan spesialsasi 
)i'A tidak ada ^ ll 

ijnfflopwiP^muta 1 

■ ■i.SfflBBeniaspflk 

t r. cupan Sfir m K0& J u J _ 

•■ -,ial kEkagi'-fifin 1 J f') 3,0^ 

larSiadapWwaaanAJaki 1 1 

peneplaarrh'ya -l fcJIamUV 


yang luar biasa kUirpJGka Sun Wisman 
yang yarglErialii sempurna 
|najnuncU rngteJia 
£ j piMislrwa kebeluton 

Anda akan menemukan 


dikDlAfrjiffltn^ganai Pio,e* 
□enam IWIanussa dan 
teSBiahani kcnsegs para 
^-dushanislEnlaoy haJ i.r'sebU 
dalam tdku n . 


lyiAffwfiiartnWHn 
n>punih yarri sunijil 
pijfrg LiK lefttvi! sjIuIt 
rnmijii^ufi «•? cluhvn 
jjlcttn mulai 

fettmun ^LibnK 
1 «. yrtui 

iL'n*y , ftutaii *m\m 

t y.ir-3 merupakan 
|K (fepin, pa-r-g 
tonTWfcl n.ii j 
bumi 

smnlnl rwntHiki^n 
fiianudin fwupiij-i 


_i_ _ , !j ’■ ■- '• b ip, ,iJm m ( k-j»|nnn 

L52Uil!i Mu wK9 pcfiinng 
faSa-abj, ia tiduk ftw^*j*an 
l3Pn-$3ba sebego sii^^rya 
sendui. feinpl tetttflat 'kunci' 

|:a ■ sebuah pwlu. di beiaViing 
pin lu UU wniaaal suabj «atlas, 
yariu kflbertarafi Hlrisesar yang 
rrtngkn dfcmukar teseoraivi 
ij fiidupny? bahwa 
manusia rinr ji#n semesta 
yang dihuninya Lnlnl’i ditipiskan 
hr^gn ke Ce*aJ «tfcEDl deh 
Tuhan, dfm.'tdaiirf’.ik 
mentr^kkar. keberadaannya, 
dan meiratP'ltya 

jc+f34„ Si ero.K d$Jcm 


honl’-luan yang luar biasa, buVn dan 
pendptaan sgmpjnu yang tanpa 
Sanding tfebAlhb Vflng 
Mahakuasa 
viii*13G hlrr.,23 cm i 15,2 cm 


SftA salu aissar. ulama manusia r-:-i!Sd sangat 
terna! dergan dmadan mcflfletefiksn agama ada'ah 
karena &,ii akan kerrd.an yang dapat mengakhiri 
kahHfcpan kapan marysia mengira dia dapat 
menumali kehidupan yang sompuirj dar bahagia 
NatlUtf orang seperti n. -nsnipu f m SCnd n Dufr,> 
halyaiafi Lompat EUriviljra yang khusus d cgbikur 
Allah uTlgk mengiij manuSdl. SfijSf^ iesup:u ei duna 
a'iri tusjk. aus dan a^b rnya rrusnafi liutall le.u iis . 
kehidjpanyanglOkpefnjriSerLGflti Jl 

Buku mi rreRElaakari E-;iinsi kE^riMpP l'dl^ 
■kifinijass' uu rian ™i:gi%ek manusia dHfctfvgk.vJ| 
Vetriidupan yanfl secenann.'.t Akhiran. 

23{jn¥lS,2cm .n 


Celamubuh y.yrg lnrviam rian alDm-utom k a 
menghiiLpi udara, mcmaiiui' nmk wan meminum 
AlTilllHnan yang 5 ernuar.' r a ret-aul :;..n iiigm vf-*i 
&5gala sasualuyi-ng kW hari lak San dun ra--l 
gengtaabLfigBR eWUraiHotakbcn i.'- -n 

pada asam 

dalam buku mi. petrbenlekan 5f<nMf ya - 1 'A 

I Wa'/nT'^fc*! daf! safrjal'. Trini: r-o.w .-,r 

■ ari'.i w - liIii. r.Afl ntau tklak hidup, tfh&nkjn dsu 
hcsenipumoiin ciptijan Ailah dpt-dhalkan 
vili+-1ZD hlit’. . 23 at 15.2 gm 


Wacana Baru Ilmiah Populer 




dzikra 


Penerbit Buku-Buki 
Sains tsli 
J|, CiSujlTa No. 99, Bandung 401 
Telp.i'FaK. (+62-22) 727647! 
E-mait: diaTtfa@sya 01 wl.ooi 







